TERJEMAH 
RIYADHUS 
SHOLIHIN 


(Imam An-Nawawi) 


JILID 1 


Takhrij: 
MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANY 


— Oleh: 
Agus Hasan Bashori A-Sanuwi. Lc 
Muhammad Syu ieb Al-Faiz Al-Sanuwi, Lc 





TERJEMAH RIYADHUS SOLIHIN 
Terjemahan : Riyadhus Solihin 

Karya : Imam An-Nawawi 

Penerjemah : Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi Lc. 
Muhammad Syu'aib Al- Sanuwi Lc. 
Tahgig : Tim Ahli Dari Sejumlah Ulama 
Takhrij : Syeikh. M. Nashiruddin Al-Albany 
Khat Arab : Mudzakir Kholil 

Setting : Prisma Komputer 

Desain Sampul : Dea 

Cetakan pertama : Juli 2003 

Penerbit : Duta Ilmu 

Ji: Panggung No : 119 

Surabaya - Indonesia 


Hak Terjemah Dilindungi Undang-undang 


DAFTAR ISI 


DAFTAR SN berbinar er anekna en bm nana nan nda era nsa ne kaa ena Beban I 
PENGANTAR PENERJEMAH .eeorseeeereeeseeeoeese0neneneeneengeneannnnnnan 1 
KATA PENGANTAR SYEIKH AL-ALBANI ..eocoooooo kana ekensas 3 
Pelajaran Pertama: .....oocoooooooo.ooooooooooooooo.oooooooooooooooo 3 
1. Diamnya Abu Daud .....oocoooooocooooo.oooooooo.ooo.oooooooo 5 
2. Penilaian hasan dan shahih oleh Al-TirmidZzi ....oooooo.oo. 6 
Pelajaran Kedua.owomoocowcenatenntan ek mama 11 
Aneka: PelajAranoicoococioo”omooweev0ssresinsnnesanenkoven nun iban oena sda nenaneaa sanad 13 
BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI ..eeooooooooooooooooooooo 21 
PENGANTAR PENULIS seisosimgiresnerisessreresonenengnsenenbanassnnaeamannnan 23 
BABI sinema asia kenabian oa Bak emkaya panen esanann 27 


IKHLASH, DAN MENGHADIRKAN NIAT DALAM SEGALA 
PERBUATAN, UCAPAN DAN KEADAAN, YANG NAMPAK 


MAUPUN YANG TERSEMBUNY...oooooocoooooooooooooooooooo 27 
BAB Pte ma ke aan PA NN AA AAA 44 
TAU BAP ebi ibarei bi noneteata sa nata Pa Sent as Pan aa Sabun “44 
BABA Gem mena nbniaa pkn ana una Menalan dgan 77 
SABAR serwenerceoecoomesene PE ANA EN EA ee pts Ke TT 
BAB 4 veraooooc. Pns Na an dana PANEN TAN La ANN PANAI . 110 
JUJUR DAN BENAR (SHIDO) seo. San “TAG 
BA aa ana baka PEN ba BARA 116 
MERASA SELALU DIAWASI OLEH ALLAH (MURAOABAH) 116 
BAB Gani iimn bi ontss Ba be bak mena 129 
ATA On Ne ea PA NA ANA NN APA ANA DAN 129 
BA ba an mean KANE 134 
YAKIN DAN TAWAKKAL seeseeoeeeeomereeereereentereeenerenseneesesemetaneenaan 134 
| AA EN Ne EP Te SPA Nee AA AE PAP 147 
ISTIOAMAH ..ecoocoroo. Be ah Dn aan 147 
BA ae na an mann 150 


MEMPERHATIKAN KEBESARAN ALLAH DAN KEHANCURAN 
DUNIA, KEJADIAN AKHIRAT YANG MENAKUTKAN SERTA 
MENGINGAT KETELEDORAN DIRI DAN MEMBAWANYA 
UNTUK BERISTIOAMAH “..erorooonenenereesereennene00enense0a00nnsennannsenan 150 
BAB: LO: et naseassii antam san na telan akanna ne men kebaia sand aa AS 152 
BERGEGAS MENUJU KEBAIKAN DAN MENDORONG ORANG 





- Riyadhus Shalihin — v 





UNTUK TIDAK RAGU-RAGU MENITI JALAN KEBAIKAN 152 


BAP NN an nba mn naas Aa SNN: 159 
MUJAHADAH (BERJUANG KERAS MENGENDALIKAN HAWA 
NG OB) PENA EPA IE DE EA MSN NI 159 
BARA Petasan ea ank anda NAN Ba Dansa ssi 179 
ANJURAN MENAMBAH AMAL KEBAIKAN DI USIA SENJA 179 
AAN ab ON AN AAN NN EN N NA AIR MEN ANA 182 
MENERANGKAN BANYAKNYA JALAN KEBAIKAN .sereerer.n.:e 182 
BAB TA ANTENA RS SN ag ha Ba Galah 202 
HEMAT DALAM TAAT cemas amanat 202 
BAB ee naas ana San enakan ab ea 218 
MENJAGA KELESTARIAN AMAL serverersoneneerereeereeeeereeneonen 218 
BAB 1G ecerrerrere AND NAN ATA SEA NN AN NAN ARENA 221 
MENJAGA KELESTARIAN SUNNAH DAN TATA TERTIBNYA 221 
BN Ip 2 NAN AN MAA PA EN AN NAN TO SAE 234 


KEWAJIBAN TUNDUK PADA HUKUM ALLAH DAN 
BAGAIMANA SAMBUTAN SEORANG YANG DIAJAK KEMBALI 
KEPADA HUKUM ALLAH ATAU DIPERINTAH KEBAIKAN ATAU 


DICEGAH DARI MUNGKAR ...eooooeooesaraee pakinanikasnsemenasanstann “20 
BAB 18..ooooooooo eeseersesnenarewennsnsennense0esenesesnrensnss0sesenasensnsasncnsesenaneen02 238 
LARANGAN SEGALA BID'AH DAN HAL YANG BARU ........ 238 
BAB NG ii moadentnkssnnannietabas ons misnsnssnstanga engenokosase aan Mhae La Kanan aokamaN ana 241 
MEMBERI CONTOH AMAL KEBAIKAN ATAU KEJAHATAN 241 
BAB: Z0..iosmissebenhanensnsasennsarbenorangasensnsasesennenbanennaN aan Ben BeN akan sa in nna MAN B naa 245 
MENUNJUKKAN KEBAIKAN DAN MENGAJAK KEPADA 
PETUNJUK ATAU KESESATAN ...eecocooooooooooooooooooo 245 
BAD. 21 crosisistinsswmenn onset amen sana dentin aman kasa manga da an daan 249 
TOLONG MENOLONG DALAM KEBAJIKAN DAN TAKWA 249 
BAB. 22 csnvinsivaramensansewenenensenandonsenanengansabapasesannannOnnendas han nsnsaNaban sa nenannan 252 
NASEHAT: ente makes absagunnn sedan anbhea has 252 
BAB 25 bicvssenconsisonseyeosawsnnisosanbonesndgnss sena ben tanan sa nushenndnasesdnsehanansan sanad kasa 254 
MEMERINTAH YANG BAIK DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR 
eninesasavaskssesssaseresesnenanakanansanusoneensesennoanenannsen senen sennsnsanmeNanesnnenneeanenganenaaasnnen 254 
BAB. 24. camiticennonenbena mnsanssnnnn nana banana an anang ab nakeseb NN nan Ka Ea NaNan Una bagan 259 


BERAT SIKSA ORANG YANG MENGANJURKAN KEBAIKAN 
DAN MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR TETAPI 
PERKATAANNYA MENYALAHI PERBUATANNYA ..cerooooco 259 


vi - Riyadhus Shalihin -.' wae 





BAB: 20 visirekssrennossstnssnninnebaknnnnennsnsan dana paN nan Maa BnaaNa kamen eLaNaN Non PeAnB EN Nan GA DNA 283 
HARAM MELAKUKAN ZHALIM DAN PERINTAH MENGEM- 
BALIKAN HAK-HAK ORANG ...eiscercoeoseoerersererseentenarserenesesansentannn 283 
BA sean M kan Ba enakan 299 


MENGAGUNGKAN KEHORMATAN KAUM MUSLIM DAN 
PENJELASAN TENTANG HAK-HAK MEREKA SERTA BELAS 


KASIH KEPADA MEREKA “eeeoeoocoroocoooooooo.ooooooooooooo 299 
BAD 25 bisnis aman eni keimanan 311 
MENUTUP AIB ORANG ISLAM DAN LARANGAN MENYIARKANNYA 
TANPA KEPENTINGAN YANG MENDESAK oeeonveconveoneeeneeeneesnten 311 
BA AN asbak anna nanas ea 313 
MEMENUHI HAJAT ORANG MUSLIM ...aereoveeeceeverserseseneeses1ne0s0n0 313 
Ian aa PE SEA Pn PE SA an DN PN SNN MEN ANN BAE OA 316 
SYAFATAT seriesesnn nenen resanibesikata kate baba bi anak kaya hn janin 316 
BAB IL essen mna menan annisa mkn demanaetusna pena Insan bsk s oa rnie 317 
MENDAMAIKAN ANTARA SESAMA MANUSIA seceooooooo. 317 
IP aa PE SN Pan an BA AP Na SU LA AB AE NA AA KP aa 323 


KEUTAMAAN KAUM LEMAH, FAKIR MISKIN DAN ORANG-OR- 
ANG YANG TIDAK TERKENAL DARI KAUM MUSLIMIN. 323 
BAB 33....o.coooooo eneosonserssesenenven0enn aan kemanan kamaONNeN An NanaN an Gen NN RA RENA pan ena 333 
BELAS KASIH DAN BERBUAT BAIK KEPADA YATIM, ANAK- 
ANAK WANITA, KAUM LEMAH, MISKIN DAN ORANG-ORANG 


KESUSAHAN. dinanti nstssisesntinmnetan smkn samsat snesesene0nseneurenesnse100x . 333 
BAB 94 pisan sesntavensnnbasnsnnkn nahan nannnesba Ma senasa bhn ba babknnsukansapasatasAnneuHensanO 343 
WASIAT BERBUAT BAIK KEPADA WANITA ..ecooooooooooroe 343 
BAB 35....orcoooreocoosvesorenenseneeneensesnenensasonsesesesees0nasseeseessens0ess0s01se0so00n0002e0 “ 351 
HAK SUAMI ATAS ISTRI ...coooooooooooooeoocooo.oooooooooo.oo.ooo 351 
BAB 36..ooocoocooooooarcecressrsargsorareasesesaseneseneens0nenesssnnen0sns00vonsoes0n00n00n2e02 355 
MENAFKAHI KELUARGA “co encoseceerserersererer0re0nenennesensesensesannennnnan 355 
BAB 37 parewssstemestankenbansatemnasassabknanabanannananes kassnabaskensnya kena Raksa nanB kan ERaneaN 360 
INFAO DARI APA YANG DISUKA DAN DARI YANG TERBAIK 360 
BAB: 38 essinnese reset omset semetntondian asn besaam tatapan damsaasaa nian nRsa hana 363 


WAJIB MENYURUH KELUARGA, ANAK-ANAK DAN SELURUH 
BAWAHANNYA SUPAYA TAAT KEPADA ALLAH DAN MENCE- 
GAH MEREKA DARI PENYIMPANGAN DAN MENGHUKUM YANG 
MELANGGAR DIANTARA MEREKA ...eccororawesesereneese0sasense1ntenn 363 
BAB 3G....cocoesnsssanensasasasaransvemessensasanrasessesnsnsognesesasaseseossensaresasandanensesnsasn 367 
HAK TETANGGA DAN WASIAT BERBUAT BAIK KEPADANYA 367 


————— —————— . Riyadhus Shalihin - vii 








BAB 40.....oocoocoocooooooooo.oooooooooooooooooooo.ooooooo.ooooooo. 372 
BERBAKTI KEPADA ORANG TUA DAN MENGHUBUNGI SANAK 


SAUDARA DAN KERABAT ...eecoeoooeweeeoee0eesersense00en0 Kiokkaannsala snsd aan 372 
BAB 41..ooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooo.ooooocoooo.oo.oo.o 393 
HARAMNYA DURHAKA KEPADA AYAH BUNDA DAN MEMUTUS 
TALI KELUARGA seeooooooooooooroo.o.ooooooooooooooooio 393 
BAB 42 ..oocooooooornccoerocecerneesansareneese0neen0n0ne00e00nannarnne0n osn nenen use sonon nenen 398 


KEUTAMAAN BERLAKU BAIK KEPADA SAHABAT AYAH BUNDA, 
KERABAT, ISTRI DAN SEMUA ORANG YANG DIANJURKAN 


UNTUK DIHORMATI ...coooroeerse0sevene00e0000s0ne0e1se0s0ne0senarnensnnenennenannen 398 
BAB 45.co.»ooanesinovnsnsenpenerenssnssbenesoensanunnnansnsinasanenaneasaNenanaNsenuNesNusnnsaNanna sa 404 
MEMULIAKAN KELUARGA RASUL DAN MENERANGKAN 
KEUTAMAAN MEREKA ..eeererseeseneese1nee1e00000e0ne0000000nen0ena0ne0nensennnnan 404 
BA BAL cs oroewamvarennnennnne nenman pan ikundan deainin sana ah enann Naah aNn Kana Dindonasa Pahang nan 408 


MENGHORMATI ULAMA, ORANG TUA DAN ORANG MULIA SERTA 
MENDAHULUKAN MEREKA, MENJUNJUNG TINGGI KEDUDUKAN 
DAN MENAMPAKKAN MARTABAT MEREKA ...eoooooo. 408 
BAB: A5 erienens in akan emo maka pabean MN Manna wan an NN He BA Ea KENA an aan 0... 417 
MENGUNJUNGI AHLI KEBAJIKAN (ORANG SHALEH), 
MENEMANI, MENCINTAI DAN MELAYANI MEREKA, 
MENGUNDANG MEREKA, MEMOHON DO'A DARI MEREKA 
DAN MENGUNJUNGI TEMPAT-TEMPAT YANG UTAMA...... 417 
BAB 46 ..oocooocooooooooooooooocooa sha nas BA kamat naas Bana eda 432 
KEUTAMAAN DAN ANJURAN CINTA KARENA ALLAH, 
MEMBERITAHUKAN CINTANYA KEPADA YANG DICINTAI DAN 
JAWABANNYA .eeoooooooooo.ooo.oooooo.oo.oo.o.ooooooooooo.. 432 
BAB 47 ..eoooovervensensoversenmesenssesee0senesersosenvesense0sesennensenevennensennenenenensensanena00 439 
TANDA KECINTAAN ALLAH KEPADA HAMBA-NYA DAN ANJURAN 
UNTUK BERAKHLAK DAN BERUPAYA UNTUK MENCAPAI-NYA 439 


BAB 48...oorcocenmeooroseneesoseso0s0se0ese0se000nson0000n00n00n00n00n02n50nn0002en01no1se0an2e000100 444 
ANCAMAN MENYAKITI ORANG SHALEH, KAUM DHU'AFA 
DAN ORANG MISKIN ...oocooooooeo1cosececoono0nsesess0001se1se1sesensesasasene0se1 444 
BAB 49...oorcoooooerseeneensenenseneensenses000e000n000000020000n00000c0s00001nev0n00ne10er0n002500 445 


MENERAPKAN HUKUM MANUSIA BERDASARKAN LAHIRNYA 
SEDANGKAN HAKEKATNYA TERPULANG KEPADA ALLAH 445 


BAB 50....ooooooocoooecereesoeno2nensaneserenense0ever00to0sense0se0s00000n02n00e000en00000se0002 452 
TAKUT KEPADA ALLAH ..eocoecororsen0enorneene000n00n00000000n0e0vense0en025n050505 452 
BAB S1..ooooooooo.o.eoo.oo.ooooo.oroo.oooooowowoooo.o.co.oo.oo.#oo#..o. 466 
MENGHARAP RAHMAT ALLAH ....oo PA ana 466 





viii - Riyadhus Shalihin — 





BAB: SL semisamninnahessbantenenaniranin Ang Uooman en uanen Sasa Neneng ena an neasan . 498 


KEUTAMAAN BERHARAP (RAJA?) .eeooooreoraesa ensensersennennennsann 498 
DAB: S3. cnnsnsnatetn kesan nnsan sentana nenaab nama sa enesenessesasesssense0s0eeneesnsncenseno0a 501 
KEUTAMAAN MEMADUKAN KHAUF DAN RAJA ..e.ocoooooo. 501 
BAB: 94 .orsersessessisosestsesen seonsevennengarnnennsense0nenenese0unsunenvensssnsnnnnnn 505 
KEUTAMAAN MENANGIS KARENA TAKUT DAN RINDU 
KEPADA ALLAH ...oeoeocooooeeesesereenensenenseneesensese2se0one0ns0sson0sesnss0an .... 505 
BAB: 55 non bean mateng anna na ..... 513 
KEUTAMAAN DAN ANJURAN ZUHUD DI DUNIA SERTA 
KEUTAMAAN FAOR ..eoooroooereresensesersareenenn0ansensesan saran eenensenaennenan 513 
BAB. S6 savana kasa ahaenesanamoasasa 538 


KEUTAMAAN LAPAR DAN HIDUP SEDERHANA CUKUP 
DENGAN SEDIKIT MAKANAN MINUMAN PAKAIAN DAN 
LAINNYA SERTA MENINGGALKAN KEINGINAN-KEINGINAN 


NAFSU .eoooocoooo ANN PEN PA Ap AAA PAN AAN BARA SET AN AA 538 
NN Sg SARAN Kn ANU PAN Sa AN PE PPL PAT NAN PA SPEED 575 
OANA'AH, "IFFAH, HEMAT DALAM KEHIDUPAN DAN BELANJA 
(Dan Celaan Terhadap Minta-Minta Yang Bukan Terpaksa)......... 575 
DAR DGcomoninseriss rareebesebanganntan ya vekanya sen Tenasbnena san laa kans nsannan Senapan . 588 
BOLEH MENERIMA TANPA MEMINTA DAN TANPA 
MENAMPAKKAN HAJATNYA ...eoocooooroooooooo. Bekas 588 
BAB 59 cocoorsrsnsssessraresan sasikesusnnnbasosesosendsnagan narsnbs Ai ionesebamoabeninanasn sannnde . 589 


ANJURAN MAKAN DARI HASIL USAHA SENDIRI DAN 
MEMBERSIHKAN DIRI DARI MEMINTA-MINTA ATAU 


MENAMPAKKAN DARI AGAR DIBERI ....ococooooocooooooo 589 
BAB @0....coocooresvesesovooesoseeseoneneensenensen0rssenensennenne0se0snnesesoesesesesoneno0nensen0e020 592 
PEMURAH DAN DERMAWAN DALAM KEBAIKAN core. 592 
BAB: Ol. iensiessemnsnom be oinensanasa as nasa ennnskoan a Manar enmaukes Nona saNsapon dab 605 
LARANGAN BAKHIL DAN TAMAK w.serereeseeseesesersersersesernerene0e1n0 605 
BAB: 02 cisisiinesaskakaesssbiseceetancnsalnanannsnsebba barbnan band Onsaban Be heduk Eh enda Nan SOea Sa 606 
MEMBERI BANTUAN DAN MENGUTAMAKAN ORANG LAIN 606 
BAB 63... sngsonesnseooeseenessensenene0se0nenee0snse0nesnssasanassennenessosesesensensasensonas1 611 
BERLOMBA DALAM URUSAN AKHIRAT DAN MEMPERBANYAK 
HAL YANG MEMBAWA BERKAH ..cerooooooooocooo.oooooooeo 611 
BAB: 04sinietnt sae nas mam nbenkasen dn anna mp ensandad henna Batasan 613 
KEUTAMAAN ORANG KAYA YANG BERSYUKUR ...eooooooooo 613 
BAB O5.cooooitemiswidksiremnsonnebselonnsnboskase nas ansaa PhenbensesisSsasekakasa debanganranS 617 
MENGINGAT MATI DAN MEMBATASI ANGAN-ANGAN ... 617 
BAB: 06 coowotnbstokmsonnbesensa ban mein anna maen menanam lahan 626 


— Riyadhus Shalihin - ix 





ANJURAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI DAN DO'A-DO?A 
VAN LN 3 Aa 626 
BAB 67 ...ooorooorororoo.ooo.oooooooooooo.oooooonoonconenne0nennnnnn02nne 629 
LARANGAN MENGHARAPKAN MATI KARENA TERTIMPA 
PENDERITAAN KECUALI KARENA TAKUT TERGANGGU 


AGAMANYA ...oorcoreseneeerearerener00ne0ne10eng0nneeenennse0nse seng ena sanane ana snnsenonnnannn 629 
BAB 68.....ooooooooooooooorooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.. 631 
SIKAP WIRA'I DAN MENGHINDARI SYUBHAT ...eeocooor. 631 
BAR 09 in anienn mubin ana enoonsataninesana el aa ea samson Esa aaNam 637 
ANJURAN MENYENDIRI UzLamy PADA SAAT MASYARAKAT 
DAN ZAMAN TELAH RUSAK ...eocoooooooooooooooooo. 638 
BAB 70 ...ooooo peskeb nas nose angan eno lensa bawan bkn dnes eno hen akan bh nbN Undabaka Bai KpeaneNdan Nan 641 


KEUTAMAAN BERGAUL DENGAN MANUSIA, MENGHADIRI 
JUM'AH, JAMA'AH, MUSIM KEBAJIKAN, MAJELIS ILMU, 
MENJENGUK YANG SAKIT, MELAYAT JANAZAH, MENYANTUNI 
YANG BERHAJAT, MEMBIMBING YANG BODOH DAN 
MELAKUKAN KEBAIKAN-KEBAIKAN LAINNYA BAGI YANG 
MAMPU MELAKUKAN AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR, 
DAN MENAHAN DIRI DARI MENYAKITI PIHAK LAIN SERTA 


TABAH MENGHADAPI GANGGUAN ..eoooooooocooooooooo 642 
BAB 71...ooocoocoooooooooooooooooooooooooemeanenanenae0neenennananann 643 
TAWADHU' MERENDAHKAN DIRI KEPADA ORANG-ORANG 
MUKMIN ....... enoonensesansosen soesonnennnsnngnsenanenosesann eeseseneosenaonense0000sens0nsnnnnncen 643 
BAB 72 ..ooreooowsoneenenneneanesnersereensencenerenesesse0se0sonnersenen0senssenvenes0no0s0sananensana0 649 
HARAMNYA TAKABBUR Pa AA NA NAN NN IP TN Ina 649 
BAB 73....oocoorerosensewsenaeneseren0enneneneenses0esesennennnensenes0s00neens0neenne0nnennenaensanssan 656 
BERAKHLAO) MULIA .eroooroorooooooooooooooooooooooooo.. 656 
BAB 74 ..ooccocooreneserserseennennseenennsennennananananegannana atasan senanenanenaananasaenananen 662 
SANTUN, SABAR DAN LEMAH LEMBUT ..eocoooeoooesengensenseenee 662 
BAB 75 serceowonnenesersnsesenesveeserarenesn0so0ssoso1 etoindndntendesosndananananonananesaoananaanis 668 
MEMAAFKAN DAN BERPALING DARI ORANG-ORANG BODOH 
BAB 70 seocoecocooenserensenerorwoseseo2ensarsesess0a enonsasenseenesesesanesanansanesansannsesasonsare 673 
MENANGGUNG DERITA ..eooooocooroocesernearsenseseneenene0senennennnnnnann 673 
BAB “77 sisossonevsonersesusesesecarnsnnnensensasasenssnensencananasesessesesnsssenenseskossnsasekansanan 674 
MARAH KARENA KEHORMATAN SYARIAT ISLAM 
DILECEHKAN, UNTUK MEMBELA AGAMA ALLAH ..ceeco 674 
BAB 78 ..oocoooocooooooooooooooooooooooo.oooocooooanisen 679 


PERINTAH KEPADA PARA PEMIMPIN AGAR SAYANG DAN LUNAK 


x - Riyadhus Shalihin — 





KEPADA RAKYAT DAN LARANGAN MENIPU RAKYAT ATAU 


MENGABAIKAN KEPENTINGAN MEREKA ...eseocereseseserosoreoeene 679 
BAB aan aa mkn ea Rena Bean 684 
PEMIMPIN YANG ADIL ...oooooooooocorooroocoooooooooo.oooooooooo.. 684 
BAD Bk ion eno entikten men tmonaneee oma makam ena makanan mona 687 
WAJIB MENTAATI PEMERINTAH DALAM HAL KEBAJIKAN DAN 
HARAM MENTAATI MEREKA DALAM HAL MAKSIAT ....... 687 
BAB Oh .censo ia ee aksen 694 
LARANGAN MEMINTA JABATAN, KECUALI DITUNJUK ATAU 
DALAM KEADAAN DARURAT ...erecoooooooocoooooooooooo. 694 
BAB: 82 so anon naimnn asn etn nana yamesandanan enkn Eka inBaandaN Same Kode RN EANNA 696 


ANJURAN KEPADA RAJA DAN YANG SEJENISNYA AGAR 
MENGANGKAT MENTERI YANG SHALEH DAN 
MEMPERINGATKAN MEREKA DARI KAWAN YANG BURUK... 697 


BAB 83 Kn enbetaniaan eks basah sapu nndaga ennensnninoana ana anna en an Nanana esa 698 
LARANGAN MENGANGKAT SEORANG PEJABAT KARENA 
MEMINTA ATAU AMBISI ...oecoooooooocoooooooooo.oooooooooo 698 


an — Riyadhus Shalihin — xi 





PENGANTAR PENERJEMAH 


AT Gay oosit Si Ole Okay Buat) Gala Kay Ai Kab. pe CAM SI mag 
dar adl ay di Olah ea yag smua, Melo, 


Segala puji bagi Allah, Pemilik segala pujian dan Pemilik segala 
kesempurnaan. Semoga sholawat dan rahmat-Nya yang tidak terbatas selalu 
menyelimuti Rasul-Nya yang termulia penutup para Nabi dan teladan umat 
manusia. 

Setelah selesai menerjemah kitab es @» 4nd! tulisan Ustadz Mamduh 
Farhan AlBuhairi Al-Makki, yang tercetak dengan judul “GEN SYI AH”, maka 
pada tanggal 12 Rajab 1422 (29 Oktober 2001)Penerbit Duta Ilmu memohon 
kesediaan saya untuk menerjemah kitab Riyadhus Shalihin yang ditakhrij oleh 
Syeikh Al-Albani, akhirnya dengan pertimbangan khidmat terhadap sunnah, maka 
tawaran itu saya terima. Namun, terjemahan baru bisa dimulai sejak 28 Sya” ban 
(9 Nopember) dan itupun banyak terputus oleh kesibukan yang datang silih 


berganti. Tetapi syukur & dam! terjemahan untuk separuh yang pertama dapat 


diserahkan pada tanggal 5 Muharram 1423 H (18 Maret) bertepatan dengan 
kedatangan murid-murid Syeikh Al-Albani di Surabaya. 


KEISTIMEWAAN BUKU TERJEMAHAN INI 


Keistimewaan yang paling utama kembali kepada naskah asli dan mutu 
terjemahannya. Insya Allah dua keistimewaan ini tidak terdapat pada buku 
terjemahan yang sudah ada. 

1. Naskah asli adalah cetakan Al-Maktab Al-Islami yang hadits-haditsnya di 
takhrij oleh Syeikh Muhammad Nashiruddien Al-Albani dan ditahgig oleh 
team ahli dari kalangan masyayikh sehingga memuat banyak hal yang tidak 
terdapat pada buku-buku terjemahan yang selama ini beredar seperti, biografi 
penulis, studi tentang isnad dan matan hadits, indeks hadits dan atsar serta 
penomoran. 

2. Mutu buku terjemahan ini dapat dilihat dari segi metodologi dan substansi- 
nya. Hal ini akan nampak bila kita komparasikan dengan terjemahan 
Riyadhus Shalihin yang sudah ada, sebab terjemahan-terjemahan tersebut 
mengandung banyak kelemahan antara lain: 

a. Mengandung kesalahan terjemahan yang sampai pada tingkat fatal dan 
rancu, bahkan dikhawatirkan masuk dalam ancaman Nabi £g : 





» Riyadhus Shalihin — 1 


“Barangsiapaberdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah 
mengambil tempat duduknya dari neraka.” 


. Tidak menerjemah kitab Riyadhus Shalihin secara utuh, banyak hal 


penting yang dibuang seperti keterangan mutu hadits, riwayat-riwayat 
penjelas dan syarah kebahasaan oleh penulis yang amat penting. 


. Terjemahannya terlalu bebas, baik dalam menerjemah judul bab ataupun 


hadits-hadits. Namun ada sebagian penerjemah yang cukup bagus dalam 
menerjemah judul bab atau pasal. 


PEKERJAAN PENERJEMAH 


1. 


Pekerjaan penerjemah yang perlu diinformasikan adalah: 
Menerjemah naskah kitab Riyadhus Shalihin secara utuh, tidak ada yang 
ditinggalkan kecuali penjelasan kebahasaan yang telah terwakili dalam 


terjemahan. 


2. 


3, 


Terjemahan hadits diupayakan selengkap mungkin demi menjaga 
keaslian pesan Rasulullah gg 

Memberikan penjelasan-penjelasan tambahan yang dipandang penting 
dan membantu, baik ditengah naskah maupun dalam catatan kaki dengan 
diberi tanda (-pent). 


. Tidak menerjemah catatan kaki yang berhubungan dengan kebahasaan 


jika hal itu telah terwakili oleh terjemahan. 


. Membetulkan kesalahan atau melengkapi kekurangan yang ada pada 


naskah asli akibat kesalahan cetakan atau editing, seperti kesalahan nomor 
ayat, pengetikan huruf atau kata. 
Namun demikian kami yakin bahwa dalam buku inipun akan didapati 


kekurangan-kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. 
Oleh karena itu masukan-masukan untuk perbaikan sangat kami dambakan. 


Demikian yang kami lakukan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan 


akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada ustadz Penerbit Duta Ilmu 
penggagas terjemahan ini dan Akhi Muhammad Syahri pengetik naskah ini. 
Semoga Allah menjadikan amal kita ini ikhlash karena-Nya, menjadi amal shaleh 
dan ilmu yang bermanfaat. 


AW, 


Malang, 28 Dzul Hijjah 1422 H 
AGUS HASAN BASHORI, Lc 


& MUHAMMAD SYU'EB AL-FAIZ, Lc 





— Riyadhus Shalihin - 


KATA PENGANTAR SYEIKH AL-ALBANI 


Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, meminta tolong dan ampunan 
kepada-Nya. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri 
kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Al- 
lah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan 
oleh Allah maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Dan saya bersaksi bahwa 
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tanpa ada sekutu 
bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Nya. 

Amma ba'du. 

Saudara Ustadz Zuhair Asy-Syawisy pemilik Al-Maktab A-Islami 
dan orang yang banyak berjasa dalam menerbitkan kitab-kitab hadits dan atsar 
(peninggalan) para salaf telah menganjurkan kepada saya agar saya men-tahgig 
(mengkaji dan mengedit) kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi, 
berikut mengomentariya, mentakhrij hadits-hadits yang dipandang perlu, dan 
memberi penjelasan pada sebagiannya tentang kedha'ifan yang sedikit, yang 
jarang sekali ada kitab pilihan (yang selektif) yang terbebas daripadanya seperti 
kitab ini. Apalagi kitab-kitab jenis lainnya yang menggabungkan antara shahih 
dan dha'if dan hadits-hadits lainnya. 

Pada saat men-tahgig kitab ini, saya melihat ada beberapa hal yang 
harus saya komentari sebisa mungkin dan ada pula beberapa catatan atau 
pelajaran penting yang saya kira perlu untuk dimuat dalam kata pengantar ini. 


Pelajaran Pertama' : 


Imam An-Nawawi -rahimahullah- berkata pada akhir pengantarnya: 
“Maka saya ingin mengumpulkan hadits-hadits shahih secara ringkas.” 

Saya katakan: “Saya memiliki dua mulahazhah (catatan) tentang 
“ ucapan tersebut. Pertama, maksud Imam An-Nawawi dengan ucapannya, 
“hadits-hadits shahih” adalah hadits-hadits yang kuat yang mencakup hadits 
hasan dan derajat diatasnya. Hal ini berdasarkan istilah klasik yang dipakai oleh 
para ulama hadits generasi pertama, sebelum At-Tirmidzi memasarkan pembagian 
hadits yang bisa diterima menjadi shahih dan hasan —karena mengikut gurunya 
yaitu Imam Al-Bukhari. Ini adalah penggunaan istilah yang jelas boleh, dan saya 
sendiri telah memakainya dalam banyak karya tulis saya seperti kitab saya 


' Pelajaran-pelajaran penting (fawaid) ini saya tulis pada setiap hadits yang bersangkutan, dan 
saya tetapkan pengantar Syeikh Nashiruddien seperti aslinya (Zuhair) 





— Riyadhws Shalihin - 3 





“Shahih Al-Jami As shaghir wa Ziyadatuhu”” dan risalah saya Shahih Al- 
Kalim At-Thayyib, sudah dicetak. Juga Shahih Abi Daud? dan Silsilah Al- 
Hadits As-Shahihah dan lainnya, hanya saja pembagian At-Tirmidzi lebih shahih 
dan lebih rinci. 

Kedua, klaim tadi adalah bersifat “umumnya” tidak berlaku secara 
koherensi untuk setiap hadits. Sudah sejak lama saya memperhatikan bahwa 
dalam kitab Riyadus Shalihin terdapat sebagian hadits-hadits dha''if dan munkar. 
Kemudian ternyata dengan tahgig yang jeli ini jumlahnya lebih banyak dari pada 
yang saya kira, sebagaimana yang akan anda lihat didalam komentar-komentar 
saya didalam pengantar ini. Berikut ini saya sebutkan nomor-nomor hadits yang 
dimaksud untuk mendekatkan bilangan hadits-hadits yang dha'if dan munkar, 
yaitu: : 
(67, 201, 292, 347, 363, 378, 413, 486, 490, 524, 583, 589, 601, 717 
((mengulang nomor 378)), 736, 794, 802, 834, 894, 895, 896, 917, 951, 954, 1007, 
1067, 1393, 1394, 1402, 1501, 1547, 1577, 1585, 1649, 1654, 1679, 1686, 1731, 
1863, 1882). 

Saya katakan: “Barangkali udzur penulis —rahimahullah- sehingga 
terdapat hadits-hadits dha'if didalam kitabnya, padahal dia berusaha keras untuk 
membatasi diri hanya pada hadits-hadits shahih adalah sikapnya —kebanyakan- 
yang bersandar kepada penilaian shahih atau dha'ifoleh At-Tirmidzi, dan kepada 
“diamnya” Abu Daud terhadap hadits. Hal ini telah dia jelaskan dalam mugoddimah 
kitabnya Al-Azdkar. Dia berkata': “Kami telah meriwayatkan dalam Sunan 
Abu Daud dengan isnad jayyid, dia tidak mendha'ifkannya.” Jadi dia tidak 
meluangkan waktu untuk menelitinya sendiri, akan tetapi cukup mengandalkan 
Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ini adalah metode sebagian besar fugaha belakangan 
yang mengikuti hadits. Sedikit sekali diantara mereka yang langsung meneliti 


2 Yaitu terdiri dari 6 juz, dilengkapi dengan bagian kedua yaitu hadits-hadits dho'if yang juga 
terdiri dari 6juz, semuanya terbitan Al-Maktab Al-Islami. Begitu pula kitab-kitab saya yang lain 
(Syeikh Nashiruddin) 

Catatan kaki dari Syeikh Nashiruddin ini sesuai dengan cetakan pertama dari kedua kitab 
tadi.... Adapun setelah itu maka saya tartib ulang. Maka Shahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatuhu 
saya cetak dalam dua jilid, dan saya bikin satu jilid lagi untuk membagi hadits sesuai dengan urutan 
bab figih dan saya beri judul Tabwib wa Tartib Ahadits Shahih Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatihi 
'ala abwab Al-Figh. Sedangkan Dhaifal-Jami' saya letakkan dalam satu jilid. Semuanya di cetak 
oleh Al-Maktab Al-Islami. 

? Maksud Syeikh Nashiruddin disini adalah Shahih Abi Daud yang khusus dengannya, akan 
tetapi setelah itu Maktab At-Tarbiyah Al-Arabi untuk negara-negara teluk menyuruh beliau 
menulis Tashih wa tadh'if Sunan Abu Daud. Saya sendiri telah meringkas sanadnya dengan 
mencetaknya dengan judul Shahih Sunan Abu Daud bi Ikhtisar As-Sanad. Begitulah kitab-kitab 
sunan yang lain, setelah Syeikh Nashiruddin merubah pandangannya bahwa kitab-kitab tadi adalah 
bagian dari karya tulisnya. 

“ Al-Azdkar hal 65 





4 - Riyadhus Shalihin 


hadits satu demi satu sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar 
dalam sebagian kitabnya. Hampir tidak ada seorangpun yang menyerupainya 
dari ulama mutaakhkhiriin yang datang sesudahnya. Jika tidak maka seandainya 
An-Nawawi -rahimahullah- bermaksud atau ada kesempatan baginya untuk 
meneliti sanad-sanad hadits-hadits tersebut tentu terbukti baginya -Insya Allah- 
illat (penyakit) dan kelemahannya. Akan tetapi ada kemugkinan udzur lain bagi 
Imam An-Nawawi, yaitu apa yang dia nyatakan sendiri didalam pengantar kitab 
Al-Azdkar: “Adapun hadits yang berasal dari selain Shahih Al-Bukhari dan 
Shahih Muslim maka saya tambatkan kepada kitab As-Sunan dan yang 
menyerupainya dengan menjelaskan shahih, hasan atau dha 'ifnya —jika memang 
ada kedha'ifannya- dalam kebanyakan tempat. Dan terkadang saya lalai dari 
keshahihan, hasan dan kedha'ifannya”'. 

Menurut saya tidak seyogyanya bagi orang yang ingin meneliti dalam 
disiplin ilmu yang mulia ini menggantungkan diri kepada apa yang telah kami 
sebut diatas, karena alasan berikut: 


1. Diamnya Abu Daud 

Riwayat-riwayat yang datang dari Abu Daud sendiri tentang arti 
“diamnya” dia terhadap hadits-hadits yang ada didalam Sunannya adalah berbeda- 
beda. Hasil renungan dan konparasi antara kaedahnya dan realitasnya didalam 
Sunannya membuktikan bahwa tidak setiap hadits yang didiamkan olehnya berarti 
hasan atau shahih. Akan tetapi maksudnya adalah hadits yang tidak terlalu 
kedha'ifannya. Inilah yang benar dan tidak ada tafsiran yang lain, sebagaimana 
yang telah saya tahgig dalam kitab saya Dha'if Abu Daud. Dan kepada makna 
ini Al-Hafidz Ibn Hajar telah memberikan kecenderungannya. Yang demikian 
itu karena hadits-hadits dha'if yang ada didalamnya, jika dikolerasikan dengan 
Jumlah keseluruhan haditsnya yang berjumlah 4800, menurut hitungan yang ada 
dalam kitab Tadrib$ adalah terbilang banyak. Hadits-hadits dha'if yang ada 
pada kitab saya Dha'if Abu Daud sebayak 300 hadits, itupun hanya sampai 
kitab Manasik, kira-kira sepertiga kitab. Artinya jumlah total hadits-hadits dha'if 
bisa mencapai seribu hadits, yang diantaranya adalah hadits yang didha'ifkan 
sendiri oleh penulis' : “Sesungguhnya Abu Daud tidak menyatakan kedha'ifannya 
karena ia sangat nyata.” 


3Saya katakan: ini adalah sikap mengherankan dari Imam An-Nawawi —-semoga Allah merahmati 
dan membalas dengan baik- dalam sebuah kitab yang bakal dibaca oleh orang umum yang tidak 
memiliki kemampuan memilih hadits shahih dari yang lainnya. Berapa banyak didalam Al-Azdkar 
hadits-hadits yang tidak memiliki asal usul telah dipegangi oleh sebagian manusia dengan penuh 
keteguhan melebihi pegangannya dengan hadits shahih yang ada didalamnya (Zuhair Al-Syawisy). 

$ Tadrib al-Rawi hal 98 

? Maksudnya adalah Imam Al-Nawawi —rahimahu Allah- 





-— Riyadhus Shalihin - 5 





Berdasarkan apa yang kami yakini ini pula Al-Mundziri telah bersikap 
dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib, dia menyatakan: “Saya mengimla' 
(mendikte) tentang hadits-hadits yang Abu Daud —rahimahullah- tasahul 
(ceroboh) dengan sikap diamnya, tidak mendha'ifkannya.” 

Dari sini nampak jelas kesalahan menggantungkan diri kepada 
diamnya Abu Daud terhadap hadits dan tahsinnya (penilaian hasan olehnya). 
Sikap seperti ini banyak diambil oleh ulama mutaakhkhiriin seperti penulis kitab 
At-Taj Al-Jami' Lil-Ushul. Maka waspadalah. 

2. Penilaian hasan dan shahih oleh At-Tirmidzi 


Adapun Tahsin dan Tashhih At-Tirmidzi maka didalamnya banyak 
sekali terjadi kecerobohan (tasahul). As-Suyuthi dalam kitabnya At-Tadrib' 
telah menyatakan: “Adz-Dzahabi telah berkata: “Turunlah derajat Jami” 
At-Tirmidzi jika dibanding dengan Sunan Abu Daud dan An-Nasai, karena ia 
memuat hadits Al-Mashlub (orang yang disalib), al-Kalabi dan orang-orang 
yang sejenis dengan mereka berdua.” 

Maksudnya, karena para perawi tersebut tertuduh dusta, antara lain 
adalah Katsir Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn “Auf Al-Muzani. Imam Syafi'i dan 
Abu Daud menilainya sebagai “seorang tokoh dari para tokoh pendusta.” 
Sekalipun demikian At-Tirmidzi meriwayatkan haditsnya. Bukan ini saja, bahkan 
ia menshahihkan hadits untuknya. Adz-Dzahabi dalam biografinya dari kitab 
Al-Mizan menulis: “Adapun At-Tirmidzi maka ia meriwayatkan dari haditsnya 
tentang “perdamaian itu boleh antara muslimin” dan menshahihkannya. Karena 
itu para ulama tidak percaya penuh kepada penilaian shahih oleh At-Tirmidzi.” 

Oleh karena itu semua, bagi setiap peneliti harus melihat dan mengkaji 
hadits-hadits yang didiamkan oleh Abu Daud atau yang dihasankan dan 
dishahihkan oleh At-Tirmidzi, karena dalam masing-masing dari keduanya banyak 
terdapat hadits yang dha'if. Inilah yang saya lakukan didalam takhrij dan 
tahgig serta ta'lig terhadap kitab ini. Dan ini adalah sesuatu yang paling urgen 
buat saya. Dan saya telah berhasil mentahgig sebagian besar hadits-hadits yang 
ada ditempatnya dari kitab ini dengan ringkas, dan sebagian kecil saya belum 
bisa memberi komentar karena berbagai macam kendala percetakan”. Oleh 
karena itu saya ingin menyisipkannya disini demi kesempurnaan pelajaran ini, 
maka saya katakan: 


1. Pada hadits nomor 201 yaitu tentang peringatan untuk tidak bergaul dengan 
ahli kemungkaran, ia berkata: “Hadits riwayat Abu Daud dari At-Tirmidzi, 
dan dia berkata: “Hadits Hasan.” 


8 At-Tadrib hal.95 
” Hal tersebut karena cetakan waktu itu adalah dengan cara offset. 





6 -— Riyadhus Shalihin - 


Saya katakan: “Demikianlah dia berkata, didalam ucapan itu ada 
keraguan yang nyata, karena sumbernya ada pada Abu Ubaidah Ibn Abdullah 
Ibn Mas'ud, dia tidak mendengar dari bapaknya sebagaimana yang 
diperingatkan berkali-kali oleh At-Tirmidzi, jadi sanadnya mungathi' 
(terputus). Kemudian mereka berbeda tentangnya dalam isnadnya, ada 
empat versi, semuanya saya sebutkan dan saya komentari secara rinci dalam 
kitab Al-Hadits Ad-Dha'if wa Al-Maudhu'ah wa Atsaruha As-Sayyi' fi 
Al-Ummah (1105).” 

2. Hadits (486): “HR At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Shahih” 

Saya katakan: “Tidak, tetapi dha 'if, didalam isnadnya ada dua perawi 
dha'if, sebagaimana saya jelaskan dalam Al-Hadits Ad- Dhaifah wa Al- 
Maudhu'ah nomor 1063.” 

3. Hadits (894 tentang mencium tangan dan kaki Rasulullah $g ): “(HR. At- 
Tirmidzi) dan lainnya dengan sanad-sanad shahih.” 

Saya katakan: “Begitulah dia berkata padahal hadits itu pada At- 
Tirmidzi dan lainnya tidak memiliki kecuali hanya satu sanad. Komentar 
lebih rinci akan segera hadir dalam pelajaran kedua. Kemudian didalamnya 
isnad terdapat Abdullah Ibn Salimah Al-Muradi, dia adalah rawi yang 
diperselisihkan, dia yang meriwayatkan hadits Ali tentang larangan membaca 
Al-Our'an bagi orang junub. Dia di dha'ifkan oleh para huffadz yang ahli 
tahgig, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis (An-Nawawi) sendiri. 
Diantara mereka adalah Ahmad, Asy-Syaf?'i, Al-Bukhari dan lain-lainnya, 
seperti yang akan anda lihat secara rinci dalam Dhaif Abu Daud (30). 
Asy-Zaila'i didalam kitab Nushb Ar-Raayah (4/258) menukil dari Imam 
An-Nasa'i bahwasannya dia berkata tentang hadits At-Tirmidzi ini: “Hadits 
Munkar.” Dan dia berkata: “Al-Mundziri berkata: “Abdullah Ibn Salimah, 
karena pada dirinya ada perselisihan.” 

4. Hadits (895): “Maka kami mendekat kepada Nabi &g kemudian kami 
mencium tangannya.” (HR. Abu Daud) 

Saya katakan: “Didalam isnadnya ada Yazid Ibn Abu Ziyad Al-Hasyimi 
maula budak mereka. Al-Hafidz Ibn Hajar berkata: “Ta Dhai f, waktu tua ia 
berubah (akalnya) sehingga mau di talgin.” 

5. Hadits (896): “Maka Nabi $& berdiri (berjalan) kepadanya sambil 
menyeret tsaub (jubah)nya, maka beliau memeluk dan menciumnya.” 
(HR. Al-Tirmidzi dan dia berkata: “Hadits Hasan”) 

Saya katakan: “Didalam hadits terdapat “An'Anah'? yang dilakukan 


10 “An'anah adalah meriwayatkan hadits dari para perawi diatasnya dengan kata-kata: 'an 
Fulan: “an Fulan (dari Fulan, dari fulan). (-pent.) 





— Riyadhus Shalihin - 7 





oleh Muhammad Ibn Ishhag, padahal ia adalah Mudallis yang sangat tersohor 
tadlisnya" .” 

6. Hadits (1103). “Letakkan Imam itu tepat ditengah (shaf) dan tutuplah celah 
(yang ada di shaf).” (HR. Abu Daud) 

Saya katakan: “Didalam isnadnya ada dua perawi yang tidak diketahui 
(najhul), sebagaimana yang saya jelaskan dalam Dha'if Abu Daud (105). 

Akan tetapi bagian kedua dari hadits tersebut memiliki syahid (saksi) dari 
hadits Ibn Umar yang dishahihkan oleh penulis, seperti yang ada pada hadits 
(1098).” 

7. Hadits (1028) dari Abu Ad-Darda: “Barangsiapa hafal sepuluh ayat dari 
awal —dalam sebuah riwayat disebutkan: “dari akhir- surat Al-Kahfi ....... S 
(HR. Muslim) 

Saya katakan: “Riwayat lain syadzdzah (menyalahi yang benar). 
Sedangkan yang benar (mahfudz) adalah riwayat pertama. Sebagaimana 
yang saya tahgig dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah (582), riwayat 
tadi didukung oleh hadits Al-Nuwas Ibn Sam'an yang hadir dalam hadits 
(1817), karena disana terdapat keterangan: “Maka barangsiapa diantara 
kalian yang menjumpainya, bacakanlah atasnya awal-awal surat Al-Kahfi.” 

8. Hadits (1128): “... Seperti ia shalat sebelum Ashar dua rakaat” HR. 
Abu Daud dengan isnad Shahih” 

Saya katakan: “Tetapi hadits tersebut syadz (aneh, menyalahi yang 
lebih shahih), yang benar (mahfudz) adalah “empat rakaat.” Keterangannya 
ada pada Dha'if Abu Daud (235).” 

9. Hadits (1101), “Aisyah..... “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bershalawat untuk shaf-shaf yang ada disamping kanan (imam) (HR. 
Abu Daud dengan isnad shahih sesuai dengan syarat Muslim, dan didalamnya 
ada seseorang yang diperdebatkan dengan ketsigahannya).” 

Saya katakan: “Dia adalah Usamah Ibn Zaid Al-Laitsi. Akan tetapi 
telah bersepakat para ulama yang kritis dan handal bahwa dia adalah hasan 
haditsnya jika tidak berlawanan dengan perawi lain. Karena itu haditsnya ini 
di hasankan oleh sejumlah para Al-Hafizh. Hanya saja dia dengan lafadz- 
lafadz ini menjadi syadz atau munkar (menyalahi yang lebih kuat), karena 
hadits ini hanya diriwayatkan oleh Mu'awiyah Ibn Hisyam, sedangkan dia : 
lemah dari segi hafalannya. Sedangkan hadits yang mahfudz (benar), 
sebagaimana perkataan Al-Baihagi adalah dengan lafadz: “Pada orang yang 


1 Tadlis adalah mengelabui yaitu ada dua macam (a) meriwayatkan dari orang yang ditemuinya 
sesuatu yang ia tidak mendengar sendiri daripadanya atau dari orang yang sejaman tetapi tidak 
pernah bertemu, dengan ungkapan seakan-akan ia mendengar langsung daripadanya. (b). Menyebut 
seorang Syeikh dengan nama atau sebutan yang tidak dikenal dengannya (-pent.) 





8”. - Riyadhus Shalihin — 


10. 


1. 


12. 


Is. 


14. 


15. 


menyambung shaf”, seperti komentar saya pada kitab Al-Misykah (1096), 
juga saya jelaskan dalam kitab Dha'if Abu Daud (153) dan Shahih Abu 
Daud (680). 

Hadits (1164) “... Yaitu saat antara duduknya imam (antara dua khutbah) 
hingga berakhirnya shalat.” (HR. Muslim) 

Saya katakan: “Akan tetapi para imam (ahli hadits) membenarkan 
statusnya sebagai hadits mauguf'? pada Abu Musa Al-Asy'ari, diantara 
mereka adalah Ad-Darugutni. Saya telah menjelaskannya dalam Dha'if 
Abu Daud (193) 

Hadits (1187). “...... maka hendaklah dia memulai shalat (malam) 
dengan dua rakaat ringan” (HR. Muslim)” 

Saya katakan: “Hadits ini ada pada selain Muslim dari Abu Hurairah 
secara marfu' dari perbutan Nabi $& Ini yang benar. Adapun dari sabda 
Rasulullah &g, , maka hal itu adalah syadz, seperti yang sudah saya tahgig 
dalam Dha'if Abu Daud (240).” 

Hadits (1243): “ ... Hamba-Ku yang paling aku cintai adalah yang paling 
menyegerakan berbuka.” (HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 

Saya katakan: “Penilaian hasan ini meragukan, sebab sumber beritanya 
adalah Ourrah Ibn Abdurrahman, dia itu dha'if karena hafalannya jelek. 
Saya telah memaparkan ucapan para ulama tentang cacatnya dalam hadits 
yang kedua dari kitab Irwa' Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil.” 
Hadits (1256): “Dari Mujibah Al-Bahiliyah .....” (HR. Abu Daud) 

Saya katakan: “Sanadnya dha'if, sebagaimana saya terangkan dalam 
At-Ta'lig Ar-Raghib 'Ala At-Targhib wa At-Tarhib (2/82) 

Hadits (1450): “... HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan” 

Begitulah dia berkata, padahal didalam sanadnya ada yang tidak 
diketahui (jahalah), seperti yang saya tulis dalam komentar saya terhadap 
kitab Al-Kalim Al-Thayyib (hal 27). Dan saya paparkan dalam bantahan 
saya terhadap Syeikh Al-Habsyi. Isi pokok hadits tanpa menyebut biji kurma 
dan kerikil shahih, diriwayatkan oleh Muslim dari Juwairiyah & . 

Hadits (1495) “...... HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan” 

Demikian ucapannya. Dan barangkali hal tersebut ada pada sebagian 
naskah At-Tirmidzi. Jikalau tidak demikian maka yang ada naskah Bulag 
(2/261) adalah: “Hadits gharib” maksudnya dha'if. Inilah yang pas 
mengingat kondisi isnadnya yang mengandung keterputusan dan kelemahan. 
Apalagi Ibn Hibban telah meriwayatkan (2431- Mawarid) dan Ahmad (4/ 
444) dari jalur lain dengan lafadz: 


1? Mauguf' hadits yang disandarkan kepada seorang sahabat baik berupa ucapan maupun 


perbuatan, sambung sanadnya ataupun terputus. (-pent.) 





- Riyadhus Shatihin - 9 





16. 


17. 


18. 


“Ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan nafsu saya, dan mantapkan 
saya diatas perkara saya yang paling lurus.” 

Sanadnya shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Ahmad 
meriwayatkan (4/217) dari Nabi ...... beliau bersabda: “Ya Allah ampunilah 
dosa-dosaku, kesalahanku dan kesengajaanku. Ya Allah sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu petunjuk kepada perkaraku yang paling lurus. Dan 
aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku.” Sanadnya Jayyid (bagus). 
Hadits (1498). “Dari Abu Ad-Darda ... HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
Hasan” 

Saya katakan: “Begitulah dia berkata. Sesungguhnya ucapan itu sangat 
meragukan, karena dalam sanadnya ada Abdullah Ibn Rabi' ah Ad-Dimisygi, 
dia itu majhul seperti kata Al-Hafidz.” 

Hadits (1526), “ Dan dari Ibn Umar ... HR At-Tirmidzi” 

Saya katakan: “Dan At-Tirmidzi berkata: “Hadits hasan gharib.” 
Begitu ucapan At-Tirmidzi, padahal didalamnya ada Ibrahim Ibn Abdullah 
Ibn Hatib, keadaannya majhul. Ibnu Hibban menilainya tsigah berdasarkan 
paradigmanya sendiri, dan Syeikh Ahmad Syakir telah tertipu —seperti 
biasanya- sehingga dia menshahihkannya!. Imam Malik meriwayatkannya 
secara balagh'? dari ucapan Isa #Xwlade Kami telah menuntaskan 
pembahasan ini dalam Al-Ahadits Ad-Dha'ifah (920) 

Hadits (1625), “Dari Ibn Umar :$, bahwa orang-orang ...... .” 

Begitulah asalnya disini artinya hadits itu dari Musnad Ibn Umar 
sendiri. Maksudnya Ibn Umar-lah yang menceritakan ucapan orang-orang 
kepadanya. Ini adalah kesalahan yang datang dari periwayatan “secara 
makna.” Yang benar adalah berasal dari Musnad cucu Ibn Umar yaitu 
Muhammad Ibn Zaid Ibn Abdullah Ibn Umar. Dialah yang menceritakannya. 
Dia berkata: “Orang-orang berkata kepada Ibn Umar.... Begitulah hadits 
tadi ada dalam riwayat Al-Bukhari (13/149- Fath Al-Bari), Begitulah yang 
benar, disebutkan oleh penulis —rahimahullah- dalam pembahasan 
sebelumnya dengan nomor (1549). 

Kemudian penisbatan hadits dengan lafadz diatas kepada Al-Bukhari 
perlu dikritisi dari dua sudut: 

Pertama: dalam kitab Al-Bukhari tidak ada: “Pada masa Rasulullah 
dasiinan ” akan tetapi hal itu ada pada At-Thayalisi. 

Kedua: pada Al-Bukhari dengan lafadz “Shulthanina” sebagai 
pengganti dari “Shalathinina.” Sesungguhnya lafadz-lafadz tersebut milik 
At-Thayalisi juga sebagaimana komentar Al-Hafidz dalam Al-Fath. Rujuklah 


13 Secara balagh artinya Imam Malik hanya mengatakan: “Balaghani (telah sampai kepada 


saya) bahwa ... (-pent.) 


10 





 Riyadhus Shalihin - 


kesana jika menginginkan. 
19. Hadits (1765). “Dari Anas : #5“ (HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih.” 

Begitu aslinya. Barangkali itu salah satu naskah At-Tirmidzi jikalau 
tidak maka dalam cetakan Bulag (1/116) justru tertulis: “Hadits Hasan.” 
Dan pada hamisy (catatan pinggir)nya tertulis: “Dalam satu naskah tertulis 
gharib sebagai pengganti hasan” 

Saya katakan: “Maksudnya dha'if inilah yang cocok dengan kondisi 
isnadnya karena disana ada keterputusan dan kelemahan, keterangannya 
ada pada At-Ta'lig “ala Al-Misykah (172,465, 997) dan At-Targhib (4/ 
191) 

20. Hadits (1841), “Dari Abu Tsa' labah Al-Khusyani Jurtsum Ibn Nasyir gs....... 
Hadits hasan, riwayat Ad-Darugutni dan lainnya. 

Saya katakan: “Didalam sanadnya ada keterputusan. Saya telah 
menjelaskannya dalam kitab saya Ghayah Al-Murami fi Takhrij Ahadits 
Al-Halal wa Al-Haram, tulisan ustadz Syeikh Yusuf Al-Oardhawi (nomor 
4) yang dicetak oleh Al-Maktab Al-Islami. 

Kemudian tentang nama Abu Tsa'labah Al-Khusyani terdapat 
perbedaan pendapat yang banyak dan mengherankan, Al-Hafidz Ibn Hajar 
sendiri —yang ilmu dan hafalannya luar biasa- tidak mampu memutuskan 
pendapat yang unggul. Akan tetapi menyerahkan perkaranya kepada Allah 
3g Yang mengherankan dari penulis, bagaimana ia memastikan namanya 
tersebut diatas tanpa mengisyaratkan kepada perselisihan yang hebat itu?! 


Pelajaran Kedua: 

Ketahuilah bahwa Imam An-Nawawi -semoga Allah “4 
merahmatinya- telah menggunakan istilah khusus dalam mentakhrij sebagian 
hadits, berbeda dengan seluruh ulama. Yaitu dia seringkali memulai dengan 
menyebut hadits dari seorang sahabat dengan ucapannya: “Diriwayatkan oleh 
Fulan dan fulan dengan sanad-sanad shahih”, terkadang berkata: “Hasan.” 
Karena kebanyakan pembaca memahami bahwa hadits tersebut berarti memiliiki 
beberapa sanad yang sampai kepada sahabat tersebut —padahal kenyataannya 
berbalik dari hal itu yaitu riwayat tadi gharib, hanya memiliki satu jalur, dan 
contoh-contohnya banyak sekali- maka saya memandang perlu untuk memberi 
satu contoh dalam pengantar ini, yang akan saya terangkan bahwa hadits tersebut 
hanya memiliki satu sanad, yaitu hadits no (83). 

“Dari Ummu Salamah ... bahwa Nabi #& , apabila beliau keluar dari 
rumahnya membaca: “Bismillah” ..... Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu 
Daud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang shahih.” 





- Riyadhus Shalihin 11 





Saya katakan: Dikeluarkan oleh Abu Daud pada akhir kitab Al-Adab 
dari Syu'bah. Dan oleh At-Tirmidzi dalam kita Ad-Da'awat dari Sufyan. 
Keduanya dari Manshur dari “Amir As-Sya' bi dari Ummu Salamah. Para penulis 
kitab sunan lainnya juga telah meriwayatkan. An-Nasa'i dalam Al-Isti'adzah 
meriwayatkan dari Jarir dan dari Sufyan, Ibn Majah dalam Ad-Du'a dari Ubaidah 
Ibn Humaid, semuanya dari Manshur. 

Ahmad juga mengeluarkan (6/306, 318, 321, 322) dari jalur Syu' bah 
dan Sufyan. Ibn As-Sunni (172) dari Sufyan. Hadits ini dalam Al-Misykah 
bernomor (2442) 

Telah jelas bagi para pembaca bahwa hadits ini, baik yang ada pada 
Abu Daud, At-Tirmidzi maupun yang lainnya hanya memiliki satu jalur dan satu 
isnad. Karena muara dari semua jalur adalah Manshur dari Amir Asy-Sya' bi 
dari Ummu Salamah. Jadi pada kasus seperti ini perkataan “diriwayatkan dengan 
sanad-sanad yang shahih” memberi pemahaman yang berbeda dengan 
kenyataan. Begitulah, semua hadits yang ada berikut ini diucapkan oleh penulis 
bahwa telah diriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih, ternyata hanya 
memiliki satu sanad. Inilah nomor-nomornya (201, 476, 811, 825 : ada dalam 
Shahih Abu Daud, 1171, 891, 973, » disebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As- 
Shahihah (V23), 1119,1210, 1655, disebutkan dalam Al-Misykat 4458) 

Penulis —rahimahullah- juga telah menggunakan term yang sama 
dalam sebagian karya tulisnya seperti kitab Al-Azdkar. Perhatikan —sebagai 
contoh- hadits Abu Humaid atau Abu Usaid halaman 25 dan hadits Auf Ibn 
Malik halaman 42-43, hadits Abdurahman Ibn Abdugari.. hal 52, hadits Abdullah 
Ibn Khubaib halaman 63, hadits Abu Hurairah hal 63, hadits Tsauban halaman 
65, hadits Ibn Umar halaman 66, hadits Abu “Ayyasy hal 67 dan lainnya masih 
banyak. 

Al-Hafidz Ibn Hajar telah mengkritiknya ketika mentakhrij kitab Al- 
Azdkar dalam kitabnya Nataij Al-Afkar tentang dua hadits terakhir diatas. Untuk 
yang pertama dia berkata: “Ucapan Syeikh, “dengan sanad-sanad yang shahih” 
memberi kesan bahwa ia memiliki beberapa jalan dari Ibn Umar, padahal tidak 
demikian adanya.” : 

Pada hadits terakhir dia menyatakan: “Dalam ucapan Syeikh “dengan 
sanad-sanad” ada keraguan (patut dikritisi), karena hadits tadi dalam Abu Daud 
dan Ibn Majah tidak memiliki sanad melainkan sanad Hammad sampai akhirnya” 

Jika dikatakan: “Kalau benar yang engkau sebutkan, lalu apa maksud 
imam An-Nawawi dengan istilah ini?” 

Saya katakan: “Yang nampak bagi saya adalah dia mengisyaratkan 
bahwa hadits tersebut telah tersohor dengan ketenaran yang relatif yaitu dengan 
datangnya hadits dari beberapa jalur dari salah satu perawinya. Dalam contoh 
diatas adalah Mapshur yaitu Ibn Al-Mu'tamir. 


12 - Riyadhus Shalihin — 





Inilah jawaban yang ada pada saya untuk pertanyaan diatas dan saya 


belum pernah melihat ada orang yang mencoba menjawabnya padahal Al-Hafidz 
Ibn Hajar didalam kitabnya Nataij Al-Afkar telah mengkritik penulis -semoga 
Allah merahmatinya- dalam beberapa tempat dari kitabnya Al-Azdkar, yaitu 
ditempat-tempat yang terdapat ucapan Imam An-Nawawi tadi.” 


Aneka Pelajaran: 


1. 





Hadits (8: “Dari Abu Hurairah «4s , ... sesungguhnya Allah tidak melihat 
kepada jasad-jasadmu dan juga tidak kepada rupa-rupamu, akan tetapi Dia 
melihat kepada hatimu” (HR. Muslim) 

Saya katakan, Muslim dan lainnya menambahkan dalam salah satu 
riwayat: “dan kepada amal-amal kamu.” Hadits ini ditakhrij dalam 
Ghayah Al-Muram fi Takhrij Al-Halal wa Al-haram (410), tambahan ini 
penting sekali, karena banyak diantara manusia yang memahami hadits ini 
tanpa tambahan tadi dengan pemahaman yang salah. Maka jika engkau 
memerintahkan kepada mereka dengan sesuatu yang yang diperintah oleh 
syara” yang hikmah ini seperti memelihara jenggot dan meninggalkan 
perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir atau yang semisalnya dari 
ajaran-ajaran syari'at ini, mereka menjawabmu dengan ucapan: 
“Sesungguhnya yang terpenting adalah apa yang ada didalam hati”, 
lalu mereka berhujjah dengan hadits ini, tanpa mengetahui tambahan hadits 
yang shahih tadi, yang menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Suci Juga 
melihat kepada amal-amal mereka. Maka jika amal itu baik dia menerimanya 
dan jika tidak ditolaknya sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai nash 
seperti sabda Nabi £g : “Barang siapa mengadakan didalam agama kami 
ini sesuatu yang bukan dari bagiannya maka ia tertolak." 

Sebenarnya tidak mungkin menggambarkan kesalehan hati kecuali 
dengan kesalehan amal, dan tidak ada kesalehan amal melainkan dengan 
kesalehan hati. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah $& dengan sangat 
indah dalam hadits An-Nu' man Ibn Basyir: “... ... ingatlah sesungguhnya 
didalam jasad itu ada segumpal darah apabila ia baik maka baik pula 
jasad secara keseluruhan. Dan apabila ia rusak maka rusak pula 
Jasad secara keseluruhan, ingatlah yaitu hati” (hadits nomor 593). 

Haditsnya yang lain lagi: “Sungguh kalian meluruskan shaf-shaf 
kalian atau pasti Allah akan menjadikan perselisihan diantara wajah- 
wajah kalian.” Maksudnya adalah hati kalian. (Hadits nomor 1096)" . Dan 
sabda Nabi 8 : “Sesungguhya Allah itu indah, mencintai keindahan.” 


' Hadits no 173 
15 Pengulangan dari hadits no. 164 


- Riyadfus Shalifin - 13 





14 


Hadits ini hadir dalam masalah keindahan materi yang masyru', berbeda 
dengan persangkaan banyak orang, lihat hadits (617) 

Jika engkau telah mengerti ini, maka merupakan kesalahan yang fatal 
yang saya lihat dalam kitab Riyadus Shalihin ini dalam semua naskahnya, 
yang manuskrip maupun yang tercetak, yang sempat saya baca adalah 
tambahan tersebut telah dimuat oleh penulis —semoga Allah merahmatinya- 
dalam hadits (1578), akan tetapi dipenggalnya atau dipenggal oleh penulisnya, 
lalu diletakkan ditempat yang merusak makna. Jadinya seperti ni “... (juga) 
tidak (melihat) kepada rupa kamu dan amal-amal kamu, akan tetapi 
melihat ....” Hal ini tidak disadari oleh seluruh pencetak, penerbit, pengedit 
dan komentator, saya tidak mengecualikan dari hal tersebut para pen-tashhih 
percetakan Al-Miiriyah, juga tidak yang lainnya. Bahkan tidak disadari oleh 
pensyarah Ibn “Alan sendiri. Ironisnya ia mensyarah hadits berdasarkan 
bunyi terbalik!. Maka ia menyatakan (4/406): “Maksudnya Allah 4g tidak 
membangun pahala itu berdasarkan besarnya jasad, eloknya rupa dan 
banyaknya amal”!. Syarah ini jelas sekali kebatilannya, karena disamping 
bertentangan dengan nash hadits tersebut yang shahih juga bertentangan 
dengan nash-nash yang banyak, dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang 
menunjukkan bahwa berbedanya peringkat ahli surga di surga adalah 
disebabkan oleh banyak sedikitnya amal shaleh. Diantaranya adalah firman 
Allah 4g 

“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat 
(seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.” (Al-An'am: 132). 

Dan firman-Nya dalam hadits gudsi: “... Wahai hamba-hamba-Ku 
sesungguhnya itu adalah amal-amalmu Aku menghitungnya untuk 
kamu, kemudian Aku memenuhi balasannya kepada kamu, Barangsiapa 
mendapatkan baik maka hendaklah memuji Allah 4g.” Hadits (113). 
Bagaimana bisa diterima akal bahwa Allah tidak melihat kepada amal seperti 
(tidak melihat) kepada jasad-jasad dan rupa, padahal amal adalah dasar 
masuk surga setelah iman. Allah 4g berfirman: 

“Masuklah kamu kedalam surga itu disebabkan apa yang telah 
kamu kerjakan” (An-Nahl:32). 

Renungkanlah, betapa taglid itu membuat orang-orangnya jauh dari 
yang benar dan melemparkan mereka ke lembah kesalahan yang dalam. 
Semua itu karena mereka berpaling dari mempelajari sunnah dalam induk- 
induk kitab hadits yang standar dan berkualitas. Hanya Allah sebagai tempat 
mengadu. 

Kesalahan lain yang dekat dengan tadi adalah ucapannya tentang 
hadits muslim (364, 457) dari Anas (baris ke-5): “Sesungguhnya Aku tidak 
menangis, sesungguhnya aku tahu.” Demikianlah kesalahan itu ada dalam 


- Riyadhus Shalihin — 





dua tempat tadi. Padahal yang benar adalah: “Aku tidak menangis bukan 
karena aku tidak tahu...” Sebagaimana yang ada dalam Shahih Muslim 
(7/145). Sedangkan lafadz Ibn Majah (1635)'5 : “Dia (Ummu Aiman) berkata: 
“Sesungguhnya aku mengetahui bahwa apa yang ada disisi Allah....” 
Dan ini sesuai dengan yang ada dalam kitab ini seandainya tidak ada 
ucapannya: “Aku tidak menangis” yang merusak makna secara nyata itu. 
Ungkapan ini hadir dalam mursal Ikrimah riwayat Ad-Darimi (hal 22-23, 
Hindiyah) mirip dengan lafadz Muslim, dia Berkata: “Sesungguhnya aku 
demi Allah, aku tidak menangisi Rasulullah karena kebodohanku 
bahwa dia telah pergi menuju apa yang lebih baik baginya daripada 
dunia, akan tetapi aku menangis karena....” 

Dan yang aneh kesalahan ini beruntun, menimpa seluruh naskah yang 
ada, yang manuskrip dan yang cetakan, diantaranya adalah naskah pensyarah 
Ibn “Allan (2/223)! Adapun naskah terbaru yang dicetak di Damaskus — 
Dar Al-Makmun- maka saya telah memperbaiki kesalahan tadi dari segi 
makna tanpa merujuk kepada naskah asli Shahih Muslim dan mengisyaratkan 
kesalahan beruntun yang menimpa berbagai macam naskah. Lepas dari 
salah itu memang hanya milik Allah semata. 

2. Hadits Abu Sa'id: “Surga dan Neraka berbantah-bantahan.” Hadits (259 
dan 620) riwayat Muslim. 

Saya katakan: Sesungguhnya Muslim tidak menyebutkan hadits secara 
utuh, akan tetapi hanya menyebut ujung awal dan akhirnya saja. Dan 
mengalihkan sisanya kepada hadits Abu Hurairah sebelumnya dengan 
maknanya. Dan lafadznya berbeda dari yang disini dan memang Imam Ahmad 
meriwayatkan (3/79) dengan keseluruhan persis sebagaimana yang 
disebutkan oleh penulis. Sepertinya dia menukil dari Imam Ahmad lalu 
menisbatkan kepada Muslim?! Kemudian hadits tadi ada dalam Shahih 
Bukhari, kitab At-Tafsir dari hadits Abu Hurairah dengan lebih sempurna 
dari pada hadits Abu Sa'id. Maka seandainya penulis mengutamakan ini 
tentu lebih utama. 

3. Penulis menisbatkan sebagian hadits kepada Bukhari padahal hadits-hadits 
tersebut adalah mu'allag"' seperti nomor 374, 608, dan 1032. hal ini memberi 
pemahaman bahwa hadits-hadits itu maushulah" , padahal tidak demikian. 


16 Shahih Ibn Majah dengan ringkasan sanad nomor 1325, cet. Maktab At-Tarbiyah Al-Arabi, 
Riyadh, dibimbing oleh Zuhair Asy-Syawisy. 

7 Hadits Mu'allag: Hadits yang dibuang awal sanadnya, satu rawi atau lebih secara berurutan 
atau tidak sekalipun sampai pada akhirnya. Pengertian ini mencakup marfu', mauguf, magthu' 
dan segala yang tidak disyaratkan bersambung sanad. (-pent.) 

18 Hadits Maushulah: Hadits yang sanadnya tersambung dan sampai kepada akhirnya (sumber 
berita), ia mencakup marfu', mauguf dan magthu.” Hal ini disebut juga Murttashil (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 15 





Maka seyogyanya penisbatan itu dibatasi umpamanya: Diriwayatkan oleh 
Bukhari secara mu'allag atau ta'lig. Karena telah menjadi kesepakatan 
ulama bahwa bagian ini dalam Al-Bukhari tidak selamat dari kritikan, karena 
memang ada yang dha'if. Disamping itu untuk membedakan dengan yang 
maushul. Mereka juga telah bersepakat pentingnya pembatasan penisbatan 
kepada Bukhari sebagaimana telah saya jelaskan pada awal bantahan saya 
kepada Syeikh Muhammad Al-Muntashir Al-Kattani (hal.6)'?, kalaupun 
banyak ulama belakangan yang salah terhadap istilah ini, tetapi saya tidak 
mengira jika penulis -rahimahullah- mengikuti kesalahan mereka. Dan 
bebas dari salah hanya milik Allah. Penulis sendiri telah menyebutkan didalam 
fagrib-nya perbedaan antara maushulat Bukhari dan mu'allagatnya dari 
segi Shahih dan tidaknya. Dan Al-Suyuthi telah mensyarah dalam Tadrib- 
nya (hal. 60-63) dengan cukup. 

Dibelakang hadits (954) penulis berkata: “Asy-Syafi'i —rahimahullah- 
berkata: “Dan dianjurkan membaca disisinya (maksudnya disamping mayat 
setelah dikuburkan) sesuatu dari Al-Our' an dan jika mereka mengkhatamkan 
seluruh Al-Our an maka hal itu adalah baik.” 

Saya katakan: Saya tidak tahu dimana Asy-Syafi'i —rahimahullah- 
menyatakan hal itu. Dan saya meragukan kebenaran riwayat dari Asy-Syafi'i 
ini. Bagaimana tidak, karena mazdhabnya adalah pahala bacaan itu tidak 
sampai kepada orang mati, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafizd Ibn 
Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsiri firman Allah: 

“Bahwa seorang manusia itu tidak mendapatkan melainkan apa 
yang ia usahakan” (An-Najm: 39). 

Syeikh Islam Ibn Taimiyah mengisyaratkan ketidak benaran berita 
tersebut dari Asy-Syafi'i, didalam kitabnya Al-/gtidha' dia berkata: “Tidak 
terekam dari Imam Syafi'i sendiri ucapannya dalam masalah ini, karena hal 
tersebut baginya adalah bid' ah. Malik berkata: “Bisa dipastikan bahwa para 
sahabat dan Tabi'in tidak melakukan hal tersebut”? . 

Saya katakan: yang demikian ini adalah mazdhab Imam Ahmad juga. 
Yaitu tidak ada bacaan Al-Our'an diatas kubur. Sebagaimana yang saya 


1 Yaitu bantahan telak atas arogansi Al-Kattani terhadap hadits dan ahlinya, telah dicetak dan 
beredar -N-. 


2 Imam An-Nawawi tidak konsisten dalam menulis informasi tersebut. Didalam kitab Riyadus 


Shalihin ini dia menulis “ Imam Syafi'i berkata: “...” sedangkan didalam Al-Azdkar dia menulis: 
“Imam Syafi'i dan para sahabat beliau berkata: “....” Dan didalam Al-Majmu' Syarah Al- 
Muhadzdzab dia menulis: “Syafi'iyyah berkata: “....” Sedangkan selain An-Nawawi tidak ada 
yang menulis dari Imam Asy-Syafi'i, maka menurut hemat saya yang benar adalah perkataan 
Syafi'iyyah atau para sahabatnya, dan bukan dari imam Al-Syafi'i. Lihat Al-Azdkar tahgig Abdul 
Oadir Al-Amauth halaman 237, Al-Majmu' (Dar Al-Fikr 5/294) (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 


tetapkan di kitab saya Ahkam Al-Janaiz (hal. 192-193). Dan inilah pendapat 
akhir Syeikh Islam Ibn Taimiyah —rahimahullah-. Seperti yang sudah saya 
buktikan didalam kitab tadi (hal. 173-176).2 

Kemudian sehabis itu dia berkata: “Bab sedekah atas nama orang mati dan 
berdo'a untuknya.” 

Saya katakan: Dia menyebutkan dua hadits dibawahnya yang secara 
mutlak tidak ada didalamnya. Baik secara terang-terangan ataupun sendirian, 
melainkan hanya sedekah anak untuk orang tuanya. Kalau masalah ini tidak 
ada khilaf, akan tetapi sedekah dari selain anak maka yang nampak dari 
nash-nash adalah tidak sampai dan mayit tidak mendapatkan manfaat dari 
padanya. Lihat rinciannya dalam Ahkam Al-Janaiz hal 177 dan Tafsir Al- 
Manar 8/254. 

Hadits (574): Dari Sahl Ibn Said « , bahwasanya Rasulullah £g diberi 
minuman, maka beliau minum, dan disamping kanan beliau ada bocah laki- 
laki.....” 

Saya katakan: Dalam satu riwayat milik Al-Bukhari disebutkan bahwa 
dimulainya dari Nabi #8 sebab beliau #& meminta minum. Jadi tidak 
menunjukkan bahwa sunnahnya adalah memulai dari pemimpin kaum. 
Sebagaimana yang dikenal oleh para mutaakhkhirin. Penulis mengisyaratkan 
kepada hal ini pada bab 111. Maka yang benar adalah hendaknya dibuang 
daripadanya ucapannya “setelah orang yang memulai (pertama kali).” Dan 
hendaklah judul bab tadi dibiarkan tanpa ikatan apapun demi mengikuti 
keumuman sabda Nabi g dalam hadits Ibn “Abbas: “Maka yang paling 
kanan dan yang kanan”, dan tidak menolak permulaan darinya karena 
umumnya hadits sebagaimana yang telah kami terangkan. Dan masih banyak 
hal-hal lain yang mendukung umumnya hadits. Sebagian orang dapat 
menyadarinya dan tidak ada tempat untuk menyebutkannya disini. 

Dia berkata: “Bab Sunah Al-Jum' ah, no.203. 

Saya katakan: Seolah-olah yang dia maksudkan adalah sunnah ba' diyah 
karena hadits-hadits yang dia tuturkan pada bab tadi adalah tentang ba' diyah. 
Adapun sunnah gabliyah jum'ah maka tidak ada satupun hadits yang shahih, 
berbeda dengan upaya sebagian pengikut nafsu dari pengikut mazdhab Hanafi 
yang kelewat fanatik. Hal ini telah diisyaratkan oleh penulis —-semoga Allah 
merahmatinya- dengan tidak menyebut sama sekali hadits gabliyah jum'ah 
dalam bab ini. Padahal sebagiannya ada dalam risalah saya Al-Ajwibah 
An-Nafizah?. Maka apakah para ahli tahgig tidak mengambil pelajaran 
dengan tindakan penulis ini? 


2. Untuk cetakan Maktabah Al-Ma' arif, Riyadh (1992) ada pada hal. 241-245. (-pent.) 





2 lihat Dhaif Sunan Ibn Majah hal.83 no. 234, tulisan Al-Albani, Isyraf: Asy-Syawish 


- Riyadhus Shatihin - 17 





Memang penulis telah berhujjah dengan hadits lain dalam sebagian 
karyanya akan tetapi Al-Hafidz Ibn Hajar telah membantahnya dengan 
mengatakan “Di dalamnya tidak mengandung dalil sama sekali.” Dan saya 
telah menukil ucapannya dalam masalah ini dalam Al-Ajwibah An-Nafiah 
hal. 27. silahkan merujuknya bagi yang berminat. 

8. Hadits (1176): “... shalat malam itu dua, dua ....” 

Saya katakan telah datang tafsirnya dalam riwayat Muslim dengan 
lafadz: Dikatakan kepada Ibn Umar: “Apa Maksud dua, dua itu?” Dia 

- menjawab: “Yaitu melakukan salam setiap dua rakaat.” Rawi hadits tentu 
lebih mengerti tentang apa yang diriwayatkannya daripada yang lain, apalagi 
dalam bab ini ada banyak hadits fi'liyah tentang salamnya antara setiap dua 
rakaat dari shalat malam. Sebagaimana bisa engkau temukan dalam kitab 
saya Shalat At-Tarawih.8 

9. Hadits (1231), telah berlalu dengan no 12014 dengan tambahan beberapa 
lafadz, diantaranya adalah “wajadda”, yaitu riwayat Muslim saja. 

10. Hadits (1439): “... dalam kitab Muslim: “Aw Yuhaththu”, Al-Bargani 
berkata: “Diriwayatkan oleh Syibah, Abu “Uwanah dan Yahya Al-Oaththan 
dari Musa yang mana Muslim meriwayatkan daripadanya. Mereka 
mengatakan: “Wa-Yuhaththu tanpa alif. 

Saya katakan: Tetapi diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 
(1/180) dari Yahya, yaitu Al-Oaththan dengan lafadz “Aw yuhaththu” persis 
seperti riwayat Muslim. Setelah itu dia berkata: “Aw Yuhaththu”, maksudnya 
Al-Oaththan dalam lafadz ini telah diikuti dari jalur Ion Numair dan Ya'la, 
keduanya dari Musa. 

Imam Ahmad ditempat lain (1/185) telah menyebut secara maushul 
dari Abdullah Ibn Numair dan Ya'la Ibn Ubaid dari Musa, memang At- 
Tirmidzi telah meriwayatkan (2/258) dari jalur Yahya dengan lafadz lain: 
“wa yuhaththu” akan tetapi lafadz pertama lebih rajih (kuat) menurut saya 
karena diikuti oleh Ibn Numair dan Ya'la dan karena ia yang dipilih oleh 
Muslim. Akan tetapi maknanya sama “ -wallahu a'lam-. 

11. Dia berkata setelah hadits (1720): “Diriwayatkan bahwa Nabi #8 bersabda: 
“Riya' itu adalah syirik.” 

Saya katakan: penulis —rahimahullah- dengan ucapannya 
“diriwayatkan” mengingatkan bahwa hadits tersebut adalah dha'ifsanadnya. 
Kondisinya memang seperti yang dia katakan. Saya telah mentakhrijnya 


2 Yaitu kitab kecil yang menghimpun seluruh riwayat yang berkaitan dengan shalat ini dan 
bilangan rakaatnya. Cetakan dan terbitan Al-MaktabAl-Islami. 
2 Yaitu ulangan dari hadits no. 101 





18 - Riyadhus Shalihin - 


12. 


13. 


14. 


15. 





dan menjelaskan “illatnya dalam Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wa Al- 
Maudhu'ah wa Atsaruha As-Sayyi fi al-Ummah (1850). 

Dia berkata pada bab 334: “Bab Makhruhnya Obrolan Setelah Shalat Isya”: 
Menebak Adapun obrolan dalam kebaikan seperti mengkaji ilmu dan ... ... 
maka tidak ada kemakruhan didalamnya bahkan mustahab ....” 

Saya katakan: seyogyanya hal tersebut dibatasi dengan apabila obrolan 
ba' da isya itu tidak mengakibatkan tersia-sianya sesuatu dari kewajiban yang 
bersifat fardhu “ain. Misalnya seorang pemuda begadang malam untuk 
mengkaji ilmu atau persiapan ujian sampai mendekat pertengahan malam 
kemudian tidur terlelap (nyenyak) sampai kehilangan shalat subuh maka 
begadang seperti ini —sekalipun dalam menuntut ilmu- adalah tidak boleh. 
Karena perumpamaannya adalah seperti orang yang membangun satu istana 
kemudian menghancurkan satu kota (negeri). Semestinya dia tidur awal 
setelah isya' agar bangun pagi-pagi sekali untuk shalat subuh dan belajarnya 
setelah itu. Sungguh benar Rasululllah £&g ketika bersabda: “Telah diberkati 
untuk ummatku pada waktu paginya.” Cermatilah hal ini, karena mayoritas 
anak muda melalaikannya. Hanya Allah tempat memohonkan pertolongan. 
Hadits (1870): “Dari Abu Zaid amr Ibn Ikhthab ...... maka dia memberitakan 
kepada kami yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi.” 

Saya katakan: maksudnya adalah dari fitnah-fitnah (cobaan-cobaan). 
Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits lain dari riwayat Huzdaifah ss, 
, yang juga diriwayatkan oleh Muslim bersama hadits Amr Ibn Akhthab 
dalam kitab Al-Fitan. 

Dia berkata setelah hadits (1869) dengan lafadz “Sesungguhnya Rasulullah 
#8 keluar menuju para syuhada Uhud, lalu dia menshalati mereka setelah 
delapan tahun.” 

“Yang dimaksud dengan menshalati syuhada Uhud adalah mendo'akan 
mereka bukan shalat yang biasa dikenal.” 

Saya katakan: demikian yang dia ucapkan, maksudnya dari 
penolakannya tadi adalah shalat jenazah. Dan hal ini tertolak, karena dalam 
riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafadz: “maka ia shalat atas ahli Uhud 
seperti shalatnya atas mayyit.” Tambahan ini juga ada pada Muslim dan 
lainnya. Hadits tadi telah ditakhrij dengan menambahkan semua tambahan- 
tambahannya dari Kutub As-Sittah dan lainnya dalam kitab saya Ahkam 
Al-Janaiz hal 82-83. cetakan Al-Maktab Al-Islami. 

Dia berkata pada hadits (1883): “Dari Ibn Mas'ud «4 , dia berkata: 
“Rasululllah gg bersabda: “... diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, 
dan Hakim , dia berkata: “Hadits shahih...” 


- Riyadhus Shalihin — 19 





20 


Saya katakan: ini memberi persangkaan bahwa Abu Daud dan At- 
Tirmidzi mengeluarkannya dari hadits Ibn Mas'ud padahal tidak demikian. 
Yang meriwayatkan dari Ibn Mas'ud hanyalah Hakim dan sanadnya kuat. 
Sedangkan Abu Daud dan At-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Zaid Maula 
Nabi gs dan didalam sanadnya terdapat jahalah (ketidak jelasan) tetapi ia 
memiliki syahid (saksi) yang lumayan. Dan hadits ini memiliki syahid-syahid 
yang lain yang saya isyaratkan dalam Al-Ta'lig Ar-Raghib (2/269). 

Saya kaji ulang dan saya perbaiki sesuai dengan kemampuan pada 
waktu dhuha hari jum'at, 21 Jumada al-Ula tahun 1398 H. 


Ditulis oleh 
Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 





- Riyadhus Shalihin - 


BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI 
Oleh: Zuhair Asy-Syawisy 


Dia adalah Imam al-Alamah al-Muhaddits Abu Zakaria Muhyiddin 
Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi al-Dimisygi al-Fagih As-Syafi'i. 

Dia adalah seorang tokoh penting pada zamannya. Dan senantiasa 
menjadi gudwah (tauladan) khususnya bagi ulama. Apalagi bagi kaum Muslim 
awam—hingga hari ini-. Hal itu tidaklah mengherankan, sebab orang yang memiliki 
apa yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi memang pantas menjadi panutan semua 
orang. 

Dia —semoga Allah merahmatinya- berada pada puncak ketinggian 
ilmu, zuhud, wara, amal shaleh dan keberanian terhadap orang awam, orang - 
pilihan dan para sulthan. Dia tidak menginginkan apa yang ada ditangan manusia 
karena telah rela dengan apa yang ada disisi Allah, dia memimpin mereka semua. 

Imam An-Nawawi bukanlah ulama yang paling sepuh pada zamannya, 
juga bukan yang terbanyak ilmunya dalam semua cabangnya. Begitupula jika 
dibanding dengan ulama yang datang sesudahnya, akan tetapi Allah yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi telah melontarkan pada hati semua orang rasa cinta 
kepadanya dan menjadikan karya-karya tulisnya bisa diterima dan bermanfaat. 
Ini adalah hal yang bersifat Rabbani tidak ada campur tangan manusia didalamnya 
dan tidak bisa diukur dengan ukuran dan mizan yang biasa dipakai oleh manusia. 
Akan tetapi yang demikian adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa 
yang Dia kehendaki. 

Dia dilahirkan pada tahun 631 H di desa Nawa, salah satu desa yang 
ada di (dataran tinggi Golan) di bumi Hawran, sebelah selatan Damaskus. Dia 
masuk Damaskus ketika masih kacil, pada tahun 649 H dan tinggal di Madrasah 
Rawahiyah# kemudian tinggal di Dar Al-Hadits?. 

Disanalah tempat dia mempelajari kitab Allah beserta tafsir-tafsirnya. 
Sibuk dengan hadits Nabawi beserta syarah-syarahnya, dan mendalami figih 
mazdhab Syafi'i. Dan disana pula dia menulis karya-karyanya yang sangat 
bermanfaat. Kemudian dia menulis kitab-kitab dengan bersandar kepada dalil- 


? Dibangun oleh Zaki al-Din Abu al-Gasim Hibahtullah Ibn Muhammad Al-Anshari yang 
terkenal dengan sebutan Ibn Rawahah (wafat. 622 H). yang kemudian dia wagafkan untuk orang- 
orang Syafi'iyyah. Madrasah ini terletak dekat dengan al-Jami' al-Umawi, kini berubah menjadi 
perumahan karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Lihat Munadamah al-Athal tulisan 
Syaikh Abdulgadir Badran hal. 100 cetakan al-Maktab al-Islami. 

2 Yang dikenal dengan Dar Al-Hadits As-Ashruniyah (al-Asysyafi'iyah) yang diwagafkan 
oleh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi “Ashrum At-Tamimi al-mushili (wafat. 585H) lihat 
Munadamah al-Athal (hal 131). 





- Riyadhus Shalihin - 21 


dalil kitab dan sunnah secara langsung dan mengkomparasikan pendapat 
mazdhab-mazdhab dan para ulama dan mengumpulkan pendapat yang paling 
kuat sesuai dengan hasil akhir ijtihadnya yang dia terangkan dalam kitabnya 
yang agung, yang tergolong sebagai induk kitab-kitab Islam, yaitu al-Majmu', 
(namun) ajal telah menjemputnya sebelum kitab itu sempurna”. 

Diantara karya tulisnya adalah Rawdhah At-Thalibin yang Allah telah 
memudahkan kita untuk mencetaknya dalam 12 jilid beserta tahgignya, Syarah 
Shahih Muslim, yaitu syarah yang terbaik, kemudian syarah satu bagian dari 
al-Bukhari, kitab Al-Asma' wa al-Lughah, yang memuat sejumlah biografi 
ulama dan kamus untuk sejumlah besar dari kata-kata sulit dan penting. Kemudian 
kitab Hilyah al-Abrar yang dikenal dengan Al-Azdkar, didalamnya dia tidak 
konsisten dengan hadits-hadits shahih sebagaimana metodologinya dalam kitab 
Riyadus Shalihin. Dan sebuah risalah tentang agidah yang diberi judul Al- 
Magashid. Kemudian At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Our'an dan kitab-kitab 
lain yang bermanfaat. | 

Dia wafat didesanya sendiri, Nawa pada tahun 676 H dalam usia 
tidak lebih dari 45 tahun. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang 
luas dan memperbanyak dari kaum muslimin yang mengikuti manhajnya dalam 
ilmu dan amal, dalam amar ma'ruf dan Nahi munkar. Semoga kita dan mereka 
dikumpulkan oleh Allah dibawah panji Musthafa #& (Pada hari-hari anak 
tidak lagi bermanfaat melainkan orang yang datang kepada Allah dengan 
hati yang selamat| (Asy-Syw'ara 88-89) 


Beirut 20 Syawal 1398 
Zuhair Asy-Syawisy 





“22 - Riyadhus Shalihin - 


PENGANTAR PENULIS 
AJI Gam Ai pg 


Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa Lagi Perkasa, Yang Maha 
Mulia Lagi Pengampun dosa, Yang Menyelimutkan malam pada siang, Sebagai 
pelayan bagi orang-orang yang memiliki hati dan nalar, dan sebagai Penerang 
bagi yang memiliki akal dan pikiran. Dia Yang Menyadarkan orang-orang yang 
telah dipilih-Nya, sehingga mereka bersikap zuhud dalam kehidupan ini, 
menyibukkan diri dengan muragabah terhadap Allah dan melestarikan 
perenungan, dzikir dan pengambilan pelajaran. Dia yang telah menuntun mereka 
untuk selalu taat, bersiap-siap menyongsong kehidupan abadi, waspada terhadap 
segala yang mendatangkan murka-Nya dan yang menyeret kedalam neraka 
serta tetap beristigamah sekalipun kondisi berubah dan situasi berganti arah. 

Saya memuji-Nya dengan pujian yang paling tinggi lagi suci, dan yang 
paling luas lagi berkembang. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang 
benar kecuali Allah Yang Maha Baik dan Mulia, Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang. Dan saya bersaksi bahwa Sayyid kita Muhammad adalah hamba 
dan rasul-Nya, kesayangan dan kekasih-Nya, penunjuk jalan yang lurus dan 
penyeru kepada agama hanif. Semoga sholawat dan salam-Nya tetap tercurah 
kepadanya dan kepada seluruh para Nabi, kepada keluarganya masing-masing 
dan semua orang-orang shalih. 

Amma ba du, 

Allah 4& berfirman yang artinya: 

“Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar 
mereka menyembah Aku. Aku tidak menginginkan rizki sedikitpun dari 
mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.” 
(Adz-Dzariyat:56-57). 

Ini adalah peringatan bahwa mereka diciptakan hanya untuk mengabdi 
kepada-Nya. Maka sudah semestinya mereka memperhatikan tujuan mereka 
diciptakan karenanya dan berpaling dari isi dunia dengan sikap zuhudnya. Dunia 
adalah kampung yang hancur bukan tempat yang abadi, dia adalah jembatan 
untuk melintas bukan tempat persinggahan yang sejati. Dia adalah jalan 
penghubung bukan tempat tinggal yang hakiki. Oleh karena itu orang-orang yang 
sadar dari para penghuninya adalah para hamba yang ahli ibadah, dan orang- 
orang yang paling berakal didalamnya adalah para zahid (yang mengutamakan 


2 Sampai pada bab-bab riba. Kitab ini mendapatkan pujian dari para ulama terutama oleh al- 
Hafidz Ibn Katsir al-Dimisygi. “seandainya dia menyempurnakannya pasti tidak ada tandingannya, 
dibidangnya...” demikian komentarnya (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin — 23 





akhirat atas dunia), Allah 4g berfirman yang artinya: 

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, adalah 
seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan 
suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang 
dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah 
sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik- 
pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah 
kepadanya azab Kami diwaktu malam atau siang, lalu Kami jadikan 
(tanaman-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, 
seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami 
menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang 
berfikir.” (Yunus: 24). 

Dan ayat-ayat yang semakna Kapan ini banyak. Sungguh telah berbuat 
baik orang yang mengatakan: 


Ea 9 AN Simi Ha GEA 
Kab CP Temui ale WB Ag Abs 
Hg IN Maju oi Hd Wale 


Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, 

mereka mencari dunia dan takut kepada fitnah 

Mereka memperhatikan isi dunia, maka tatkala mereka 

mengetahui, bahwa dunia bukanlah tanah air bagi yang 

hidup, 

Mereka menjadikannya sebagai samudera dan menjadikan 

amal sholeh sebagai bahtera. 

Jika keberadaan dunia adalah seperti apa yang telah saya kemukakan 
tadi, dan status kita serta tujuan kita diciptakan adalah seperti apa yang telah 
saya jelaskan diatas, maka sudah semestinya bagi setiap mukallaf untuk membawa 
dirinya kejalan orang-orang pilihan dan menapaki jalan orang-orang yang memiliki 
akal, nalar dan pikiran, bersiap-siap menghadapi apa yang telah saya sebutkan 
dan memperhatikan apa yang telah saya peringatkan. Cara yang paling benar 
dan jalan yang paling lurus untuk itu adalah menghias diri dengan hadits- 
hadits yang shahih dari Nabi kita gg penghulu orang-orang terdahulu 
dan orang-orang yang datang kemudian. Semoga shalawat dan salam-Nya 
tercurah kepadanya dan kepada seluruh Nabi. Allah 4g telah berfirman, artinya: 
“Dan tolong menolonglah kamu untuk kebaikan dan takwa.” (Al-Maidah:2). 





24 - Riyadhus Shalihin — 


Dan telah shahih berita dari Nabi gs, bahwa beliau bersabda: 
Kel op Dah OS Lamb ve BAG 
“Dan Allah pasti menolong seorang hamba, selagi hamba itu mau 


menolong saudaranya.”? 
Dan beliau bersabda: 


dot pal YA jp de US ya 


aa. 


“Barangsiapa menunjukkan kepada satu kebaikan maka baginya adalah 
seperti pahala pelakunya.”? 
Dan beliau bersabda: 


UB pay La Uh Gak Y An Hp AT dia PN ya OS uan Pi 3 ui 
“Barangsiapa mengajak kepada sebuah petunjuk maka dia 
mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya yang demikian 
itu tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.” 
Beliau bersabda kepada Ali ss : 


AI 3 La UI YP Von ME) GA pat DIA 
“Demi Allah, sandsinya Allah memberi hidayah kepada satu orang 
karena (dakwah)mu tentu (hal itu) lebih baik bagimu daripada unta merah.”?! 


Maka oleh karena itu saya ingin menghimpun sebuah ringkasan dari 
hadits-hadits shahih, yang mencakup semua yang seharusnya menjadi jalan 
titian menuju akhirat bagi pemiliknya, memenuhi adab-adabnya yang batin maupun 
yang zhahir, merangkum targhib, tarhib dan berbagai macam adab orang yang 
menempuh jalan Islam, seperti hadits-hadits zuhud, latihan-latihan jiwa, 
pembersihan akhlak, kesucian-kesucian hati dan obat-obatnya, pemeliharaan 
anggota badan dan menghilangkan penyimpangannya dan lain sebagainya dari 
berbagai macam maksud orang-orang arif. 

Saya memiliki komitmen didalam kitab ini untuk tidak menyebut 
melainkan hadits-hadits shahih dan hal-hal yang jelas, dengan menasabkan 
kepada kitab-kitab shahih yang masyhur. Saya selalu memulai setiap bab dengan 
ayat-ayat yang mulia dari Al-Our'an Al-aziz. Dan saya melengkapi hal-hal 
yang memerlukan penentuan bunyi kata atau penjelasan makna yang samar 


2 Sayakatakan: ini adalah potongan hadits yang akan hadir dalam kitab ini dengan no. 250. -N- 

2 HR. Muslim, Abu Daud dan lain-lain, akan hadir dengan no. 178. hadits ini ditakhrij dalam 
As-Shahihah (863) dan Zhilal Al-Jannah fi Takhrij As-Sunnah (113). -N- 

30 HR. Muslim dan lain-lain, hadir dengan nomor 179. -N- 

31 Onta merah adalah harta terbaik bagi orang Arab. Hadits ini akan hadir dengan no. 180. 





- Riyadhus Shatihin - 25 





dengan peringatan-peringatan yang sangat berharga. Dan jika saya berkata: 
“muttafag alaih” pada akhir hadits maka maknanya hadits itu diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari dan Muslim. 

Saya berharap jika kitab ini telah rampung agar menjadi penuntun 
setiap yang memperhatikannya kepada semua kebaikan dan perintang dari semua 
keburukan dan dosa-dosa yang membinasakan. Dan saya memohon kepada 
saudara yang mengambil manfaat daripadanya agar mendo'akan saya, dan or- 
ang tua saya, guru-guru saya dan orang-orang yang kami cintai serta seluruh 
kaum muslimin. Hanya kepada Allah saya bergantung dan hanya kepada-Nya 
saya berserah diri dan bersandar. Dan cukuplah Allah bagiku, Dia sebaik-baik 
penolong. Tidak ada upaya dan kekuatan melainkan dengan (taufig) Allah Yang 
Maha Mulia dan Bijaksana. 





26 - Riyadhus Shalihin — 


» MEN y, 3 
EYE 
de PEN MA 


KANAN EUR 


BAB 1 


IKHLASH, DAN MENGHADIRKAN NIAT DALAM SEGALA 
PERBUATAN, UCAPAN DAN KEADAAN, YANG NAMPAK 
MAUPUN YANG TERSEMBUNYI 


Allah 4g berfirman: 


” 


KABUR BINA EA IE 
M3 EN EKA Ae Gatra 


..# NN aa Lan 2 
Lo LN IKA 


“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka 
menyembah Allah dengan memurnikan ? ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama dengan hanif?, dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus” 
(Al-Bayyinah: 5) 

Allah 4g Jan 


BESI LAI NEIS 
(xv 2) KinsaN 


2 Saya katakan: didalam ayat ini terdapat petunjuk tentang wajibnya niat dalam semua 
kegiatan ibadah, apakah ibadah yang dituju karenanya seperti shalat, maupun yang menjadi sarana 
bagi yang lainnya seperti thaharah, karena keikhlasan itu tidak mungkin tergambar tanpa niat. Ini 
adalah mazdhab jumhur. Dan inilah yang hag tanpa ada keraguan. -N- 

3 Maksudnya adalah dengan bertauhid, menjauhi semua agama dan hanya cenderung kepada 
agama Islam 





- Riyadhus Shalihin - 27 





“Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketagwaan dari kamulah yang dapat 
mencapainya.”“ (Al-Hajj: 37) 

Dan Allahge b berfirman: 


KAN IA BEN NEIG3 
h) “2. 
PA oral Anta AG 


“Katakanlah: “Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam 
hatimu atau kamu Sa aja 2 Allah . 5 bis Imran:29) 


a "3 aah A : 
33 Ken yG rp KA 
sni naga SS 


0. 


Lia On Sat 
Yan. LA AN atur SEMEN, a 


PAT ANA JET 
BA ESA AN Agan AA Te er 
Gasa 195. KAA EA NAN AI 
33K nana bera! GIE 


34 Ibn Jauziy berkata: “Orang-orang jahiliyah dahulu mengusap-usap Ka'bah dengan daging 
dan darah hewan kurban. Melihat yang demikian itu maka para sahabat Nabi berkata: “Kami lebih 
berhak untuk mengusap-usapkannya”, Maka Allah menurunkan ayat ini, artinya: “Allah menerima 
hal tersebut dan memberi balasan atasnya”, sebagaimana yang ada dalam Tafsir Ibn Katsir.” 





28 - Riyadhus Shalihin — 


Kn: 7 


Saba HE yaaa NG as 


- 


CS Kn 5 SA, REA 
ah NASI TARAN 


Dari Amir al-Mukminin Abu Hafsh Umar Ibn al-Khaththab Ibn Nufail 
Ibn Abduluzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Ourth Ibn Razah Ibn “Adiy 
Ibn Ka'b Ibn Luay Ibn Ghalib al-Ourasyi al-Adawi s4 , dia berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah #g bersabda: “Sesungguhnya amalan-amalan itu 
tergantung niat-niatnya. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang 
ia niatkan. Maka barang siapa (niat) hijrahnya kepada Allah dan rasul- 
Nya, maka hijrahnya (benar-benar) kepada Allah dan rasul-Nya. Dan 
barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk 
wanita yang dia ingin menikahinya” maka (nilai) hijrahnya (sebatas) kepada 
apa yang dia berhijrah karenanya.” 

Telah disepakati keshahihan hadits ini. Diriwayatkan oleh dua 
pemimpin para ahli hadits, yaitu: Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn 
Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Ju fi Al-Bukhari dan Abu Al- 
Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Ousyairi An-Naisaburi. 
Semoga Allah meridhai keduanya dalam kedua kitabnya yang mana 
keduanya adalah karya tulis 53 Sa shahih. 


AN TING Ara NAS - 
BELA Gua SATU AAN Nda 
Spy PA aah Let SN Ga jet 
peaYaA MA ng ap AA Ti CATAT ABRI 
nA, PA A Link »:3G TAG Aoi 


& 








$ Maksudnya adalah mengawininya. 


— Riyadhw Shalihin - 29. 





AR MSN EA ATAU 


2. ' Dari Ummu Al-Mukminin Ummu Abdullah “Aisyah ,& , dia berkata: 
“Rasulullah $& bersabda: “Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah, tatkala 
mereka berada ditanah yang lapang” mereka dibenamkan (kedalam perut 
bumi) dari awal pasukan hingga.yang paling akhir dari mereka.” Dia 
(“Aisyah) berkata: “Saya bertanya: “Ya Rasulullah bagaimana dibenamkan 
dari awal mereka hingga paling akhir dari mereka, padahal didalamnya 
ada orang-orang pasar” mereka dan ada yang bukan dari mereka?” Beliau 
#8 menjawab: “Dibenamkan dari awal hingga akhir mereka kemudian 
mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka.” Muttafag alaih 
(disepakati atas keshahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim) dan ini 
adalah lafadz Al-Bukhari. 


IAI SAN, Kap PI 2355 


3. Dari “Aisyah te , dia berkata: “Nabi $g bersabda: “Tidak ada hijrah setelah 
terbukanya kota Makkah. Akan tetapi (yang ada adalah) jihad dan niat. 
Dan jika kamu diminta berangkat jihad maka berangkatlah.” (HR. Bukhari 
- Muslim) 
Artinya: Tidak ada hijrah dari Makkah, karena Makkah telah menjadi 
Dar Islam (kampung Islam). 


3 Hamparan tanah yang luas tanpa tumbuhan dan pepohonan 
3 Orang-orang pasar adalah orang-orang awam (orang-orang sipil) dalam hadits disebutkan: 


"rada! pa alga alm ya 

“Barangsiapa memperbanyak kerumunan orang dalam maksiat, menurut keinginannya sendiri 
maka hukuman pasti akan mengenainya.” Dalam hadits ini terdapat peringatan untuk tidak 
menemani ahli maksiat dan orang-orang zhalim dan bahwasanya amal-amal itu diukur berdasarkan 
niat pelakunya. 





30 — Riyadhus Shalihin - 





Lha Ga 
gg man 169 -t 


san an saat Hae TAMA 
SET 35 LISA KE Kane , 
Pp. Aa 


Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Anshari Lagi dil ya), dia 
berkata: “Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak 
menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan 
mereka bersama-sama kamu. Mereka dihalangi oleh uzdur sakit.” Dan 
dalam sebuah riwayat: “Melainkan mereka bersekutu denganmu dalam 
pahala.” Diriwayatkan oleh Muslim. 


AMAN SA AT 


Ke AYI Au IK Pa 95555 
1 AP Kanaan, ENG Oa VP ATA 


, MA: net 


Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas #$ , dia berkata: “Kami pulang dari 
peperangan tabuk bersama Nabi #& , maka beliau bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang yang ada dibelakang kita (yang kita tinggalkan) 
di Madinah, kita tidak melintasi jalan-jalan di gunung-gunung dan juga 
tidak (melintasi) lembah melainkan mereka bersama-sama kita, mereka 
ditahan (di Madinah) oleh uzdur.” 


- Riyadhus Shalihin — 31 


32 


N 
$ 
N 
9 
N 
N 


Aa Pa ga TN, 43 

ANN JET op AS Ap S9 AN 
B9 Pad KPA Pen IG 9314 
WEI IG - ra 53 pa FS 


SB LN G3 KELAS 


IS gengs G3 hm 

IS bilah Ea EPA AA 

Au NG SEA. 
MB 


pena 

Dari Abu Yazid Ma'n Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas .4 , -dia, bapak dan 
kakeknya adalah sahabat- , dia berkata: “Bapak saya, Yazid pernah 
mengeluarkan beberapa keping uang dinar, dia bersedekah dengannya, 
lalu dia titipkan pada seseorang di masjid. Kemudian saya mengambilnya 
dan membawanya kembali kepada bapak. Maka bapak berkata: “Demi 
Allah, bukan kamu yang saya inginkan!! Maka saya memperkarakannya 
kepada Rasulullah £g , maka beliau bersabda: “Bagimu adalah apa yang 
telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu adalah yang telah engkau 
ambil, wahai Man.” (HR. Al-Bukhari) 


ar Pn esa Pe nyaa 2429 saga PA pengaara 
ae aw Yana Lita yes 
JI Se ANYER ALA P I0 
SRG. CN IG 3 KEL SKEK 
AN mang AI LI TANI 
SB NT IS LI 3 
GIS ENE NE YAN KE SA EKA ACA Eng 
LADA ERA Gi Hanan 
NG 2S en ga ng 
PA CASE IS LTE A12 
AE A1 3S LAN agan IA Paaa 
TAS, Fadayak 1 
BEN ASASAN GA FU 
Arya YA GA ATRAN jet | 
MIE KESUN Mipa 31, 


— Riyadhus Shalihin — 33 





7. Dari Abu Ishhag Sa'd Ibn Abi Waggash, Malik Ibn Uhaib Ibn Abdi Manaf 
Ibn Zuhrah Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Kab Ibn Luay Al-Ourasy al-Zuhri 
5 salah seorang dari sepuluh orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah 
$$ menjadi ahli surga? ,& - dia berkata: “Rasulullah gg datang 
menjengukku pada tahun haji wada' (10 H), karena sakitku semakin parah. 
Maka saya bertanya: “Ya Rasulullah, penyakit yang ada pada saya telah 
sampai pada kondisi seperti yang anda lihat, sementara saya adalah or- 
ang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang putri, apakah 
saya bersedekah dengan dua pertiga harta saya?” Beliau menjawab: 
“Tidak.” Saya bertanya: “Separuhnya wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab: “Tidak.” Saya bertanya lagi: “Sepertiga wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab: “Sepertiga, dan sepertiga itu banyak —atau besar-. 
Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya 
(cukup) itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan fagir yang 
merendahkan tangannya meminta-minta pada orang. Sesungguhnya 
engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah, yang dengan nafkah itu engkau 
mencari wajah Allah melainkan engkau diberi pahala karenanya, hingga 
apa yang engkau letakkan di mulut istrimu.” Saya bertanya: “Ya Rasulullah, 
apakah aku tinggal di Makkah setelah sahabat-sahabatku (pulang bersama 
anda)?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal 
kemudian engkau melakukan amalan untuk mencari wajah Allah melainkan 
karenanya engkau bertambah satu tingkat dari ketinggian. Barangkali 
engkau akan ditinggal, sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat 
darimu dan (kaum) yang lain dirugikan karenamu. Ya Allah luluskan untuk 
sahabat-sahabatku ini hijrah mereka dan janganlah Engkau kembalikan 
mereka kebelakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'd Ibn Khawlah.” 
Rasul Allah mengasihaninya karena dia meninggal di Makkah.” (HR. 
Ka Muslim). 


230 Pa Th HAB at Kaki, 


ae La 
KEAN DB Pa IKA -N 
MIE NG AN I950G JB 
KBS INI, PKn 
3 Maksudnya yang disebut langsung dalam satu hadits. Adapun orang-orang yang disaksikan 


oleh Rasulullah & sebagai ahli surga dengan menyebut nama atau sifat-sifatnya maka jumlahnya 
lebih banyak lagi. 





34 - Riyadhus Shalihin — 


Aa NG 


8. Dari Abu Hurairah Abdurrahman Ibn Shakhr et, , dia berkata: “Rasulullah 
$& bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad 
dan rupa-rupa kamu, akan tetapi dia memandang kepada hati dan (amal- 
amal kamu). (HR. Muslim)?. 


2 Sayakatakan: Muslim dan lainnya menambah dalam salah satu riwayat “dan kepada amal- 
amal kamu.” Hadits ini ditakhrij dalam Ghayah Al-Muram fi Takhrij Al-Halal wa Al-Haram 
(410), tambahan ini penting sekali, karena banyak diantara manusia yang memahami hadits ini 
tanpa tambahan tadi dengan pemahaman yang salah. Maka jika engkau memerintahkan kepada 
mereka dengan sesuatu yang yang diperintah oleh syara' yang hikmah ini seperti memelihara 
jenggot dan meninggalkan perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir atau yang semisalnya dari 
ajaran-ajaran syari'at ini, mereka menjawabmu dengan ucapan: “Sesungguhnya yang terpenting 
adalah apa yang ada didalam hati” lalu mereka berhujjah dengan hadits ini, tanpa mengetahui 
tambahan hadits yang shahih tadi, yang menunjukkan bahwa Allah Yang Maha Suci. Juga melihat 
kepada amal-amal mereka. Maka jika amal itu baik dia menerimanya dan jika tidak ditolaknya 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai nash seperti sabda Nabi & : “Barang siapa mengadakan 
didalam agama kami ini sesuatu yang bukan dari bagiannya maka ia tertolak.” 

Sebenarnya tidak mungkin menggambarkan kesalehan hati kecuali dengan kesalehan amal, dan 
tidak ada kesalehan amal melainkan dengan kesalehan hati. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah 
& dengan sangat indah dalam hadits An-Nu'man Ibn Basyir: “... ... ingatlah sesungguhnya 
didalam jasad itu ada segumpal darah apabila ia baik maka baik pula jasad secara keseluruhan. 
Dan apabila ia rusak maka rusak pula jasad secara keseluruhan, ingatlah yaitu hati” (hadits 
nomor 593). 

Haditsnya yang lain lagi: “Sungguh kalian meluruskan shaf-shaf kalian atau pasti Allah akan 
menjadikan perselisihan diantara wajah-wajah kalian.” Maksudnya adalah hati kalian. (Hadits 
nomor 1096). Dan sabda Nabi & “Sesungguhya Allah itu indah, mencintai keindahan.” Hadits ini 
hadir dalam masalah keindahan materi yang masyru', berbeda dengan persangkaan banyak orang, 
lihat hadits (617) 

Jika engkau telah mengerti ini, maka merupakan kesalahan yang fatal yang saya lihat dalam 
kitab Riyadus Shalihin ini dalam semua naskahnya, yang manuskrip maupun yang tercetak, yang 
sempat saya baca adalah tambahan tersebut telah dimuat oleh penulis -semoga Allah merahmatinya- 
dalam hadits (1578), akan tetapi dipenggalnya atau dipenggal oleh penulisnya, lalu diletakkan 
ditempat yang merusak makna. Jadinya seperti ini “ ... (juga) tidak (melihat) kepada rupa kamu 
dan amal-amal kamu, akan tetapi melihat ....” Hal ini tidak disadari oleh seluruh pencetak, 
penerbit, pengedit dan komentator, saya tidak mengecualikan dari hal tersebut para pen-tashhih 
percetakan Al-Miiriyah, juga tidak yang lainnya. Bahkan tidak disadari oleh pensyarah Ibn “Alan 
sendiri. Ironisnya ia mensyarah hadits berdasarkan bunyi terbalik!. Maka ia menyatakan (4/406): 
“Maksudnya Allah 36 tidak membangun pahala itu berdasarkan besarnya jasad, eloknya rupa 
dan banyaknya amal”!. Syarah ini jelas sekali kebatilannya, karena disamping bertentangan dengan 
nash hadits tersebut yang shahih juga bertentangan dengan nash-nash yang banyak, dari Al-Kitab 
dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa berbedanya peringkat ahli surga di surga adalah disebabkan 
oleh banyak sedikitnya amal shaleh. Diantaranya adalah firman Allah $&. 

“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang 
dikerjakannya.” (Al-Am' am: 132). 





& Riyadhus Shalihin - 35 


- & Ah P y: 2 , 23 Ga 

LAN BAWA gaya 1989 -A 
IE LAI 231 

TEA AAN 15 SEKEN 
—- (Pn RK P4 “ » pa - Pa 
anis Tea Eau YA. 

LC aa «Ka Mpok TU va? . YA 
AN AM 2 Ia Sai js 355 


PN be dan sa nngarana nh AK 
AR RE SIA Eau kaga 
KeIato 1 7” . 37 

ina Ya 
KE Gta 1 AN! Ya 3 ga 


9. Dari Abu Musa Abdullah Ibn Oais Al-Asy'ari #s, dia berkata: “Rasulullah 
$$ ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena (dorongan) 
syaja'ah (keberanian), berperang karena hamiyyah” dan berperang 
karena riya.” Manakah yang berada dijalan Allah?” Rasulullah #& 
bersabda: “Barangsiapa berperang supaya kalimah (agama) Allah menjadi 
yang tertinggi maka dialah yang fi sabilillah.”“' (HR. Bukhari - Muslim) 


Ma MA Dean 
Wang  B 3. 


Dan firman-Nya dalam hadits gudsi: “... wahai hamba-hamba-Ku sesungguhnya itu adalah 
amal-amalmu Aku menghitungnya untuk kamu, kemudian Aku memenuhi balasannya kepada 
kamu, Barangsiapa mendapatkan baik maka hendaklah memuji Allah ....” Hadits (113). Bagaimana 
bisa diterima akal bahwa Allah tidak melihat kepada amal seperti (tidak melihat) kepada jasad- 
jasad dan rupa, padahal amal adalah dasar masuk surga setelah iman. Allah 4g berfirman: 

“Masuklah kamu kedalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.” (An- 
Nahl:32). 

Renungkanlah, betapa taglid itu membuat orang-orangnya jauh dari yang benar dan melemparkan 
mereka ke lembah kesalahan yang dalam. Semua itu karena mereka berpaling dari mempelajari 
sunnah dalam induk-induk kitab hadits yang standar dan berkualitas. Hanya Allah sebagai tempat 
mengadu. 

“@ Hamiyyah yaitu karena emosional, cemburu, fanatisme keluarga, suku bangsa dan tanah air. 

41 Artinya agama Islam. Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa amal itu dinilai berdasarkan 
niat yang sholeh dan bahwa keutamaan yang disiapkan untu para mujahidin hanya akan didapat 
oleh orang yang motivasinya untuk meninggikan (menegakkan) kalimah (firman) Allah 3g : 





36 - Riyadhus Shalihin - 


10. 





kanan sarat G da sa Aura 

Ka S3 En Na 

P3 Pnbura JB Si Tagaata 
SA AA ud ay: 


Dari Abu Bakrah nufa'i Ibn Al-Harits Ats-Tsagafi :, , bahwasanya Nabi 
#8 bersabda: “Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua 
pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada dalam 
neraka.” Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, ini adalah yang membunuh, 
lalu apa dosa orang yang dibunuh?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya 
dia sangat berkeinginan untuk membunuh sahabatnya.” (HR. Bukhari - 
Muslim) 


barat, sena Aa Naah Xp 
Pr LN Ike -—34 Kakagasts 

Pena Ky Pupi KI NG 
AE KENA DN PE LL 
3 Sasana an Ponren 
GIA SIN AB SENANG 


- Riyadhus Shalihin - 37 





AN Na AE BS e 


EN NU Ne: Wa (AKA 


Mas aa ANA 
BAGAN Fx Hn RSU ea 
Kap Ah Sara 


11. Dari Abu Hurairah «& , dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: “Shalat 
seseorang dalam sebuah jama'ah melebihi shalatnya di pasarnya dan di 
rumahnya dengan dua puluh lebih? derajat. Hal tersebut karena apabila 
salah seorang mereka berwudhu' dan membaguskan wudhu' nya kemudian 
mendatangi masjid hanya karena ingin shalat, tidak menggerakkannya 
melainkan shalat. Maka dia tidak melangkah dengan satu langkah kecuali 
ditinggikan karenanya untuknya satu derajat, dan dihapuskan karenanya 
dari dirinya satu kesalahan hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah 
masuk masjid maka dia senantiasa (dinilai) berada dalam shalat selama 
shalat itu yang menahannya (di Masjid). Sedangkan malaikat bershalawat 
atas salah seorang kamu selagi dia ada di majlisnya, yang dia shalat 
didalamnya, mereka berdo'a: “Ya Allah rahmatilah ia, ya Allah ampunilah 
dia, ya Allah terimalah taubatnya.” Selagi dia tidak mengganggu didalamnya 
dan selagi dia belum berhadats didalamnya.” (HR. Bukhari - Muslim). Ini 
lafadz milik Muslim. . 


Sabda Rasulullah #& “TS 5” artinya mengeluarkannya dan 


membangkitkannya. 
/ 


KE EK EA 
ANE maba ena MEN 


an - » 
2 Dalam hadits tersebut kata “lebih” diungkapkan dengan kata “aya” yang berarti beberapa 
yaitu antara tiga hingga tujuh. | 





38 - Riyadhus Shalihin - 


12. 





SE INGIN aa aa 
KAP 3 BE MAKS 
AS, seb mau map 
LS ELBELJENN SGNN KK 
3 ti akn 5 sada esyan 


Ke 


- Ten 2 “AG CA PK 

K3 « SANG Ana Pe BuN 
Dari Abu Al-Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muththalib 
Lagic dil (ma) , dari Rasulullah && dalam sebuah hadits yang beliau 
riwayatkan. dari Rabb-Nya Yang Maha Suci lagi Tinggi. Dia berfirman: 
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan- 
keburukan kemudian Dia menjelaskan hal tersebut: “Barangsiapa 
menginginkan satu kebaikan lalu dia mengamalkannya maka Allah 
tabaraka wa ta'ala menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. 
Dan apabila ia menginginkannya kemudian dia melaksanakannya maka 
Allah menulisnya sebagai sepuluh kali kebaikan sampai tujuh ratus lipatan 
dan sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia menginginkan 
keburukan kemudian tidak melaksanakannya maka Allah ta'ala menulisnya 
di sisi-Nya satu kebaikan. Dan apabila menginginkannya kemudian dia 
melaksanakannya maka Allah menulisnya satu keburukan saja.” (HR. 
Bukhari - Muslim) 


AE IKEA. 
mean 20k Klg 


Tg a15 RI cal A56 «1 Ayang —- 


- Riyadhus Shalihin — 39 





- 


TOK SPG Ra Ke sana 
: Bni H3 Aya main Hehe Ca 
Ie KE Dad Gan YAA Pa 
LI kapapaa PAS 
Ae, SE ML Ea II 
WAS Ea kaan 
SAE aa gang 
5 Haa SA Pake K3 
KEY NG SEA 
Saga TPS ENG Gs 
Dawala Sa NG YA 
€ Panu appa AG GAN 
Sa EK EKNI, AAN (2G 
ha SEGA LIS 23 233 - Bross 
Pa PEN 


40 - Riyadhus Shalihin - 


Z KP aa SK Aa Age SU ana wa La 
an LA rn yh AGS 7 aa 
Ka. Mn “sg 

u-G yAS LN Ga Ga 53 Hc ai 
aa pe 9 AW Cdi 3G 


“ Pi Ptk PP 2. PUN 
1 NK geri 1 bata NYA es 


13 


d 


MD. 
2 27 P ( “j1 4 
agan ts pang HAN Ga CAN 
CAN Aa G2 3 
KEKE te KA 


- 


gi TayaA ay 


II 1G na ta Da 
GTA (ENI 


PP Kuda TEA yr 3 213 adi 


PI Saga A3 SS BAN 
Aa BKI, NE NA NYA ? EA LAI 
BNinsptp Satar 13 TE 
KAN IS. SAN SIG AN AG: 
TX AG. Dta' ta MEN, LO R3 SAY) 


43 Yang dimaksud dengan harta adalah budak dan para pembantunya. (-pent.) 


 Riyadhus Shalihin - 41 





L NAN bai YAA KE 
IN AE IA AS 
NA OA PL nyi GAN 1 Ka 6 


13. Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khaththab 
Lagic dil wa), dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah gg bersabda: 
“Telah berangkat (menempuh sebuah perjalanan. pent) tiga orang dari 
umat sebelum kamu, hingga mereka (terpaksa) bermalam kesebuah gua, 
mereka memasukinya, tiba-tiba satu batu besar menggelinding dari atas 
gunung dan menutup mulut gua atas mereka, mereka berkata: 
“Sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu raksasa 
ini melainkan kalian harus berdo'a kepada Allah dengan amal-amal shaleh 
kalian.” Seorang dari mereka berdo'a: “Ya Allah, saya memiliki dua or- 
ang tua yang sudah lanjut usia. Saya tidak mau memberi minum (disore 
hari) pada keluarga ataupun harta? sebelum mereka berdua. Suatu hari 
pencarian kayu membuat saya jauh (dari rumah) maka saya tidak pulang 
untuk kedua orang tua saya melainkan mereka sudah tertidur, saya 
memerah susu untuk keduanya, ternyata saya dapati mereka sedang tidur, 
maka saya enggan untuk membangunkannya dan (juga enggan) untuk 
memberi minum sebelum mereka berdua pada keluarga maupun harta. 
Maka saya berdiam diri —sementara gelas susu ada ditangan saya- 
menunggu bangunnya orang tua hingga fajar bersinar, padahal anak-anak 
berteriak-teriak (menangis karena lapar) dibawah kedua kaki saya. 
Kemudian mereka bangun, lalu meminum jatah minum sorenya. Ya Al- 
lah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu maka bebaskan 
dari kami apa yang ada pada kami dari himpitan batu raksasa ini.” Maka 
batu itupun terbuka sedikit, belum bisa mereka keluar dari celah batu itu. 

Yang lain berdo'a: “Ya Allah sesungguhnya saya memiliki saudara 
sepupu (putri paman yang sangat cantik). Dia adalah orang yang paling 
aku cintai.” —dalam sebuah riwayat: “Saya mencintainya seperti cinta 
seorang laki-laki kepada wanita yang sangat dalam”-, maka saya 
menginginkannya, apa yang ada pada dirinya“ ternyata dia menolak. 


“8 Yang dimaksud dengan harta adalah budak dan para pembantunya. (-pent.) 
“ Demikian dalam satu naskah. Dalam naskah lain “Maka saya merayunya” artinya saya 
meminta darinya apa yang diminta oleh suami dari istrinya. 





42 - Riyadfus Shalihin — 


Hingga tatkala musim paceklik menghimpitnya, dia datang kepada saya. 
Sayapun memberinya 120 uang dinar dengan syarat dia mau menyerahkan 
dirinya untukku dan dia (terpaksa) menyetujuinya. Hingga tatkala saya 
telah menguasainya —dalam satu riwayat: “Tatkala saya duduk diantara 
dua kakinya”- dia berkata: “Takutlah kepada Allah, janganlah kamu 
merobek cincin” kecuali dengan haknya ...” maka saya pergi 
meninggalkannya padahal dia adalah manusia yang paling aku cintai dan 
sayapun memberikan emas yang yang telah saya berikan kepadanya.” 
Ya Allah jika saya melakukan itu semua demi mencari wajahmu maka 
lepaskan dari kami apa yang sedang menimpa kami. Maka batu itupun 
terbuka. Hanya saja mereka belum bisa keluar daripadanya. 

Orang yang ketiga berkata: “Ya Allah saya dulu mengupah para pekerja 
(buruh) dan saya telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, 
kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi, maka saya 
mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta sangat banyak. 
Kemudian setelah itu dia datang dan berkata: “Hai Abdullah bayarkan 
kepada sayaupah saya.” Saya berkata: “Semua yang kamu lihat ini berasal 
dari upahmu, seperti unta, sapi, kambing, dan budak.” Maka dia berkata: 
“Hai Abdullah kamu jangan mengejekku!.” Saya berkata: “Aku tidak 
mengejekmu.” Lalu dia mengambil semuanya, dia menggiringnya dan tidak 
menyisakan sedikitpun. Ya Allah jika aku melakukan itu semua demi 
mencari wajah-Mu maka lepaskan dari kami apa yang menimpa kami ini. 
Maka terbukalah batu itu dan merekapun keluar sambil berjalan.” (HR. 
Bukhari - Muslim) 


“5 Kiasan tentang vagina dan selaput keperawanan, artinya: “Janganlah engkau menghilangkan 
kesucianku kecuali dengan perkawinan.” 

“ Dalam hadits tadi terdapat do'a disaat genting dan gawat, dan tawassul orang yang berdo'a 
dengan amalnya yang sholeh. Serupa dengan itu adalah tawassul dengan asma dan sifat-sifat Allah, 
juga dengan do'a orang yang sholeh. Adapun tawassul dengan Dzat para nabi dan wali maka tidak 
ada dasar hukumnya bahkan bertentangan dengan tawassul yang masyru.” 





s Riyadhus Shalihin - 43 





Kuan 
BAB 2 
TAUBAT 


SB 3 Fee KATA NN IE 
HENNA en 
Denga 
pan H3 
EM KO Pr 


LA 13 YA 151, 
KELANA Ae 559 SE 


GAN 22225 Pan S5 
Se Gain Ga Anya 
yg 2 ra Kena SE PANAI NG 
LE GORENG NA 
ELANG SEP Horas 
Ha SA AI, 


- Riyadhus Shalihin — 


KANE KG SEAL Ar 
Pe - HE 


Para ulama berkata: “taubat itu wajib, dari setiap dosa. Apabila maksiat 
itu antara hamba dan Allah ta'ala, tidak berhubungan dengan hak manusia 
maka taubatnya memiliki syarat: 

1. Meninggalkan maksiat 

2. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya 

3. Bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya 
Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi maka taubatnya tidak sah. 

Dan apabila maksiat itu tadi berhubungan dengan manusia maka syarat 
taubatnya ada empat yaitu tiga syarat diatas, ditambah dengan satu syarat, 
membebaskan diri dari hak orang lain. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya 
maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau 
sejenisnya maka ia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk 
menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa gunjingan maka ia 
harus meminta kehalalannya daripadanya” . Dan wajib melakukan taubat dari 
semua dosa. Jika taubat dari sebagian dosa maka taubatnya sah menurut ahli 
hag dari dosa itu saja, dan tinggal kewajiban taubatnya dari sebagian dosa yang 
lainnya. Dalilnya sangat banyak dari Al-Our'an, sunnah dan ijma' umat ini telah 
menunjukkan hukum wajibnya taubat. 


“1 Saya katakan: hal ini apabila tidak menimbulkan kerusakan lain, jika tindakan meminta 
kehalalan itu memunculkan kerusakan maka ketika itu cukup dengan mendo' akannya saja (dari 
jauh). Adapun hadits: 


Jae an .. MALAS ne 

“Tebusan orang yang engkau telah menggunjingnya adalah engkau memohonkan ampun 
untuknya.” Maka hadits ini maudhu' (palsu). Sebagaimana yang saya jelaskan dalam Silsilah Al- 
Ahadits Ad-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah no. (1519) -N- 

Ucapan Syeikh Nashiruddin Al-Albani: “Apabila tidak menimbulkan kerusakan...” perlu 
dikaji ulang, karena apa yang dia jadikan wajib cukuplah dengannya. Bisa jadi hal itu tidak bisa 
mengembalikan bagi orang yang bersih yang dizhalimi itu kemuliaannya di dunia dan di tengah- 
tengah manusia. Maka dalam kondisi ini orang yang yang berbuat zhalim wajib mencabut dusta, 
kebohongan dan tuduhan-tuduhannya. Kemudian siapakah yang berhak memperkirakan 
“kerusakan”, yang zhalim atau yang dizhalimi, ataukah mereka harus mengangkat hakim penengah 
yang menetapkan cara-cara minta ma'af dan meminta kehalalan yang tidak menimbulkan satu 
kerusakan -atas kerusakan-kerusakan- lain? 

Memang orang yang dizhalimi bisa mengambil manfaat dari do'a... akan tetapi hal tersebut 
bukanlah taubat yang diterima dari yang dizhalimi. Hadits yang dipakai orang awam yang biasa 
menzhalimi orang lain adalah maudhu' seperti yang dijelaskan oleh Syeikh Nashiruddin. 





— Riyadhus Shalihin - 45 





Allah &£ berfirman: 
YAPAN ANE MATA TAN “ur Gak AE 
Owsdiy BASA 


“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-or- 
ang yang beriman supaya kamu beruntung” (An-Nur: 31) 
Allah #g berfirman: 


ga 3 ? P 
(resa) MN pan Ng paha - Dae NE 


“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan 
bertaubat kepada-Nya” (Hud: 3) 
Dan Allah 4& berfirman: 


AG AN GAN AN EIE, 
Ine $ Na 


“Hai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah 
dengan taubat yang semurni-murninya” (At-Tahrim: 8) 


23-33 TAN y an 
Na Pnb GK ag DSB NYI —L 


Aye “3 


SNSGA A ara PEN Ga 9922 Ae an 
KAT Nag. ANN Toon CN HAK Ar 


14. Dari Abu Hurairah «& , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah sg 
bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Al- 
lah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali” 
(HR. Al-Bukhari) 





46 Ss Riyadhus Shalihin - 


15. 


, Car Ta LI . 
ALNG 453 BN S6 


Ae Ace kel 5 ewean 25 


Pee Ah Oa 


2 ARENA 


Dari Al-Agharr Ibn Yasar Al-Muzani «&, , dia berkata « Rasulullah sg 
bersabda: “Hai Manusia taubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan- 
Nya, karena sesungguhnya aku bertaubat (kepada-Nya) dalam satu hari 
sebanyak seratus kali” (HR.Muslim)# 


PI SMAN Wp aa 3 3 3 AN 


1 5... 4. 7 . AA P” 
1021536 JOKE MEMUH5 
TIA SALA Yaa era Ape 


3 G- LI na AN 7 “ga 
KEGES 3 PAKA AK C oh Edan 
“3 | nh ALE K 4 Jl 3S , 
sn ons me malas": 25339 

& - Pe 7 
“3 Pede NN Da angan 
AP “2 2 153 NA 49 ? TAS 


EN nana SA 
Ke AA IEEE gaga IA AS 
BG ERE TAN TA SIG 


& Riyadhus Shalihin - 4T 





16. 


17. 


Ra .S oh 1x 
Dari Abu Hamzah Anas Ibn Malik Al-Anshari pelayan Rasulullah £g - 
semoga Allah meridhainya-, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: 
“Sungguh Allah itu lebih bergembira dengan taubat seorang hamba-Nya 
daripada (kegembiraan) seorang diantara kamu yang menemukan untanya 
setelah ia menghilang di hamparan tanah yang luas tanpa air dan 
tumbuhan.” (HR. Bukhari - Muslim). 

Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Sungguh Allah lebih bergembira 
dengan taubat seorang hamba-Nya ketika dia bertaubat kepada-Nya, 
daripada (kegembiraan) salah seorang kamu yang mengendarai untanya 
dihamparan tanah luas yang tidak ada air dar tumbuhannya (padang pasir). 
Tiba-tiba untanya menghilang, padahal makanan dan minumannya ada 
padanya. Kemudian ia berputus asa untuk bisa menemukannya kembali. 
Lalu ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring dibawah bayang- 
bayangnya. Dia sungguh telah berputus asa dari untanya. Tatkala dia dalam 
keadaan seperti itu tiba-tiba (pula) ia mendapatkan untanya berdiri 
dihadapannya. Maka segera ia pegang tali kendalinya. Kemudian dia 
berkata karena sangat bergembiranya: “Ya Allah Engkau hambaku dan 
aku adalah Tuhanmu” dia salah ucap karena terlalu bergembira.” 


Angass Pn gen Pn mr 

2 Ju Gi 3 | ea 
Kilas Gus PN ang 
AR Bg: SANA AG an 

Naaah DAS GA 


Dari Abu Musa Abdullah Ibn Oais Al-Asy'ari ss , dari Nabi gg , beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Allah ta'ala membuka tangan-Nya dimalam 
hari agar bertaubat pelaku dosa disiang hari, dan membuka tangan-Nya 
di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari sampai matahari 
terbit dari tempat terbenamnya.” (HR. Muslim) 


PE NG 
() 


4 Hadits no. (2702) tanpa ucapannya Dp janam Ng ' dan dengan tambahan “ip setelah 


“ASN? (-pent.) 


48 





& Riyadhus Shalihin - 


ng. 


"A1 “tg gr 
TEAANTER SES AN tara Ye, "S9 AA 
2 A KA £ Aa 
D3 Bagan | 


2 Uk 


ANIS 
ros NT KA Sg An 


Ca 


18. Dari Abu Hurairah #,, dia berkata: “Rasulullah bersabda: “Barangsiapa 
bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya maka Allah 
menerima taubatnya” (HR. Maan 


Ay YAN YAN naa P3 ha 
ss na Mn tbt 


2. 7d” Ne” an @ 

GA »Na3 PESAN ATA: IKET 

TA £ 2 

19. Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khaththab 
Laric dil wa), , dari Nabi $g& , beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah 


menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai pada 
kerongkongannya” (HR. At-Tirmidzi, ia berkata: “Hadits Hasan”). 


Pi Ka OI 2, 7.6 & 253 2 an 


ar Me ULA Ca Cnga 5 


sen h Is dadi Aga: Lan s3 Kon 


| 
| 
' 


“2 Hadits ini menetapkan adanya “yadd” (tangan) bagi Allah 3g , dan Dia membuka kapan saja 
Dia kehendaki. Ini adalah bagian dari hadits-hadits sifat yang wajib mengimani hakikat-hakikatnya 
yang layak bagi Allah Yang Maha Suci lagi tinggi, tanpa ta 'wil apapun dan tanpa tasybih sebagaimana 
madzhab salaf. —semoga Allah meridhai mereka-. 





- Riyadhus Shalihin - 49 





50 


SNN EL CI AS 
SRS Bea SN GA Ga 
AI aa, P 7 Ng KI A1 
CASE Et GEN Sasa 


na AA “4 


BIKE INI “GET NS EN 


PP UP NI KPAI Eng 
LAYAR Mai NI NATA 


PETA ANE MPANGN AT MAA TIA 


- 


1 LA A- LT , » C3 
Dakpa 3 Kasae ALA 


3.4 Ia JT 


SE AN Da NN TEA 
AD K3 Raiga AP AN AAS 
KE SN Inna yaa Sa “NN 
AE WA Sapa Kesalahan 
FAN ELISA AYANG ESA AN 
TA Gu IE AI ten 
SAGAN ES SEA IG AN 


- Riyadhus Shalihin - 


20. 


“ Hadits ini menetapkan adanya “yadd” (tangan) bagi Allah Hg 


IA G3 


A Ta Yi xp LA Dua 


Sega SPN Dak IG Be Giaa 


. ja C3 P1 Naa aN 
As YA gann, M2 TAN Yg SANG AS gue 
PIL P LN 22 1G “. Lana A3 
SAAT je art ea AN 
Sa LI 3, 7 Ng as. 
ai Ai J83 
Dari Zirr Ibn Hubaisy, ia berkata: “Saya mendatangi Shafwan Ibn Assal 
gi menanyakan tentang “mengusap” diatas dua Khuff (sepatu). Dia 
bertanya: “Apa yang membuatmu datang (kemari) wahai Zirr?” Saya 
katakan: “Mencari Ilmu.” Dia berkata: “Sesungguhnya para malaikat 
meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridha dengan apa 
yang ia cari.” Saya berkata: “Sesungguhnya telah ada keraguan dalam 
dada saya tentang mengusap diatas dua sepatu setelah buang air besar 
dan kecil. Sedangkan anda adalah seorang dari sahabat nabi #8 . Maka 
saya mendatangi anda untuk menanyakan kepada anda, apakah anda 
pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang hal itu?” Dia 
menjawab: “Ya, Beliau memerintahkan kami apabila kami sedang musafir 
agar tidak mencabut sepatu-sepatu kami selama tiga hari tiga malam kecuali 
Jinabat (hadats besar), akan tetapi karena buang air besar dan kecil dan 
tidur (hadats kecil)” Maka saya bertanya: “Apakah anda pernah 
mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa (nafsu)?” Dia 
menjawab: “Ya, kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi . 
Ketika kami sedang berada disamping beliau tiba-tiba beliau dipanggil 
oleh seorang Arab badui dengan suaranya yang sangat keras dan tinggi: 


“Hai Muhammad.” Maka Rasulullah menjawabnya dengan suara 
menyamai suaranya: “Ambillah,” maka saya katakan kepadanya: 


, dan Dia membuka kapan 





saja Dia kehendaki. Ini adalah bagian dari hadits-hadits sifat yang , wajib mengimani hakikat- 
hakikatnya yang layak bagi Allah Yang Maha Suci lagi tinggi, tanpa ta'wil apapun dan tanpa 
tasybih sebagaimana madzhab salaf. -—semoga Allah meridhai mereka-. 


2 Waihak adalah ungkapan rasa menyesalkan dan menyayangkan dan tidak dimaksudkan 


sebagai do'ajelek atasnya. 





- Riyadhus Shalihin 51 





“Waihak! Rendahkan suaramu, karena kamu sedang dihadapan Nabi 
#5 dan kamu telah dilarang dari ini!” Dia menjawab: “Demi Allah aku 
tidak akan merendahkan suaraku.” Badui itu berkata: “Seseorang 
mencintai satu kaum tetapi belum (bisa) mengejar (amalan) mereka?” 
Nabi gg bersabda: “Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai pada 
hari kiamat.” Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut 
satu pintu dari maghrib yang perjalanan pada lebarnya —atau penunggang 
kendaraan berjalan pada lebarnya"! - selama empat puluh tahun atau tujuh 
puluh tahun. 

Sufyan salah seorang rawi berkata: “Di arah Syam, Allah 
menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam 
keadaan terbuka untuk taubat, tidak ditutup sampai matahari terbit 
daripadanya” (HR.At-Tirmidzi dan lainnya, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih”). , 


& Lp ai Penak aa 3 tg P' ” ” - 
Da naa 
LA 


Ipa 2G GIE a 
AOA KAMU PL ETN KANG 


— KaGn At. Fr Kd EN nara ed - KA. 
Ken A IA KENA Nya 


IK Ta, 4 ATer ang» Jah PL 32. 
Aas NY, ka SA yen Yeo an Aa 9 


AKe Ga Fa 23 ng KP Peer 
PA AAA 2 
INA AGAN A5 IS 
KANE GA Ci 


5! Disebutkan besarnya ukuran lebar pintu untuk menujukkan bahwa panjang pintu lebih 
besar lagi dari itu (-pent.) 





52 - Riyadhus Shalihin — 


SE CAS Ea Aka & 
Aa Tn LG G3 DAN ae 
fasa DINI SS, 
NE Ganda EA KE AN 
ba G3 ESA Takas Oa Sa 
sand Kes TRANS 223 
ni K. II KA KEK 
Tama Oyrpi sea 
AIERE KAN 
PENANAMAN ANTAR 
GARA 
KANE 3 333 
KELAS IE, SEI 2  GE 
Pa AG KA AP 
Ann an 


- Riyadhus Shalihin — 53 





21. 


Dari Abu Said Sa'd Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri «#5 , bahwasanya 
Nabi #8 bersabda: “Pada ummat sebelum kamu ada seorang laki-laki 
yang membunuh sembilan puluh sembilan jiwa. Kemudian dia bertanya 
tentang orang terpandai di dunia, iapun ditunjukkan kepada seorang 
pendeta??. Dia mendatanginya dan bertanya: “Sesungguhnya dia telah 
membunuh sembilan puluh sembilan sembilan nyawa, apakah ada taubat 
untuknya?” Pendeta menjawab: “Tidak.” Maka iapun membunuhnya, 
menggenapkan angka seratus dengannya. Kemudian dia bertanya tentang 
orang yang paling mengerti di muka bumi ini. Maka iapun ditunjukkan 
kepada seorang “alim. Dia berkata (kepadanya): “Sesungguhnya dia telah 
membunuh seratus nyawa, apakah ada taubat untuknya?” “Alim itu 
menjawab: “Ya, dan memangnya siapa yang menghalangi antara dia dan 
taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, sesungguhnya disana terdapat or- 
ang-orang yang menyembah Allah ta'ala, menyembahlah kepada Allah 
bersama mereka. Kamu jangan pulang ke negerimu karena ia adalah 
negeri yang jelek.” Maka orang tadi berangkat dan tatkala ia sampai pada 
separuh perjalanan? , ia dijemput oleh maut. Maka malaikat rahmat dan 
malaikat adzab bertengkar tentangnya. Malaikat rahmat berkata: “Dia 
datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya 
kepada Allah ta'ala.” Sementara malaikat adzab berargumentasi: 
“Sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Maka 
ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. 
Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah (hakim). Maka dia 
berkata: “Ukurlah jarak antara dua negeri ini, kemana ia lebih dekat 
jaraknya maka ia termasuk miliknya. Merekapun mengukur, ternyata 
mereka menemukan bahwa dia lebih dekat dengan kampung yang sedang 
dituju. Maka malaikat rahmatlah yang menanganinya.” (Murtafag alaaih). 

Dan dalam satu riwayat dalam As-Shahih disebutkan: “Maka ia lebih 
dekat kepada kampung yang shaleh dengan (perbedaan) hanya satu 
jengkal. Maka iapun dijadikan sebagai salah satu penduduknya.” 

Juga dalam riwayat As-Shahih: “Maka Allah mewahyukan kepada 
kampung ini menjauhlah dan kepada kampung itu mendekatlah. Dan Dia 
berkata: “ukurlah jarak antara keduanya. Lalu mereka mendapatinya lebih 
dekat kekampung ini dengan (perbedaan) satu jengkal. Maka iapun 
diampuni.” Dalam satu riwayat “maka ia menjauh dengan dadanya menuju 
kearahnya.” 


2 Seorang abid (ahli ibadah) dari Bani Israil 


3 Didalam hadits ini terdapat keutamaan ilmu atas ibadah yang disertai oleh kebodohan dan 


Jadilah uzlah ketika zaman telah rusak (dan anjuran kepada orang yang bertaubat agar meninggalkan 
segala tempat, orang-orang dan suasana yang dulu dia akrab dengannya dan berpindah mencari 
suasana dan lingkungan yang baru. -pent.) 


54 





- Riyadhus Shalihin - 


EL JELANG NG 
TALI. Bia apa Ne 


AT LI P aa 
KAI IYAY NUN Naas NG 
ng P 1G - IL 5x1 

: Da Sa 33, YNA & 

an P at Pr “ . 

PAN A09 CN (3 nang TAG 


Yan, ANE “7 1022397 27 ala 


NASI Ja EN UYA 
Setan Nesegre ms 
NN EGA MMS 
an 3 GB LAGI ITA 
YEL Go Gani 3 Kaya 
PE NET ANU Kasa3enh An kabi 
NG 3 


Pa UN ANA Pa: 
NG AK Cl Oto H7 Bea PARIS 
| Gaun EK GAS ES 3 1 LK 


N: 


- Riyadhus Shalihin - 55 


TE NG An IS 
2 he hasan aa an aah et 


#F 2 ” | “ 


Ke MAh 1 Gea KA aa Yaa 1g NA 


Gu 


eta ban Pk Wang 
Aur Hg PAN LAN ae 
WNA: don) 1g KAS 


DI SEN TS IP nya 2 


PAT sanga jai Sa 2 pa 
Kara 


2 


#1 


tan LIGA Pu anang ban Ga J 
GS,a Pn be las Sanb Ka 
35 SL AI SGG EKA 
Spa 3S SEP GA SEN 
SA RA GE ko Es 

en npOn EN 


56 - Riyadhus Shalihin - 


aa NS SA 3 EM AS 
sg H3 NG CAN eri 213 ana 
CE NAN Las. Pel 
— rar SEA Ga saat 
HA sang TEE Ega 

sea SN AKAN NA 
| Span GOS Bag 
CA SI US 
IGAIS. Ka 2, aka 3325 
ALAN AKA AAA AAA ya 
OGAN KU Pena reSUYU Or FA 
KI PENA ENYA TN PAN LM YAN AT 
PAR Kentu. daa pan APA 
EPA el 


- Riyadhus Shalihin — 57 





P PAN MN AtIra 2 Hn FN 
2 25g3 Ea R3 Ie Ia 15 aa K3 2 


WAE KANAN Nisa sai 


AO 3 AA 


KG 


NA Inang AAA kaga 
Iga AE LIKE NG KI 


Gak AA | SI sg 

5 Te urtr Ginga, 1 
Djan Be iabra 
Hanana AS. teng 


SA MR ANG AN 
H3 


ae TPA Tg PP 3 PSI Ae 
Sa - anna 2 Singa ISA) 


an ah 
, - 


8 2 
X 3 AA APN SELAI IS. GG 


Dara aa. II 


Dis Lea MAESAYA Ir rae LAN Lg IG 


58 - Riyadhus Shalihin - 


- 


(Ap AE ap AAA ane Yaya 
SE LE Ah ai s9 DA AK UN 
AAN Tana Ta 
IE abaya Eh Har AN 
Sea Ag Kera AN GS Ato PENA Ko 
SK SA 3 SAB Se NI 
sis Pee - Ket Ra ke tai 
ALA YA Ne YA YO RAR AO 
ka SESI Ia 33 SES Ie 
ANA ATA TA Japan PA raman 
AA MAT KAS OK 
Jas JANGAN 38. Ii Kasad 
LEE hana KAA TA AI 
Ne Hina Nala PAKA Gali 


- Riyadhus Shalihin - 59 





Tatitai Pa ek 2 Sya 
Husa MA TEKEP san KAA 
Yan SERTA TPA Angan Na ON aga 
51 Ktanat MAA APA aneAA SKI SAN So 


ntar GAS E auG LANGKA "£ 


“1 


5. SE ES AGS SE LEN 

Ap de Ki Gb as SAI 
can 3 KA KALEK KIA 
AG KG Ta KA AG 
KL NINA AAN WAN WAN YAN 
pe Mn BE, 


A1 


KA Kya SA akn sya SES ls 


| mna Sy Haa 


60 


- Riyadhus Shalifin - 


BISNIS SANA LAN GGS 
PALA US Sa MN AA ee 
AAA Lt: : Le getas #SESUI 
anta LAS Ah LAS IDE IA 
PENA LAYAN Lena Ban, 
ENTRY Bae ad IK 
NE EL CON MTA A 
Lu dal sil le Ka LGA AS 
ALAN RAI ya KE AKA 
Gilas Pe SEK ara Oni 
PBS sya aan - 
KE ANE GE 
anapamsaa ara 53 
Goa Bk BEA. JEEA 
TA Ina BS 


- Riyadhus Shalihin - 61 





62 


East PN BOR an GA at 

saka AN ANTA YAN AAN 
SETAN 5 beri KEL He Ha APA 
4 BA AGE HNS BETA 


Pelat 


Inatahsah Ay 
ap KETS NA S3, SANA er 
Lena basa KET 
INA AN 3:15 
KATA PAS 
KANGEN SB SAN SI, IG 
DA EA KIA NYA 
SE IN AI ng saceu 


BA Ma Ia 25 
Ten KI, LS LET AIR 
Ao 28251 YA A3 San 


- Riyadhus Shalihin - 


YNA SR TER AN TAS 
EN AAN AN MPA LEAN 
ia, PP Sista Kr 
Mpasi 
Eeopa RN ae pena anter, AI 
Png ayat eh SANG 
SA AGS Aa 
Pata AKA 538 3 TEKI -n Naa 
FN IA SL CARA AA 
AAS —x3 NON PAKAI are 
Era SA Aa ar AS, 
Ira aya ye Ge RAHANG ap 
BSN Papan TAYANG NA A3 bnsne 
DEL NA BIE TENAGA NG NATA 
EKA PA aa MAA 


- Riyadhus Shalihin 63 





64 


OA Apa KALG SLEP EN JAE 

Aa 23 NG 3632 mp GS Ta Mean 

ANA, TRAT PPA HANYA 
3g Cah, Eee Kerah 


BG vw Ing 2-3 Aga Mean & 1 
2 LA yy00 ya 7 K. 
3: Besa AN (3G 


Ma IS. pan ya 
Nan Basah IG Aa Tan TE AI EL A25 
Peer NAe53 KA Sya) be 
Ha Ganas Sa NAGA AA LNG 
AN AP ena Kantata I, 
Gatra DB ya 
Sa MN KA Ka Atas 
Inka Ni Sa 
BBI, aa P5 Ap 
GITA AS Lia GA aa 


— Riyadhus Shalihin - 


LIELAN SINI es GA, 
SA NAN WA An 
eh YAN 6 
TS IE RE KAI KS 
PA ET LAN ANA KAM EA 
Sarah , hat SNYASG SIGA 
PEBISNIS KS 
HA AN PS EN 
Kana LS IbM An BAN 
DENGAN S3 Ka Ge 
Kena PANAS Ape ASIA 
DS EN AA SAAS LAS EAIN 


- Riyadhus Shalihin — 65 


66 


maa, ENGINE SEN UEA 
MTA Bug ace EN 
NA PEAYSAY AN ox GA ra PA YAAN 

Ten ANN 35 &: 

2 0n LI 9 te Kate 
penkusa BAN EA 


a (J2 1100 OP Ian 


2 pasa ANU rep AS 

Cs LSG M- NATA Pn PA 
as - Saha AA TN NIA 
Wnskangas Sasa Mn 
SE, ANN ALAMAT 
na ar Aa aa 1g 


aa” Kau AKA & ea Fa Mop : , en 
adakan Saad 
Kp Kane YAA TN 
AMA AN KN Oya aa 
pe AO SEA IEr Ta 


- Riyadhus Shalihin - 


22. 


0 ATC Pd LG ag TA N 
BELAH DEH 1153 


TA 
MagAa 


Dari Abdullah Ibn Ka'ab Ibn Malik, dia adalah penuntun Ka'ab -dari 
putra-putranya- tatkala ia mengalami kebutaan. Dia berkata: “Saya 
mendengar Ka'ab Ibn Malik «4 menuturkan kisahnya ketika dia tidak 


— ikut berangkat bersama Rasulullah $& pada waktu perang tabuk. Ka'ab 


berkata: “Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah #8 dalam peperangan 
apapun yang dipimpin oleh beliau kecuali dalam perang Tabuk, hanya saja 
saya juga tertinggal dalam perang Badar, dan tidak seorangpun yang dari 
orang-orang yang tertinggal waktu itu yang dicela. Sebab Rasulullah 4g, 
dan kaum muslimin keluarnya untuk menghadang Karafan Ouraisy (yang 
datang dari Syam), hingga (kemudian) Allah ta'ala mempertemukan 
mereka dengan musuh mereka tanpa terencana. Dan saya telah hadir 
bersama Rasulullah pada malam Agabah sewaktu bersumpah setia 
membela Islam. Dengan malam agabah saya tidak suka ikut dalam perang 
Badar, meskipun Badar lebih dikenal oleh orang daripada Baiat Agabah. 
(menurutnya Agabah lebih afdhal daripada Badar, -pent) 

Dan cerita saya, ketika saya tertinggal dari Rasulullah gg pada perang 
tabuk, saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih baik dari pada 
keadaan saya ketika saya tertinggal darinya dalam perang itu. Demi Allah 
saya sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan, hingga saya 
memilikinya pada perang itu. Dan Rasulullah $g, tidak pernah menginginkan 
peperangan melainkan beliau menyembunyikan (daerah tujuannya) dengan 
(mengisyaratkan) yang lainnya, hingga pada perang itu. Maka Rasulullah 
$& berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan 
menghadapi perjalanan yang sangat panjang menempuh padang pasir”. 
Terkumpullah jumlah pasukan yang sangat besar. Beliau menjelaskan 
kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar 
mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka dalam perang. 
Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. 


5 4 
“ Padang pasir , hamparan tanah yang tidak berair itu disebut mafazah (tempat keselamatan) 

ini pemberian nama berdasarkan rasa optimisme dan harapan sebab sedikit sekali orang yang 

selamat dalam padang pasir. Dan antara Madinah dan Tabuk terdapat beberapa padang pasir. 





- Riyadhus Shalihin - 67 





Orang-orang Islam yang bersama Nabi £g sangat banyak dan mereka 
tidak didaftar dalam buku induk. Ka'ab berkata: “Maka jarang orang yang 
ingin absen dari perang melainkan dia menduga bahwa hal itu tidak akan 
diketahui, selama tidak ada wahyu dari Allah yang m“njelaskannya. 

Rasululllah #8 berangkat pada peperangan itu ketika buah-buahan 
sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang, maka saya lebih 
cenderung kepadanya. Rasululllah #g dan kaum muslimin yang bersamanya 
sedang berkemas-kemas dan sayapun segera pulang untuk bersiap-siap 
bersama beliau. Tetapi setelah saya pulang saya tidak melakukan apa- 
apa. Saya berkata dalam hati: “Saya bisa untuk itu jika saya mau.” Begitulah 
keengganan terus ada pada saya, sementara orang-orang terus berbenah 
dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah #4 dan kaum muslimin 
yang bersamanya berangkat perang, dan saya belum melakukan persiapan 
apa-apa. Kemudian saya pergi lalu kembali lagi dan tidak melakukan apa- 
apa. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka bergerak cepat dan 
saya ketinggalan perang. Maka tersirat minat dalam diriku untuk mengejar 
mereka andai saja saya lakukan saat itu- kemudian hal tersebut tidak 
ditagdirkan untukku. 

Maka setiap kali saya keluar ditengah-tengah v.ang-orang —setelah 
keberangkatan Rasulullah $g - saya merasa bersedih karena saya tidak 
melihat seorang panutan untukku? kecuali orang laki-laki yang tercela 
karena nifag (kemunafikannya), atau orang yang diterima uzdurnya oleh 
Allah 3g dari kalangan kaum dhu'afa, dan Rasulullah gg tidak menyebut- 
nyebut saya hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau berkata sambil duduk 
ditengah pasukan di Tabuk: apa yang dilakukan ol-h Ka'ab Ibn Malik?” 
Maka salah seorang dari Bani Salamah berkata: “YaR. lullah, dia ditawan 
oleh pakaian burdahnya dan melihat kepada keduasisi tubuhnya”? . Maka 
Mu 'adz Ibn Jabal #5 menghardiknya: “Sungguh jelek apa yang telah kamu 
ucapkan! Demi Allah, ya Rasulullah, kami tidak mengenali apa yang ada 
padanya melainkan kebaikan.” Maka Rasulullah £gg diam. Tatkala beliau 
dalam keadaan seperti itu tiba-tiba beliau melihat (dikejauhan) seorang 
laki-laki mengenakan pakaian putih berjalan dalam fatamorgana. Maka 
Rasulullah gg bersabda: “Jadilah kamu itu Abu Khaitsamah.” Ternyata 
benar dia Abu Khaitsamah al-Anshari, orang yang bersedekah dengan 
satu sho' kurma ketika dicela orang-orang munafig?'.” 


55 Maksudnya tidak ada orang yang setingkat dengan dia yang sarr- -ama absen dalam perang 
Tabuk, yang kedudukannya bisa dijadikan contoh. 

56 Kalimat tadi kiasan dari sikap sombong dan ujub 

3 Mereka mencelanya dengan mengatakan: Allah tidak memerlukan sha'nya orang ini. 


68 - Riyadhus Shalihin - 





(Madinah) pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Saya mulai 
mengingat dusta: “Dengan apa saya harus lolos dari kemurkaannya besok? 
Untuk hal itu saya meminta bantuan kepada semua orang yang cemerlang 
pemikirannya dari keluargaku. Maka tatkala diberi tahu bahwa Rasulullah 
$& telah hampir masuk Madinah, hilanglah dari diriku segala (pikiran) yang 
bathil hingga saya benar-benar mengetahui bahwa saya tidak akan selamat 
dari padanya dengan cara apapun, selamanya. Maka saya bertekad untuk 
berbuat jujur kepada beliau. Rasulullah $$ masuk Madinah pada keesokan 
harinya. Dan biasanya sepulang dari safar beliau memulai dengan masjid, 
melakukan shalat dua rakaat kemudian duduk untuk orang-orang. Ketika 
Rasulullah gg melakukan yang demikian itu berdatanganlah orang-orang 
yang tidak ikut perang untuk mengajukan uzdurnya dan bersumpah kepada 
beliau. Mereka berjumlah delapan puluh orang lebih. Maka beliau menerima 
zhahir daripada mereka, membaiat mereka dan memohonkan ampunan 
untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah 4g . Hingga 
saya datang. Tatkala saya mengucapkan salam beliau tersenyum dengan 
senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata: “Kemarilah,” Saya 
datang dengan berjalan hingga saya duduk dihadapan beliau. Beliau berkata: 
“Apa yang membuatmu tertinggal? Bukankkah kamu telah membeli 
kendaraanmu?” Ka'ab berkata: “Saya berkata: “Ya Rasulullah 
sesungguhnya saya, demi Allah, seandainya saya duduk dihadapan orang 
selain anda dari penduduk dunia pasti saya yakin bahwa saya akan lolos 
dari murkanya dengan sebuah alasan, karena saya telah diberi potensi 
untuk berdebat??. Akan tetapi demi Allah, saya benar-benar telah 
mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada anda cerita 
dusta yang dengannya anda bisa merelakan saya tentu tidak lama Allah 
pasti menjadikan anda murka kepada saya. Dan apabila saya menceritakan 
kepada anda dengan cerita benar pasti anda murka kepada saya karenanya. 
Sesungguhnya dengan kejujuran itu saya mengharap akibat yang baik dari 
Allah jg” . Demi Allah saya tidak memiliki uzdur. Demi Allah saya merasa 
tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya tidak ikut perang 
(Tabuk) bersama anda. Maka Rasulullah #g berkomentar: “Adapun or- 
ang ini maka dia benar, berdirilah hingga Allah memutuskan perkaramu.” 

Beberapa orang dari Bani Salamah berjalan mengikutiku, mereka 
mengatakan kepada saya: “Demi Allah kami tidak pernah mendapatimu 
berbuat dosa sebelum ini: ternyata engkau tidak berani mengajukan uzdur 


S8 Artinya dia memiliki keahlian dan kelihaian dalam berbicara. 
» Maksudnya: Taubatnya Allah untuk saya dan keridhaan Rasul-Nya kepada saya, dan 
karena kejujurannya Allah benar-benar menerima taubatnya. 





- Riyadhus Shalihin - 69 


70 


Ka'ab berkata: “Tatkala saya mendengar Rasulullah gg telah menuju 
kepada Rasulullah #8 seperti uzdur yang diajukan oleh orang-orang munafig. 
Padahal cukuplah bagi dosamu istighfar Rasulullah #& untukmu.” Dia 
(Ka' ab) berkata: “Mereka terus menyalahkanku hingga aku ingin kembali 
kepada Rasulullah f untuk mendustakan diriku. Kemudian saya katakan 
kepada mereka: “Apakah ada seseorang yang mengalami seperti ini 
bersamaku?” Mereka menjawab: “Ya, ada dua orang yang telah menemui 
beliau, mereka mengatakan sama persis dengan apa yang kamu katakan 
dan dijawab dengan jawaban yang diberikan kepadamu.” Saya bertanya: 
“Siapa mereka? Mereka menjawab: “Murarah Ibn Ar-Rabi' Al-'amriy 
dan Hilal Ibn Umayyah Al-Wagifi.” Dia (Ka'ab) berkata: “Ternyata mereka 
menyebutkan dua orang shaleh yang telah ikut dalam perang Badar dan 
pada diri mereka ada keteladanan. Dia berkata: “Maka saya tetap jalan 
ketika mereka menyebut dua orang itu untukku.” 

Rasulullah # melarang berbicara dengan kami bertiga dari sekian 
banyak orang yang tertinggal dari perang. Maka orang-orangpun menjauhi 
kami atau dia berkata: “Mereka berubah sikap kepada kami hingga berubah 
pula bumi ini dalam diriku, bumi ini bukan bumi yang pernah saya kenal, 
suasana (menyesakkan) seperti itu kami alami selama lima puluh malam. 
Adapun dua orang sahabatku mereka merasa hina dan berdiam diri 
dirumahnya sambil menangis. Adapun saya, adalah yang termuda dan 
yang paling kuat (tegar). Saya keluar rumah, menghadiri shalat jama'ah 
bersama kaum muslimin, dan berkeliling di pasar, namun tidak seorangpun 
yang sudi berbicara denganku. Saya mendatangi Rasulullah &g dan 
mengucapkan salam untuknya ketika beliau ada di majelisnya setelah shalat. 
Maka saya berkata dalam hati: apakah beliau menggerak-gerakkan kedua 
bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian saya shalat didekat 
beliau dan saya mencuri pandang kepada beliau. Dan apabila saya sudah 
memasuki shalat beliau memandangku. Apabila saya menoleh kepadanya 
beliau memalingkan mukanya dariku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin 
terhadap saya begitu lamanya, saya berjalan hingga saya memanjat tembok 
Abu Oatadahf : dia adalah putra paman saya dan orang yang paling saya 
cintai. Saya mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah dia tidak 
menjawab salam saya. Maka saya berkata kepadanya: “Hai Abu Oatadah 
saya memohon kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwa 
saya mencintai Allah dan Rasul-Nya £g ?” Ternyata dia diam. Lalu saya 
ulangi lagi dan saya memohon dengan bersumpah kepada Allah, namun 


&@ Maksudnya saya memanjat tembok kebunnya. 





- Riyadhus Shalihin -— bb 


lebih mengetahui.” Maka kedua mataku mengucurkan air mata. Sayapun 
segera berbalik pergi hingga saya memanjat tembok. Tatkala saya berjalan 
di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani dari petani penduduk Syam 
yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata: “Siapa yang 
bisa menunjukkan kepada Ka' ab Ibn Malik?” Maka orang-orang langsung 
menunjukkannya kepada saya, hingga ia mendatangiku lalu menyodorkan 
kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan, dan saya adalah orang yang 
pandai menulis. Maka saya baca surat itu, ternyata isinya: 

“Amma ba'du. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa 
sahabatmuf!' telah bersikap keras kepadamu. Allah tidak akan 
menjadikanmu berada di negeri hina juga tidak tersia-sia. Maka 
bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu.” 

Ketika saya membacanya saya berkata: “Ini juga bagian dari cobaan. 
Maka saya menuju tungku (tempat membuat roti) dan saya membakar 
surat tadi. Hingga tatkala telah berlalu 40 hari dari 50 hari dan wahyu 
(tentang taubatnya) tidak turun-turun juga, utusan Rasulullah 28 
mendatangiku, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah $ 
memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu.” Saya bertanya: “Apakah 
saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat?” Dia 
berkata: “Tidak tapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya.” Dan beliau 
mengutus kepada kedua sahabatku dengan hal serupa. Saya katakan 
kepada istriku: “Pulanglah kerumah keluargamu, tinggallah bersama 
mereka hingga Allah memutuskan dalam perkara ini.” Maka istri Hilal 
Ibn Umayyah mendatangi Rasulullah #s dan berkata kepada beliau: “Wahai 
Rasulullah sesungguhnya Hilal Ibn Umayyah adalah orang tua yang setiap 
hari, dia tidak memiliki pembantu, apakah anda tidak menyukai apabila 
saya melayaninya?!” Beliau menjawab: “Tidak, tetapi jangan sampai dia 
mendekatimu.” Maka dia berkata: “Demi Allah, sesungguhnya tidak ada 
lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah, dia terus menerus 
menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku 
berkata kepadaku: “Seandainya engkau juga meminta izin kepada 
Rasulullah £gg tentang istrimu, karena beliau telah mengizini istri Hilal Ibn 
Umayyah untuk melayaninya?” Maka saya katakan: Saya tidak akan 
meminta izin kepada Rasulullah 4g tentangnya. Siapa yang tahu apa yang 
akan dikatakan oleh Rasulullah jika saya meminta izin tentang istriku, karena 
saya adalah laki-laki yang masih muda. Maka saya tetap seperti itu selama 
sepuluh majam maka genaplah bagi kami 50 malam semenjak dilarang 
berbicara dengan kami. 


S1 Maksudnya adalah Rasul Allah e (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 71 


dia tetap diam. Kemudian saya ulangi lagi, saya memohon dengan 
bersumpah kepada Allah, maka dia berkata: “Allah dan Rasul-Nya yang 
Kemudian saya shalat subuh pada pagi hari yang kelima puluh diatas atap 
salah satu rumah kami. Ketika saya sedang duduk dalam keadaan yang 
telah disebutkan oleh Allah tentang kami, jiwa saya telah terasa sempit 
dan bumipun telah menjadi sempit bagi saya, padahal bumi itu luas. Saya 
mendengar suara orang yang berteriak keras, yang telah naik diatas gunung 
Sal, dia berteriak dengan suara yang paling tinggi: “Wahai Ka'ab Ibn 
Malik bergembiralah!” Maka saya langsung tersungkur sujud, dan saya 
tahu bahwa kelegaan telah datang. Maka Rasulullah gg mengumumkan 
taubat Allah 4g atas kami ketika beliau selesai shalat subuh. Maka or- 
ang-orangpun berhamburan memberikan berita kabar gembira kepada 
kami. Kepada kedua sahabatkupun telah ada orang-orang yang 
memberikan kabar gembira. Ada seseorang yang menunggang kuda 
dengan kencang menujuku, dan ada lagi yang lari dari (Bani) Aslam8? 
menujuku, dia naik keatas gunung, dan adalah suara itu lebih cepat daripada 
kuda. Maka tatkala telah datang orang yang saya dengar suaranya telah 
memberikan kabar gembira kepadaku, saya langsung melepas dua 
pakaianku untuknya, saya pakaikan keduanya kepadanya, sebagai balasan 
atas kabar gembiranya. Demi Allah saya tidak memiliki selain keduanya 
pada hari itu. Dan saya meminjam dua pakaian untuk saya pakai. Dan 
saya berangkat menuju Rasulullah # . Sementara orang-orang secara 
berbondong-bondong menemui saya, mereka mengucapkan selamat atas 
taubat Allah (untukku). Mereka mengucapkan: “Semoga pengampunan 
Allah atasmu membuatmu bahagia.” Hingga saya masuk masjid, ternyata 
Rasulullah #8 sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Thalhah 
Ibn Ubaidillah x4 berlari-lari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan 
selamat kepadaku. Demi Allah tidak ada orang Anshar yang berdiri selain 
dia —maka Ka'ab tidak pernah melupakannya untuk Thalhah-. Ka'ab 
berkata: “Maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sz , 
beliau bersabda seraya wajahnya berseri-seri karena gembira: 
“Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu 
semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu.” Saya bertanya: “Apakah dari sisi 
anda ya Rasulullah ataukah dari sisi Allah?” beliau menjawab: “Tidak, 
bahkan dari sisi Allah 4g .” Adalah Rasulullah gg apabila bergembira 
wajahnya bersinar seolah-olah wajah beliau adalah satu potong dari 
rembulan. Dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tatkala saya 
duduk dihadapannya saya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya diantara 


2 Yaitu Hamzah Ibn Umar Al-Aslami (-pent.) 


72 





— Riyadhus Shalihin - 





taubat saya adalah saya akan mengeluarkan dari harta saya sebagai 
sedekah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Maka Rasulullah #& 
bersabda: “Tahanlah sebagian hartamu itu lebih baik untukmu.” Maka 
saya berkata: “Sesungguhnya saya menahan bagian saya yang ada di 
Khaibar. Dan saya katakan: “Ya Rasulullah sesugguhnya Allah Ta'ala 
menyelamatkan saya karena kejujuran (saya), dan diantara (kesempurnaan) 
taubat saya, saya tidak akan berbicara melainkan yang benar, selama saya 
masih hidup. Maka demi Allah, saya tidak mengetahui seorangpun dari 
kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan 
semenjak saya katakan hal itu kepada Rasulullah #4 yang lebih baik 
daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah 
saya tidak pernah bersengaja satu kali dusta semenjak hal tersebut saya 
katakan kepada Rasulullah gg sampai pada hari ini. Dan sesungguhnya 
saya berharap kepada Allah agar menjaga saya dalam sisa hidup saya.” 
Dia berkata: “Maka Allah ge menurunkan: 


KA ET SAYA 2 AGAN 
ANA ATI Ah 


“Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang 
muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa 
kesulitan” (At-Taubah: 117) 

.dinega sampai pan 


a de SEnT -. | Jen 4G 
ne SNN AAN 3: Feb Knp 
penghan ea 


“Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi Maha penyayang 
kepada mereka, dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan 
(penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi 
sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa telah sempit (pula 
terasa) oleh mereka.” (At-Taubah: 118). 


Hingga sampai pada: 
An LI KA 
BONE LN SAN 


“Bertagwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama or- 
ang-orang yang benar.” (At-Tubah: 119) 

Ka'ab berkata: “Demi Allah, Allah tidak memberi nikmat kepada saya 
yang paling agung dalam jiwa saya setelah Allah memberikan hidayah 
Islam kepada saya daripada sikap jujur saya kepada Rasulullah £g , yaitu 


- Riyadhus Shalihin - 73 


saya tidak berdusta kepada beliau, yang akhirnya saya akan binasa seperti 
binasanya orang-orang yang telah berdusta. Sesungguhnya Allah Ta'ala 
berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah 
menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang diberikan kepada 
seseorang, maka Dia berfirman: 

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, 
apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari 
mereka. Maka berpalinglah dari mereka: karena sesungguhnya 
mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahannamj, sebagai 
balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan 
bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika 
sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah 
tidak ridha kepada orang-orang fasik itu.” (At-Taubat: 95-96) 

Ka'ab berkata: “Kami bertiga ditangguhkan dari perkara orang-or- 
ang yang telah diterima oleh Rasulullah s ketika mereka berani bersumpah 
kepada beliau. Beliau membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk 
mereka. Sementara urusan kami bertiga ditangguhkan oleh Rasulullah £& 
hingga Allah Ta'ala memutuskan perkara kami dengan putusan diatas. 
Allah berfirman: 

“Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (perkaranya)” 
(At-Taubah: 117) 

Yang dimaksud dengan kami ditangguhkan tadi bukan ketertinggalan 
kami dari peperangan, tetapi penangguhan oleh Nabi terhadap kami dan 
pengakhiran Nabi tentang urusan kami dari orang-orang yang telah 
bersumpah serta mengajukan uzdurnya kepada beliau dan beliau telah 
menerimanya. (HR. Bukhari - Muslim)? 

Dalam satu riwayat: “Sesungguhnya Nabi 4g berangkat dalam perang 
Tabuk pada hari kamis dan beliau menyukai keluar pada hari kamis.” 

Dan dalam riwayat lain, “Beliau tidak pulang dari safar melainkan 
pada waktu siang waktu dhuha. Apabila datang beliau memulai dengan 
masjid (terlebih dahulu). Beliau shalat dua rakaat kemudian duduk 
didalamnya.” 


3 


Ak 
SA PENA San ABE 
Aa AS ya DAS Ne ni CAR 


83 Jihat kitab: Al- Ke wa Ghazwah Tabuk, tulisan Ustadz Nadziri “Atamah cet. Al- 
Maktab al-Isiami. 


74 S Riyadhus Shalihin — 





Hansen 5 
agan pan IE 


Pnb dapa Ka 
An 3G Pawan 5 Tam 
Gadai PAP NEK 
TES III EPA N na 44 AN? 


@. 


Pati (er Cha: Aan Ae EA 
SEN AKP Kasar si AN 


MA 0G «) Tsisah 


23. Dari Abu Nujaid “Imran Ibn Al-Hushain Al-Khuza'i Lagi ail ca, bahwa 
ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah #g dalam 
keadaan hamil karena zina. Dia berkata: “Ya Rasulullah saya telah 
melakukan dosa besar maka tegakkanlah hukuman atas saya. Maka Nabi 
$$ memanggil walinya kemudian berkata: “Berbuatlah baik kepadanya, 
dan apabila telah melahirkan maka bawalah kemari. Akhirnya dia 
melaksanakan. Maka Nabi #g memerintahkan mengurus wanita itu. 
Pakaian-pakaiannya diikatkan kepadanya8', kemudian Nabi 
memerintahkan dan wanita itupun dirajam. Kemudian Nabi #& 
menshalatinya. Maka Umar berkata kepada beliau: “Engkau shalat 
atasnya ya Rasulullah padahal dia habis berzina?” Beliau bersabda: “Dia 
telah benar-benar bertaubat dengan sebuah taubat seandainya dibagikan 


- 


“ 


KN 


“ Demikian dalam naskah-naskah yang ja a ditangan kami dan yang ada di sebagian naskah 
Muslim. Tetapi dalam sebagian tertulis “ 3“ “dengan huruf kaff artinya dikumpulkan ujung- 
ujung pakaiannya agar dia terlindung Man tidak tersingkap disaat pelaksanaan rajam. -N- 





- Riyadhus Shalihin - 75 


24. 


25. 


kepada 70 dari penduduk Madinah tentu cukup untuk mereka. Apakah 
engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikap dia yang telah 
menyerahkan dirinya kepada Allah 4g .” 2 Muslim) 


AAN 


Dasa 5 AL Lt AG ENI AL 
KEA NI I» Te -g ANTA 
LNG TI IG. NA 

KE 0 EL 


Dari Ibn “Abbas dari Anas Ibn Malik Lagic &! (by, bahwa Rasulullah £g 
telah bersabda: “Seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah pasti 
ja ingin seandainya dia memiliki dua lembah, dan tidak akan bisa memenuhi 
mulutnya kecuali tanah5', dan Allah menerima taubat orang yang 
bertaubat.” (HR. Bukhari - Muslim) 


ANA CA AI YG send X6 
MEN TAN NN 
span maa: CNN IEKAN 

Ia SEN AO yg dg 


Dari Abu Hurairah «4, , bahwa Rasulullah #& bersabda: “Allah Yang Maha 
Suci tertawa (melihat) kepada dua orang8 yang salah satunya membunuh 
yang lain, kedua-duanya masuk surga. Yang ini berperang dijalan Allah 


lalu terbunuh, kemudian Allah mengampuni orang yang membunuh, dia 
masuk Islam dan mati syahid.” (HR. Bukhari - Muslim) 


€5 Artinya dia terus ambisi kepada dunia hingga dia mati dan perutnya dipenuhi oleh tanah 
kuburan. 


& Ini termasuk hadits-hadits sifat yang wajib diimani dan tidak boleh dita'wil dan tidak ada 


iman tanpa memahami dan membenarkan. -N- 


76 





- Riyadhws Shalihin — 


FA 
BAB 3 
SABAR 





NKB NAN Kane 


Les ulasiry 


“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmuf'” (Ali Imran: 200) 
Pane Pen 


SS AANG Kn #K3 A 9 Aan 
LIA S3 SA KG 
bah 


“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 
Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Al- 
Bagarah: 155) 

Allah 3g berfirman: 


sn an KANAN ISI, 
(nya) 


“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Az-Zumar: 10) 


8! Maksudnya: bersabarlah dalam melakukan ketaatan, menerima cobaan dan menghindari 
maksiat dan kemungkaran. Yang terakhir “Shabiru” maksudnya terhadap orang-orang kafir: 
“Kalahkanlah mereka jangan sampai mereka lebih sabar daripada kamu.” 





- Riyadhus Shalihin — 1 


Allah && berfirman: 
2 A4 GC LA en AA 4 LG 
SES NE AN SSB 
(Lv : Sr Ja 


“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan” (Asy-Syura: 
43) 

na 


GG 53 SWA 1g KA Pa Les 
LoY aa BA 


“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Bagarah: 153) 
— Allahge berfirman: 


isa MAS TAG AL UATI n SSIG3 


Maa EE TE) TELAT 


“Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar 
kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara 
kamu.” (Muhammad: 31) 


Innyoon SN 0Gp NG Na 0 La LAN 
ANN ALE YA I0y IN Tentor 
Dan tentunya ayat-ayat tentang perintah bersabar dan keutamaannya 
sangat banyak lagi dikenal. 
Pu? 
3 Maa “ K Pa ud Le 0 
NG GAN ee yA PRA ir -N 
“ tg 
S9 


KEREN, Sep A53 OG A2 


- 





78 - Riyadhus Shalihin - 


Sajan 


DAK AN AI JNE AR 
TEKAN NG ENG KE - 
Als head PA 
MA 353 yap 

Ag KENA 


26. Dari Abu Malik Al-Harits Ibn “Ashim Al-Asy'ari gs , dia berkata: 
“Rasulullah &g telah bersabda: “Bersuci itu adalah separuh iman, 


KAA memenuhi timbangan, & AA AI keduanya memenuhi 
apa yang ada diantara langit dan bumi, sedangkan shalat adalah cahaya, 
sedekah adalah buktiS?, sabar adalah pelita, al-Our'an adalah hujjah 
bagimu atau atasmu. Semua orang berangkat pagi” ) menjual dirinya maka 
dia memerdekakannya atau bo akasa ka ” (HR. Muslim) 


DIA Mey Maa ea PETA 3 -NV 
Aye Ng gag GEA we 
BABA AE Anne Asas 
NE sa ops me 


LAS “ 


8 Artinya: kelipatan pahala bersuci itu bisa mencapai derajat pahala iman 

8 Bukti atas keimanan orang yang memberikan sedekah (dan zakat) kepada yang berhak 
menerimanya. 

7 Berangkat pagi-pagi sekali untuk mewujudkan kemashlahatannya, maka ada yang 
memerdekakan dirinya dari adzab dan ada yang menghancurkannya dengan menjauhkan diri dari 
hamparan ridha Allah (dengan kata lain ada yang menjual dirinya kepada Allah dan ada yang 
menjualnya kepada syetan dan hawa nafsunya- pent.) 





— Riyadhus Shalihin — 79 


2 20101 3 22) “5 7 2 9 Lp 
SEN KS KG NG as Ni Da 
'9 


aa Z2 & . Ny, ” ” - P Ag" 
Kania bagi NA Ay er 


HN ae neake Mapan 5 KING 4 


$. 3 -“ 3) Ka” “ ) 
CAN, Ui 
27. Dari Abu Said Sa'ad Ibn Malik Ibn sinan Al-Khudri Lage Al 5), 
bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Anshar meminta kepada Nabi 
#8, maka beliaupun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan 
beliau tetap memberinya, hingga habislah apa yang ada pada beliau. Maka 
beliau bersabda kepada mereka ketika beliau telah menginfagkan segala 
sesuatu ditangannya: “Apa saja kebaikan yang ada padaku maka aku 
tidak akan menimbunnya jauh dari kalian. Barangsiapa yang bersikap iffah 
(tidak meminta-minta) maka Allah akan menjadikannya orang yang bersih. 
Barangsiapa yang merasa cukup maka Allah akan menjadikannya kaya 
dan barangsiapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan 
menjadikannya seorang penyabar. Tidak ada orang yang diberi karunia 
yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran.” (HR. Bukhari - 
ea 


KE G Ie GS SEN AN 
Sa ANE? Ap AR0A5IG. Je 
- MASA ne AAA AIA 
- (erangan mereka nang 
Perak Ay Gea 


28. Dari Abu Yahya Shuaib Ibn Sinan « , dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: 
“Sungguh mengherankan perkara orang mukmin itu, sesungguhnya seluruh 


... 





80 - Riyadhus Shalihin - 


perkaranya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun 
kecuali oleh orang mukmin. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakan 
dia bersyukur, maka ia menjadi baik baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu 
madharat dia bersikap sabar,.maka menjadi baik baginya.” (HR. Muslim) 


SAS LS Kang SERA 
Pemai NA Sangga kanak 
NA JB RAGI Ginga 
Ga Nan san ican " Tatu 
BIA NK ANA 


AA - aka IG AGS 
Se TA A5 SANGE TKI 


29. Dari Anas &, dis berkata: “Tatkala (sakit) Nabi gg telah menjadi berat, 
beliau mengalami rasa sakit yang serius'', maka Fatimah -&, berkata: 
“Aduh sakitnya Ayahku!.” Maka beliaupun menjawab: “Ayahmu tidak 
akan mengalami sakit lagi setelah hari ini”? .” Tatkala beliau telah meninggal 
dia berkata: “Duhai ayahku, dia telah mendatangi Rabb yang 
memanggilnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai 
ayahku kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya.” Maka ketika 
telah dikabarkan, Fatimah 4 berkata: “Apakah diri kalian merasa nyaman 
melemparkan tanah atas (jenazah) Rasulullah gg ?.” (HR. Bukhari) 


SE AA EX. 


1! Dengan datangnya sakaratul maut 
? Karena beliau akan segera pergi meninggalkan kampung fana yang penuh dengan kesengsaraan 
berpindah menuju kampung abadi yang penuh dengan kejernihan. 


N 





s Riyadhus Shalihin - 81 


» - 
PN II Fate AG TATAN AYAT 
“9 Z 2 peta P1 ca 
bas B5 PA : YON Ya Hai J8 
195 ” 3 Dar Lg - A8 
Haa Tp: TBNH 3 33 
Nah 2 na 2) Kes KAA P) 
5 Oi PEAMEA TP WALY NP AS 
Petak aa 33 2D er LA an, Tia 
(8 PENA AL, dang Aa . PENAK 
na aj AN 
Ag anna Als JE Sri 
S Pd 
- AENA, .& 1 “3 2D 153 perna 
Lea sn eapa AYAT AN 
“1 LL ANK 3 CILEL IL IL 
IE SAI LP A9 9 223 3 S3 
"Aa Jr Ha - g at 
aa LG da ISS Kb Ads Naa 
Ten . ae 
F3 ni Parg va) 22 «9 2 333 23 adu 
AN Va 
Sea MEN Sgp Wans nat AL, 
3 eng HA AP ne 
-— aka 9 « ang n Ga 9 
30. Dari Abu Zaid Usamah Ibn Zaid Ibn Haritsah Maula Rasulullah gg dan 
kesayangannya dan juga putra dari orang kesayangannya Lagic ai! ma), 
dia berkata: “Putri Nabi #g telah mengutus (utusan) bahwa “Putra saya 
telah mengalami sekaratul maut maka (mohon) saksikanlah kami.” Maka 
beliau mengirimkan ucapan salam dan bersabda: “Sesungguhnya milik 


Allah semata segala yang Dia ambil dan segala yang Dia berikan. Segala 
sesuatu di sisi-Nya telah ditulis dengan ajal yang pasti maka bersabarlah 





82 » Riyadhus Shalihin - 


kamu dan harapkanlah ridla Allah? .” Maka dia (putri Rasulullah) mengirim 
utusan kepada beliau, bersumpah atasnya agar mendatanginya. Maka 
beliau berangkat disertai oleh Sa' ad Ibn Ubadah, Mu' adz Ibn Jabal, Ubay 
Ibn Ka'b, Zaid Ibn Tsabit dan beberapa sahabat lainnya .& . Maka anak 
kecil itu diberikan kepada Rasulullah. Beliau lalu mendudukkannya di 
pangkuannya sementara nafas anak itu tersendat-sendat (bergerak-gerak 
tidak teratur). Maka kedua mata Rasulullah mengucurkan uraian air mata. 
Maka Sa'ad berkata: “Ya Rasulullah apa ini?” Beliau menjawab: “Ini 
adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah pada diri hamba-hamba-Nya.” 
Dan dalam satu riwayat: “Didalam hati orang yang Dia kehendaki dari 
hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba- 
ea Ik orang-orang yang Pengasih.” 


AAU ANA PAN AAN AN 
Aa sa Ia KA MN AYAH 
AAA TOP KETAN HATE Ea 
565 PemaranNa: SE ENI 
ai da Lai CC AaKaN asa 


KN NA, ANN KE 
IA ANN KS RENANG 


Pad 


AA AAN SANATA 
KAA - ae Yan ifa 


Ca 


? Niatkanlah dengan kesabaran itu untuk mencari pahala dari Allah 





7 Maksudnya: apakah anda menangis ya Rasulullah, padahal anda telah dilarang menangis? 


- Riyadhus Shatihin - 83 


84 


| TATAP A 


53 KRS ena NA 
Ap Paha Id o— 
La Kas Lang naa Daea 
A3 Kania CNAN. JEE BE Sea 
ena Dika F3 pa Asa 
ANTA HP Aa JA 
S4 Aa Ka Ra Io Latah IG kta 
AAS IE NA AK 
S3 Ns KTNA 
1G BK AA ja pasa pe menA Ki 
ae Ke ag aeyarer, se 1g 
tg LAYAN Ia | K5 SI 
KANAK Lgsi naa ITE AT 
ang SE AAS AMAN NA 
ea PEKAN Ca G3 SEE SAN 
GE SAG. IG 3396 13 


- Riyadhus Shalihin - 


- 


ana ANA 4 R33 
pngen & a.n KI IN 
Sh SS Na AR PIR TT TP Kav 
mngeNg S6. SENYA, Tana 
G3 AS NY IRI 
27 pe » ya 3G Bung 2 
PAbrpt AH: TIA Lag 
Alina. S6.3 SAT HO yan 
ana SB Saaba AA 
AN EKA KONTEN Aa sa 
KG atas IS ANE Ia 
ah 225p ASK SB penno | 
VEBA AIS ARIS 43 Peraga 
WE Tg Ae ra CS GA 21, KTA 
SISA Sui IE. 3 aa 


-— Riyadhus Shalihin - 85 


ANA Ia 3 NAS GS hang. Jk 
BATAN Maa - 
NE Babe AE Ku: A 
KAA KG. md Ig 
KENYATAAN Umpan Hn 
SERIAL AINI Wong, Ka 


2-1 


aa S3 AG 3x. sa ver sia 
aa Sign Aa se Wa 
Aas GG Pa pan A3 3 NS 
aa bh Ga Kua 
F pe ya “aa Ha 
yA ngga So ASIA 
nah IE Sanga JG 
HA GE 6 210 
315 . Ca AKERIAT KALA 


86 - Riyadhus Shalihin - 


31. 


TAN ja Ebigat "4 KAK YAI AYU KUI 3 
DG ot KNAK RO PANTUN Pain 
A3: Gn Saba 363 


Bt BASA Tera Lega ya 
S3 IA GIS BI ES 


Pat 


el peng 
"AI PAI Op TASYA Ia INI 
ae TAN , PA TIA Are, 


21 a37? - 1) 32 “ 
$ : N333SI PARA) KG OT P3 VEKATNT 


(Kas, 33, « ez ara »9 NEDA DAA AA EN 


1G 9G on rate KAA Kah A 
» anang YAA AO 19 Sudan brg 


Dari Shuhaib « , bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Ada seorang 
raja pada umat sebelum kamu, dia memiliki satu orang tukang sihir. Ketika 
dia sudah tua, dia berkata kepada raja: “Sesungguhnya saya telah lanjut 
usia maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarinya 
ilmu sihir.” Maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari 
sihir. Dan dalam perjalanan pemuda itu menjumpai seorang rahib”” , maka 
dia duduk kepada rahib dan mendengarkan ucapannya, ternyata dia 


7 Rahib yaitu orang Nashrani yang ahli ibadah didalam biara (Diir) atau yang menyendiri 
didalam Mahbasah atau Oilayah, dan inilah yang dimaksudkan sebab “Diir” adalah tempat bagi 
sejumlah rahib. 





- Riyadhus Shalihin - 87 


88 


terkesan. Maka apabila ia akan menemui tukang sihir, ia menemui rahib 
dan duduk kepadanya. Dan apabila mendatangi tukang sihir ia dipukulnya 
(karena mesti terlambat, pent.). Maka hal itu dia adukan kepada rahib. 
Rahib akhirnya berkata: “Kalau kamu takut tukang sihir maka katakanlah: 
“Saya tertahan oleh keluarga saya”, dan apabila kamu takut pada 
keluargamu, maka katakan: “Saya tertahan oleh tukang sihir.” 

Tatkala dia seperti itu tiba-tiba dia memergoki seekor binatang besar 
yang telah merintangi orang-orang. Maka dia berkata: “Hari ini saya akan 
mengetahui tukang sihir yang lebih afdhal ataukah rahib yang lebih afdhal?.” 
Maka dia mengambil sebuah batu kemudian dia berdo'a: “Ya Allah, jikalau 
perkara sang rahib yang lebih engkau cintai daripada perkara tukang sihir, 
maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang bisa berlalu.” Kemudian 
ia melemparkan batu itu, dia berhasil membunuhnya dan orang-orang pun 
bisa meneruskan perjalanan. Kemudian dia mendatangi rahib dan 
menceritakan (kejadian itu) kepadanya. Maka rahib berkata: “Hai putraku, 
engkau sekarang lebih utama daripada aku, perkaramu telah sampai pada 
apa yang aku lihat. Dan sesungguhnya engkau bakal diuji. Jika engkau 
benar-benar diuji maka janganlah engkau menunjukkan kepada aku.” Dan 
adalah pemuda tadi bisa menyembuhkan buta bawaan, sopak, dan 
mengobati orang-orang dari semua penyakit (dengan izin Allah, pent.). 
Maka seorang buta yang dekat dengan raja mendengar hal itu. Akhirnya 
dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang melimpah, dia 
berkata: “Semua yang ada disini adalah untukmu jika kamu bisa 
menyembuhkan aku.” Maka pemuda itu berkata: “Sesungguhnya saya 
tidak bisa menyembuhkan seorangpun, sesungguhnyalah yang 
menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Jika anda beriman kepada Allah 
Ta'ala saya akan memohon kepada Allah, maka Dia pasti 
menyembuhkanmu.” Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala 
membuatnya sembuh. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk 
kepadanya sebagaimana selama ini duduk menemani raja. Maka raja 
bertanya kepadanya: “Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu 
ini?”, Dia menjawab: “Tuhanku dan Tuhan anda adalah Allah.” Maka raja 
menghukumnya dan terus menyiksanya. Sampai akhirnya dia menunjukkan 
kepada pemuda itu. Pemuda itupun didatangkan, dan raja berkata 
kepadanya: “Hai putraku, sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan 
penyakit buta bawaan, sopak, dan engkau telah berbuat dan berbuat!” 
Maka dia menjawab: “Sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan 
siapapun, sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala.” 
Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya hingga dia menunjukkan 





- Riyadhus Shalihin - 





pada rahib. Rahibpun dihadirkan dan dikatakan kepadanya: “Tinggalkanlah 
agamamu!.” Dia menolak, maka raja memerintah menghadirkan gergaji. 
Lalu gergaji itu diletakkan ditengah kepalanya, maka ia membelahnya 
hingga robohlah kedua belahan itu. Kemudian teman dekat raja dihadirkan 
dan dikatakan kepadanya: “Tinggalkanlah agamamu itu!.” Diapun menolak, 
maka gergajipun diletakkan ditengah-tengah kepalanya, dia membelahnya 
hingga ia robohlah kedua belahannya itu. Kemudian pemuda itu dihadirkan 
dan dikatakan kepadanya: “Tinggalkanlah agamamu!.” Dia menolak, maka 
raja menyodorkannya kepada sekelompok sahabatnya. Dia berkata: 
“Pergilah, bawa ia ke gunung ini dan itu, dan jika kamu telah sampai pada 
puncaknya, maka jika dia meninggalkan agamanya (bebaskan dia) tetapi 
jika tidak maka lemparkan dia.” Mereka membawanya pergi dan 
membawanya ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdo'a: “Ya Allah, 
cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang engkau 
kehendaki.” Maka gunungpun bergetar menggoncang mereka dan mereka 
berjatuhan. Dia berjalan menuju raja. Maka raja bertanya kepadanya: “Apa 
yang telah dilakukan oleh sahabat- sahabatmu?” Dia menjawab: “Allah 
Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka.” Maka raja menyerahkan 
kepada sekelompok sahabatnya dan bertitah: “Bawalah dia dan naikkan 
dia diatas sebuah perahu hingga ketengah laut. Jika dia meninggalkan 
agamanya (lepaskan), jika tidak maka ceburkan dia.” Maka mereka 
membawanya. Dia berdo'a: “Ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka 
dengan sesuatu yang engkau kehendaki.” Maka tiba-tiba kapalpun terbalik 
dan mereka mati tenggelam. Dia berjalan mendatangi raja. Raja bertanya 
kepadanya: “Apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu?” Dia 
menjawab: “Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka.” Lalu 
. dia berkata kepada raja: “Sesungguhnya anda tidak bisa membunuh saya 
hingga anda mau mengerjakan apa yang saya perintahkan kepada anda.” 
Dia bertanya: “Apa itu?.” Dia menjelaskan: “Anda kumpulkan orang-or- 
ang dalam satu tanah lapang dan anda salib saya diatas pohon korma, 
kemudian ambillah satu anak panah dari tempat penyimpanan (kantong) 
anak panah saya, kemudian letakkan anak panah tepat pada tengah-tengah 
busur kemudian ucapkanlah: “Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya 
pemuda ini”, kemudian panahlah saya, maka sesungguhnya jika anda 
melakukan hal tersebut maka anda pasti bisa membunuh saya.” Dia lalu 
mengumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang dan menyalibnya 
diatas batang pohon korma. Kemudian dia mengambil satu anak panah 
dari kantongnya, kemudian dia meletakkan anak panah ditengah-tengah 
busur panah. Kemudian dia mengucapkan: “Dengan menyebut nama Al- 


- Riyadhus Shalihin - 89 


32. 


90 


lah, Tuhannya pemuda ini.” Kemudian dia membidikkan anak panah itu 
kepadanya. Maka anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Dia 
meletakkan tangannya pada pelipisnya kemudian meninggal. Maka or- 
ang-orang mengucapkan: “Kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini.” 
Raja kemudian dihadirkan dan diberi tahu: “Apakah anda melihat apa yang 
dulu anda khawatirkan?, orang-orang telah beriman.” Maka dia memerintah 
menggali parit dimulut-mulut jalan yang ada diantara rumah-rumah. Maka 
paritpun digali dan api dikobarkan didalamnya. Raja lalu berkata: “Siapa 
yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkan ia kedalamnya.” Atau 
diperintahkan kepadanya: “Masuklah!.” Mereka lalu melakukan hingga 
datang seorang wanita, bersamanya adalah seorang bocah kecil miliknya. 
Wanita itu enggan untuk menceburkan diri didalam api maka anak kecil 
itu berkata kepadanya: “Ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau berada 
diatas yang benar.” (HR. Muslim) 


ERA J6 ANA AS 
Am J6 13 Iis Ang kena 
peran Per DI “span 
CK Sl Aa An Gan dn, 
Can Gs EA. PAT ATAP SA 
PEN P RYA) 2 GANA. Ina SAI 
AE 


Pa Pa 7 
“Nana PAN AO” 
Be Alang 
aa, Hat # Pm 
Tt 


Dari anas st dia berkata: “Nabi £g pernah memergoki seorang wanita 
yang sedang menangis disamping sebuah kuburan, maka Nabi # bersabda: 
“Takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah.” Maka dia menjawab: 
“Pergi dariku, karena kamu tidak ditimpa (seperti) musibahku.” Wanita 





- Riyadhus Shalihin 


itu tidak mengenal Nabi gg . Maka setelah dikatakan kepadanya: 
“Sesungguhnya dia itu Nabi #8”, maka dia langsung mendatangi pintu 
Nabi 4g. Ternyata dia tidak menemukan penjaga pintu. Dia berkata: “Saya 
tidak mengenal anda.” Maka Nabi bersabda: “Sesungguhnya sabar itu 
ada Tg (musibah) yang pertama.” (HR. Bukhari - aan). 


Be NAS IKAN G2 GA 
Naa NA AAN EA APA 
5 BEE | Pesat KA Saya 5o ATASAN 


KA PLTN 


33. Dari Abu Hurairah «4, , bahwasannya Rasulullah £g bersabda: “Allah 4g 
berfirman: “Tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang mukmin apabila saya 
cabut (nyawa) kekasihnya dari penduduk dunia kemudian dia 
Ta pahalanya Nan surga.” (HR. Al-Bukhari) 


Mes Ela Na ANE 
KE, Gusei YANG 2 
mem AAN AAN 

RE. JA gan 
Su YEN ARA CA Gp 
GIENGS NAAM GR 


34. Dari “Aisyah «s , dia bertanya kepada Rasulullah gg tentang Tha'un. 
Maka beliau menjawabnya bahwa ia adalah sebuah adzab yang dikirim 
oleh Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, maka Allah 





- Riyadhus Shalihin - 91 


35. 


92 


menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin, tidak ada seorang 
hamba yang tinggal didaerah tha' un kemudian dia tetap tinggal di negerinya 
dengan sabar dan mengharap pahala, serta mengetahui bahwa tidak akan 
ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah 
untuknya, kecuali baginya adalah seperti pahala orang yang syahid. (HR. 
ul 


- p.- 223 
ag bandana SES : 49 53 yo 


Je An Ka 


9 35 3 Kr x @ N, 
KELKAI IG tra, Ns Naas Tata 
Te Ten we :5 BALAS 33 AAN agunan 


- ic 


AA NNA— 

“KS yr , 

Dari Anas « , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #g bersabda: 
“Sesungguhnya Allah 4& berfirman: “Jika saya menguji hamba-Ku dengan 


(butanya) kedua matanya, kemudian dia sabar maka saya mengganti 
untuknya kedua mata itu di surga.” (HR. Al-Bukhari) 


SELIIG 6 Camar ENI 
TS AA IN ENG 


DD 


an angan Sina JGnK 


DE IJE RI LEG GAN 


$) ' 





36. 


37. 


Dari Atha' Ibn Abu Rabah, dia berkata: “Ibn “Abbas Lagic dil ay telah 
berkata kepada saya: “Maukah kamu aku tunjukkan kepada wanita dari 
ahli surga?.” Saya berkata: “Tentu.” Dia berkata: “Wanita hitam ini pernah 
mendatangi Nabi #8 dan berkata: “Sesungguhnya saya kesurupan (tidak 
sadarkan diri, karena semacam gangguan jiwa atau penyakit ayan, pent.), 
maka berdo'alah untukku kepada Allah ijz .” Beliau bersabda: “Jika 
engkau mau bersabarlah dan bagimu surga, dan jika engkau mau aku 
akan berdo'a kepada Allah agar menyembuhkanmu.” Maka wanita ini 
berkata: “Saya bersabar.” Lalu dia berkata lagi: “Saya tersingkap, 
do'akanlah agar saya tidak tersingkap”, maka beliau berdo'a untuknya.” 
Ca. Bukhari - Muslim) 
3 - Ya Nano Tani AN na Ntar 


AG) DN ga (YES ANK xsai3es NV 
GERE ME MUAT Jas 
aa MEI PENA AG 2 
Ai ons ka AS 
Tas (Hata TSI 3 2. EA 
Ga “A2 MANTAP 


Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud .& , dia berkata: 
“Sepertinya saya melihat kepada Rasulullah #& sedang mengisahkan 
tentang seorang Nabi dari para nabi —-semoga Allah memberikan salam 
kepada mereka- yang telah dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Sambil 
menyeka darah dari mukanya dia berdo'a: “Ya Allah ampunilah kaumku 
Na sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” (HR. Bukhari - Mus- 


sapaan ( Adnan AN 


PON EA Aris SANTAP KE Avika 
tertnd Mean Cai 


BAGAN GS Per S3 SELAI, 





— Riyadhus Shalihin - 33 


Seni G Aa 2 IL, KS 
Ha AB 9 PA Ka DA ANA , 
ISA 

HB ud 


38. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah Lagic H1 HA) dari Nabi & , beliau 
bersabda: “Seorang muslim tidak ditimpa oleh oleh rasa letih”, penyakit, 
gelisah, sedih, gangguan ataupun kegundahan, hingga duri yang tertancap 
padanya melainkan Allah menebus dengannya sebagian dari kesalahan- 
kesalahannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


agama DIA ANIS NA 
KAN AS TA re Org P3 Ra 3 NE vS | 


“ 


Oa 


BENGAGA Tik AON AAN aer 
en TE, Lg 
1 1 36 39 Ah Gal $ NYA L£ Luke a53 


Ia 


BE IKA db ASN 


033 MEA bagi 2 AN AClen Sen RB G3 
AG 
Pa La ca “35 
eta UG Penata 
re k 1. NA 2 | 2 net” 
aren 33 MO AT 


76 Atau payah. Kandungan hadits: Sesungguhnya penyakit-penyakit itu dan yang sejenisnya 
dari hal-hal yang mengganggu yang menimpa seorang mukmin menjadi penyuci dari dosa-dosa, 
dan seyogyanya seorang manusia itu tidak menggabungkan antara penyakit atau gangguan 
umpamanya dengan terlepasnya pahala. 





94 & Riyadhus Shalihin - 


39. 


40. 





Dari Ibn Mas'ud «s dia berkata: “Saya masuk menghadap Nabi £& ketika 
itu beliau Pena sakit perut. Maka saya berkata: “Ya Rasulullah 
sesungguhnya anda mengalami sakit perut dengan sakit yang sangat.” 
Beliau bersabda: “Benar, sesungguhnya aku merasakan sakit perut 
sebagaimana dua orang diantara kamu yang merasakan sakit perut.” Saya 
bertanya: “Kalau begitu anda mendapatkan dua pahala?.” Beliau 
menjawab: “Benar, yang demikian tadi seperti itu. Tidak ada seorang 
muslim yang ditimpa gangguan, duri dan seterusnya melainkan Allah 
memutus dengannya kejelekan-kejelekannya dan dosanya berguguran 
bagaikan pohon yang merontokkan dedaunannya.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 

Kata Al-Wa'k berarti penyakit Magh” yang disertai panas. Dan ada 
yang mengatakan ia adalah sakit panas. 


A00825I6 IA ARIES -£ 
PANDAN KAA : Jendela 
LN 

MEN AN A3 an 21153 


Dari Abu Hurairah «4, , dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Barangsiapa 
yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menimpakan (musibah) 
kepadanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan mereka menulis kata (“ab ») dengan harakat fathah pada huruf 


shad (artinya ditimpa musibah) dan dengan harakat kasrah (yang berarti, 
menimpakan musibah). 


BE 5I6 IS 33-00 


IST ES 1G SENI Kejar KE NI 


7 Magh dalam bahasa Arabnya ( yaah )yaitu rasa sakit yang ada pada lambung dan usus 


- Riyadhus Shalihin — 95 


41. 


96 


ta: si per papa KAL 
Sa. U Ktrre EN 


Dari Anas :&5 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Janganlah sekali- 
kali salah semar kamu mengharapkan kematian karena satu musibah . 
yang menimpanya. Jika dia harus melakukan maka ucapkanlah: “Ya Al- 
lah hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku dan wafatkanlah 
aku jika wafat itu lebih baik untukku.” (HR. Bukhari — Muslim). 


TEA 5 SN ES 9 -N 


Ea n  D ee ke , 2g Apa 
AKAL YUL A GUNA Ka Je 


“ 


“ 


APA LA nana NG Se 5 Aib 


O YA na 


2 


“ 


2 NN Ka KAT ya 
A53 ai Ga EN 

Dosen NN, 253 Mba rat 

ag 9 pekea Meng San Asas 

de LINTAS an NN RI 

la Ba AN: PAI 

(NALIT Bae en 


ag 


- Riyadhus Shalihin - 


42. 





Las EA Su Do nd Wo) 
(tt SEAT AE NIK 
K 5 ta SS, ga An 
2. . ” 
Dari Abu Abdullah Khabbab Ibn Al-Aratt : , dia berkata: “Kami mengadu 
kepada Rasulullah $& , ketika itu beliau berbantalkan kain burdah milik 
beliau di naungan Ka'bah, maka saya katakan: “Tidakkah anda memohon 
pertolongan? Tidakkah anda berdo'a untuk kami?” Maka beliau menjawab: 
“Sungguh telah ada pada umat sebelum kamu, seseorang yang ditangkap 
lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah kemudian dilemparkan 
didalamnya, kemudian dihadirkanlah gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di 
atas kepalanya dan dia dibelah menjadi dua bagian, dan disisir dengan 
sisir besi apa yang sebelum daging dan tulangnya, ternyata hal tersebut 
tidak bisa menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti 
menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari 
Khan'a ke Hadhramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dari 
serigala atas kambing-kambingya, akan tetapi kamu tergesa-gesa (tidak 
sabaran pent.).” (HR. Bukhari — Muslim) 
Dalam satu riwayat, Ketika itu beliau berbantalkan burdah dan kami 
telah mengalami kekerasan-kekerasan dari orang-orang musyrik.” 


trek cu DEKAN AW 65 3 ANE - ,w 


SE ITN PAP KS 
KA AG YAN Ge ISL yag Ki Ph 
9 AN ELAYE PANGA 


Dreraranna AG ASI as 
Batu. LS NA EGG 


byr 3) 


- Riyadhus Shalihin - 97 


SULE Tea AN Ba 
SEA La SEE AN ATASAN, 
an Na 

KIE Cyaa na 


PENA AWAN Gr TAMA MAT 


3 AA 
JA ana 


43. Dari Ibn Mas'ud «& , dia berkata: “Pada waktu peperangan Hunain 
Rasulullah gg mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta. 
Beliau memberi Al-Agra' Ibn Habis sebanyak seratus Onta, memberi 
Uyainah Ibn Hishn juga seperti itu. Dan beliau memberi beberapa orang 
dari pembesar-pembesar Arab dan beliau mengutamakan mereka pada 
hari itu dalam pembagian harta. Maka seseorang berkata: “Demi Allah 
pembagian ini tidaklah adil dan tidak dimaksudkan (untuk mencari) 
didalamnya wajah Allah.” Maka saya katakan: “Demi Allah, benar-benar 
akan saya laporkan kepada Rasulullah £g.” Maka saya mendatangi beliau 
gg dan saya ceritakan kepada beliau apa yang dia katakan. Maka wajah 
beliau berubah hingga bagaikan warna merah. Kemudian beliau bersabda: 
“Semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih dari ini lalu dia sabar.” 
Maka saya berkata: “Tidak diragukan lagi aku tidak akan melaporkan 
kepada beliau satu ucapan, setelah peristiwa ini.” (HR. Bukhari — Mus- 


“ee. La Pant TS LINI. Et 


” 


- Pd "4 0 CN LN 7 Y aa 
Vs15 As3bhg. As PAK 2 AS KASN 





98 - Riyadhus Shalihin — 


:A Ah Kenake v9 Aa PAN ANE 
Papa TSI CI ILETUS TN 
KANG Ka Sand 
B4 —- AK TEA 


Dari Anas ss , dia berkata bahwasanya Kaili 8 besaban deni 
Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya, Dia 
menyegerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan Dia menahan darinya (hukuman) karena dosanya 
hingga Dia menunaikannya pada hari kiamat.” 

Dan Nabi gs bersabda: “Sesungguhnya besarnya balasan (pahala) 
ikut pada besarnya bala (cobaan). Dan sesungguhnya Allah Ta'ala, apabila 
Dia mencintai satu kaum pasti Dia menguji mereka, maka barang siapa 
ridha, baginya adalah ridho Allah, dan barangsiapa murka baginya adalah 
murka Tap 2 "ag At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan). 


KAB GS. SEK EANG ia -to 
Bas KA IN EROPA 
Go LANG saga W JGA Pu 

aa (KEBA SAN AG agan en A7 ANA KA 

LAGGAN sate Pn - 


- 8 Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan ringkasan sanad 2/285 -N- 1953,1954 





- Riyadhus Shalihin - 99 





100 


aan 


PA SARI Wp 25 SA 
aya NBA P 3 6 & ! Je “S AG ) 
aa en pat du JI 2 KPK AT 

TEE NA TAPI IGS GS 


PEKE NG (KI L Ke AA 
Seorinan » Mer) G EYE, C559 Kanada 


# 


aa AN ey oa LAB at - 
Agan KIE NBA Lagi 3G 
KS AN 3 aa ala 
EGA MK 


- 


NI NG SL IINNS NA 
AI KKEIE AH N A33 


WA O ISL 2111) EU PU Ala YA 917 
DAYS SAE AE NI, 
7” 2 3) Le) GA, ee Ln 
BONE AN Garena 
2x 3 Sg) LAN 21,3 & 
Ae G1 SEA IA LA Dri Teo Tan 
KANAN KAN 
ea D0 ra KAK AA na 3 Me 
WEI SA TIENS GAN 
OA dpi Pari AS OK AK 
GA 5 CD EKU Meta Ea NB (3 IA 
PTN / AJE 91 -2 (oa 
Wp DG LC NAS 


2. .. 
. 


ca ad Tatan NPRU, - 2 A bisa NN 
LE TAIL 


-— Riyadhus Shalihin - 


KOES AA PAKIS 
pg 3.36 REEI JA 


SES an Bg 
aa PPA NA ARA 
ANN ARP tang AAA Tea 
Pa apa IE. H2. IG. KG 
kenek bfambesa Ke Ags asa 
SAE ASASI 
Tag IA nang Paya 
ena BE de ear 
5) Ta nanang” 
Angan LN IG 
GE ESL NATA 
yaa CK BU ban gas 


“, “ 


HN EA AS SILANG 


ng. 


- Riyadhus Shalihin - 101 


45. 


102 


KANAN E ALA 1 


Dsn se Aa 
SINTA Ban x AAA 


pn 

Dari Anas :# , dia berkata: “Adalah seorang putra laki-laki Abu Thalhah 
#5 mengadukan rasa sakit. Lalu Abu Thalhah keluar, dan bocah kecil itu 
kemudian meninggal. Tatkala Abu Thalhah pulang, dia bertanya: “Apa 
yang dilakukan oleh anak kita?.” Ummu Sulaim yaitu ibu dari anak kecil 
itu menjawab: “Dia lebih tenang daripada sebelumnya.” Maka Ummu 
Sulaim segera menghidangkan makan malam untuknya, dan diapun 
menikmati makan malamnya, kemudian dia mendapatkan (kenikmatan) 
dari Ummu Sulaim. Ketika dia telah selesai, istrinya berkata: “Mereka 
telah mengubur anak kecil itu.” Maka keesokan harinya Abu Thalhah 
mendatangi Rasulullah # lalu menceritakan kepada beliau. Maka beliau 
gs bertanya: “Apakah kalian berbulan madu tadi malam?.” Dia menjawab: 
“Ya.” Beliau berdo'a: “Ya Allah berkahilah untuk mereka berdua.” Maka 
dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Maka Abu Thalhah berkata 
kepadaku: “Bawalah dia hingga kamu datang membawanya kepada Nabi 
#8.” Dan dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Kemudian 
beliau gg bertanya: “Apakah ada sesuatu bersamanya?.” Dia menjawab: 
“Ya beberapa butir kurma.” Maka Nabi #& mengambilnya lalu 
mengunyahnya, kemudian mengambilnya dari mulut beliau dan 
meletakkanya pada mulut si bayi kemudian mentahniknya (mengoleskan 
pada langit-langit atasnya) dan memberinya nama Abdullah.” (HR. Bukhari 
— Muslim). 

Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari, Ibn Uyainah berkata 
bahwasanya seseorang dari Anshar berkata: “Maka saya lihat sembilan 
anak laki-laki semuanya telah membaca Al-Our'an, maksudnya adalah 
dari putra Abdullah bayi yang dilahirkan tadi. 

Dan dalam riwayat Muslim: “Telah meninggal dunia putra Abu Thalhah 
dari Ummu Sulaim, maka dia (Ummu Sulaim) berkata kepada keluarganya: 
“Janganlah kalian bercerita kepada Abu Thalhah tentang putranya hingga 
aku sendiri yang menceritakan kepadanya.” Maka dia datang, Ummu 
Sulaim menghidangkan makan malam kepadanya, dia pun makan dan 
minum, kemudian dia berdandan untuknya dengan yang lebih baik daripada 
dandanan sebelum itu, maka dia bersenggama dengannya. Ketika Ummu 
Sulaim merasa bahwa dia benar-benar telah puas menikmatinya, dia 
berkata: “Hai Abu Thalhah, beritahukan kepada saya bagaimana 





- Riyadhus Shalihin - 


seandainya satu kaum meminjamkan barang-barang mereka kepada satu 
keluarga kemudian mereka meminta kembali barang-barang mereka. 
Apakah mereka berhak menolak mereka?” Dia menjawab: “Tidak.” Maka 
Ummu Sulaim berkata: “Harapkanlah pahala (dari Allah karena musibah 
yang mengenai) putramu!” Dia berkata: “Maka dia marah, kemudian 
berkata: “Kamu telah meninggalkan aku hingga ketika aku telah berlumuran 
kamu menceritakan kepadaku tentang putraku?!” Maka dia berangkat 
keluar hingga mendatangi Rasulullah #8, lalu menceritakan kepada beliau 
tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah 28 bersabda: “Semoga Allah 
memberkahi dalam malam kalian.” Dia berkata: “Maka dia mengandung. 
Dia berkata: “Adalah Rasulullah #& dalam sebuah safar dan dia (Ummu 
Sulaim) bersama beliau. Dan adalah Rasulullah gg jika datang di Madinah 
dari sebuah safar, beliau tidak memasukinya di malam hari. Maka mereka 
dekat dari Madinah, tiba-tiba dia mengalami pendarahan”. Maka Abu 
Thalhah bertahan mengurusnya, sementara Rasulullah gg: terus berangkat. 
Dia berkata: “Abu Thalhah berkata: “Sesungguhnya Engkau mengetahui, 
Ya Rabb bahwa saya sangat senang keluar bersama Rasulullah apabila 
beliau keluar dan masuk bersamanya apabila beliau masuk, kini aku telah 
tertahan dengan sesuatu yang engkau sendiri telah melihat, Ummu Sulaim 
berkata: “Hai Abu Thalhah aku tidak lagi merasakan apa yang tadi aku 
rasakan, berangkatlah. Maka kita berangkat, dan dia mengalami 
pendarahan lagi ketika sudah datang di Madinah dan dia melahirkan bayi 
laki-laki. Maka ibu saya berkata kepada saya: “Hai Anas, jangan 
seorangpun yang menyusuinya hingga kamu membawanya (di pagi hari) 
kepada Rasulullah gg . Maka ketika pagi hari aku menggendongnya dan 
membawanya kepada Rasulullah £g . Dan dia menyebutkan hadits sampai 
selesai. 


el Ka, 

Ben anget 231565 $X 
WAN KEMALA IA NS, J8 
KIE“ LN ia 


“. 

7 Makhad adalah sakit waktu melahirkan. Kandungan hadits adalah bolehnya mengambil 
sesuatu yang kuat (keras) dan meninggalkan Rukhsah (keringanan) serta menghibur diri ketika 
mendapat musibah, berhiasnya istri untuk suaminya, proaktifnya istri dihadapan suaminya untuk 
meminta senggama darinya, pelayanan istri terhadap kebutuhan suaminya secara maksimal dan 
disyari'atkannya sindiran-sindiran —tanpa dusta- jika sangat dibutuhkan, dan lain-lain. 





- Riyadhus Shalihin — 103 


46. 


4T. 


104 


#.g CG 10 
Pn TP . s 
SAN Sa 5 SAS , 
Dari Abu Hurairah 4 , bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Bukanlah 
orang kuat itu karena selalu (menang) gulat, akan tetapi orang kuat adalah 
orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah.” (HR. Bukhari 
— Muslim). 

Al-Shura'ah makna asalnya menurut orang Arab adalah orang yang 

banyak menjelekkan lawan-lawannya dalam pertarungan. 


NE SELANG Ifan II 
33 aa PA Ca LL PN Pa T 2 27, 
SEN Kena TEA 


5) 13 Lam 0 Pn 
SIS KAA ENG A3 KG 
3. “J9 LAU AL K LK w Ia 
BALAS BNGESIKATI SI,» Eta 


— - w ana ) 2 5 
AE DIKA GA IG 

Pa MS IbA aa IKA & 
An Jl AE ESA Ary MEI 


Hd 
LG tar 
« ,) 


4 Ig » EN 2“. 
aa Yo (Le 1) - 


Dari Sulaiman Ibn Shurad «45 , dia berkata: “Saya sedang duduk bersama 
Nabi $& . Pada waktu itu ada dua orang saling mencela, salah seorang 
dari keduanya telah memerah wajahnya dan membesar otot-otot lehernya. 
Maka Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya saya mengetahui satu 
kalimat seandainya ia mengucapkannya tentu hilanglah darinya apa yang 
sedang ia rasakan, andaikan saja ia membaca: “Aku berlindung kepada 
Allah dari syetan yang dirajam”, tentu akan hilang apa yang sedang ia 





- Riyadhus Shatihin - 


48. 


49. 


dapatkan. Mereka berkata kepadanya: “Sesungguhnya Nabi && bersabda: 
“Berlindunglah kepada Allah dari syetan yang dirajam.” (HR. Bukhari — 
Muslim). 


Ita 5 GELI, Pa. SA 
PE GIRANG AI ESL 


1 K 2951 2 3 ra & 
Asus S5 BIAN 3 NGIA sz D9 s 


£ 


Kata, Dra 501 pe KE NEAAA 


2: ar Yg ps 4 “ 139 “3 fu a 3 
DA AA AG 2 

2133 REG: bada JS LAH 

—— 33 “- 

Ang : ME 9 
Dari Mu'adz Ibn Anas #5, bahwasanya Nabi 4g bersabda: “Barangsiapa 
meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah 
memanggilnya dihadapan para makhluk di hari kiamat, Dia menyuruhnya 


memilih dari para bidadari apa yang dia kehendaki.” (HR. Abu Daud 
dan At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan) 


Pad 2 Pd CAP GR 
PAN ME LEAN SEA AA 
NN EA MIO Ta 


t 


en AA 


KANG HAN 


Dari Abu Hurairah «4s , bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi £& 
: “Wasiatilah saya.” Beliau bersabda: “Jangan marah.” Beliau mengulang- 
2 berkali-kali, beliau bersabda: “Jangan marah.” (HR. Bukhari) 


A56 SE LS 12153 A3 -6. 


8 Diantaranya adalah memaafkan ketika berkuasa. Sedangkan Al-Hur adalah wanita yang 


hitam matanya sangat hitam dan putihnya sangat putih, sangat elok, indah dan mempesona. 





-— Riyadhus Shalihin - 105 


50. 


106 


KE BIG TA » an AenaAe TANYA adu 
Kan PA KA CG NEK AN el 35A j5 , 
is Aim S3 2G 2 ya KE FATATTI Ana 5 


Dari Abu Hurairah «# dia berkata: “Rasulullah gs, bersabda: “Bala itu 
selalu ada pada oran g eaukain dan mukminah dalam dirinya, anaknya dan 
hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa.” 
(HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih) 


2 G Sang CA - S 
S3 Lupa Se aogA 6 Km 
an Ta EN Rea KENA 
Bh mama sngskora eh 
ISA Nirg KAN Pe 

Go Ganas Para song, 
sgt basa Ne 3 AG Ea 


PES Segan II Kas spt 
KINI Lag an napa s 


FN ian ME NNIER AND 


- Riyadhus Shalihin 


Lia: SAY aa 15 SA Ag 
A5 on JAN LN ea AN NI ee 
TES AN Cal ea 5 
II ag Ae 
Can SEE S3 


S1. Dari Ibn Abbas Legic SI (sa), dia berkata: “Uyainah Ibn Hishn tiba di 
Madinah, dia singgah di rumah putra saudaranya Al Hurr Ibn Oais, dia 
adalah diantara sekian orang yang didekatkan oleh Umar «#, dan adalah 
para Ourra'! orang-orang yang menjadi anggota majelis persidangan 
dan musyawarah Umar «5 , apakah mereka sudah tua ataukah muda?. 
Uyainah berkata kepada kemenakannya: “Hai putra saudaraku, kamu 
mempunyai kedudukan disamping Al-Amir (Al-Khalifah) ini maka 
mintakanlah untukku izin menemuinya, maka dia memintakan izin untuknya 
lalu Umar mengizinkannya. Tatkala dia masuk dia berkata: “Heh!? , hei 
anak Al-Khaththab, demi Allah kamu tidak memberi kami sesuatu yang 
banyak dan kamu tidak menghukum ditengah-tengah kami dengan adil.” 
Maka Umar marah hingga mau menghajarnya. Maka Al-Hurr berkata 
kepadanya: “Wahai Amir Al-Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala 
berfirman kepada Nabi-Nya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma 'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al- 
A'raf: 149) 

Sesungguhnya dia ini termasuk orang-orang yang bodoh.” Demi Al- 
lah, Umar tidak melangkahi ayat ini ketika dia membacanya. Dan adalah 
Umar orang yang selalu memperhatikan rambu-rambu kitab Allah.” (HR. 
Bukhari) EP” 1 5 

Dah” KAPAN Lek 3 Na Kg 9 


EA 36 Aadekala 


8i 


? Al-Kahi adalah orang yang berumur 30 tahun. Sedangkan Syubban adalah bentuk jamak dari 
“Syab” (anak muda atau remaja yang terhitung sejak usia akil baligh, kira-kira 13 tahun, pent.) 


ja 
3 Heh adalah terjemahan dari kata 13 ” yaitu kata untuk menegur yang mengandung 


ancaman. 





-— Riyadhus Shalihin - 107 


AAA EPA NYA Kran 
PETERNAK M3 KENANGA 
AE An 


“—- 


Jaga a, NG PAP 2 IP CNG 


52. Dari Ibn Mas'ud gs, bahwasannya Rasulullah £g bersabda: “Sesungguhnya 
akan ada Semata sikap ingin menang sendiri dan hal-hal Jain yang kalian 
ingkari. Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, lalu apa yang anda perintahkan 
kepada kami? Beliau bersabda: “Kamu tunaikan hak yang menjadi 
kewajiban kamu" dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu.” 


(HR. Bukhari — Muslim) 
Al-Atsarah adalah menguasai sesuatu, merampas dari orang-orang 


yang memiliki hak didalamnya. 


Y 253 
PA NAN ANA NGh 3 IGtute 9 -0Y 


CELENGAN GIS 
Le Ea SE BEA 
Para 16) PA YYAN Mt TEA AR 


CIA IA IL wc Io 12 
» 


Ha 2 AA Hr Wara “Na 
| 45 NY Lara YP Yen M3 Anas PA 


& 
5 


84 Seperti taat kepada mereka dan tidak melawan mereka. Saya katakan: Hal ini terikat dengan 
apabila mereka tidak menampakkan kekufuran yang nyata, sebagaimana yang ada dalam hadits 
Ubadah yang shahih -N- 





108 - Riyadhus Shalihin — 


53. Dari Abu Yahya Usaid Ibn Khudair :, bahwasanya ada seorang Anshar 
berkata: “Ya, Rasul Allah mengapa anda tidak memakai saya sebagaimana 
anda memakai fulan?” Maka Nabi bersabda: “Sesungguhnya kamu 
sesudahku akan menjumpai atsarah maka bersabarlah hingga kalian 
bertemu aku diatas telaga.” CE: Pas Muslim) 


Kas Baba KE E5 -Dt 
KAYU 33 NS ala 
Ae Ne te S3 SAE ara 
ANA MI alfa Aden 


ng ag 


SETAN Man AK X3 


4 (LA te 
Gp EUR AS SAT OCE 


«NE Ras heran Para et |) 
KAT Atri La ea 


54. Dari Abu Ibrahim Abdullah Ibn Abu Aufa Lagic dil a, , bahwasanya 
Rasulullah g& pada sebagian hari-hari perangnya, menunggu (musuh) 
hingga tatkala matahari telah tergelincir beliau berdiri ditengah-tengah 
mereka dan bersabda: “Wahai manusia, janganlah kamu mengharap 
bertemu musuh, mohoniah keselamatan kepada Allah, maka apabila kamu 
bertemu mereka maka bersabarlah dan ketahuilah bahwasanya surga itu 
dibawah bayang-bayang pedang.” $ 


85 Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asgalani berkata dalam Fath Al-Bari 6/24: “Al-Ourtubi berkata: 
“Ini adalah bagian dari ucapan yang sangat berharga, sangat padat, berisi macam-macam balaghah 
dengan lafadz-lafadz yang ringkas dan mudah. Sesungguhnya ia mengandung himbauan jihad, 





- Riyadhus Shalihin - 109 





Kemudian Nabi £8 berdo'a: “Ya Allah Dzat yang menurunkan Al- 
Kitab' , yang menjalankan awan dan yang menghancurkan musuh-musuh, 
hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 

Wallahu A' lam 


SALA 


BAB 4 
JUJUR DAN BENAR (SHIDO) 


Allah 3g berfirman: 


WENGI » SEAT 
Inda Kasidig Ha ana 


“Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah: 119) 
Allah 4g berfirman: 





30, 


Kor Na NAN OAT dgn 1GIEs 


“Laki-laki dan perempuan yang benar.” (Al-Ahzab: 35) 
Dan Allah 4& berfirman: 


YEA. VE AINI 5S »3 3GIG: 


Mara ve 


berita tentang pahala jihad, anjuran mendekati musuh, mempergunakan pedang, bersatu ketika 
menyerang sehingga pedang-pedang bisa menaungi para pasukan.” Ibn al-Jauzi berkata: 
“Maksudnya surga itu didapat dengan jihad.” Zhilal adalah jamak dari zhil (bayangan): jika dua 
orang yang berseteru bertemu maka masing-masing berada dibawah bayangan pedang lawannya 
sebab masing-masing ingin pedangnya terhunus diatas lawan. Hal ini tidak terjadi melainkan ketika 
berkecamuknya perang.. 

8 Al-Kitab adalah namajenis artinya Al-Our'an dan kitab-kitab lainnya yang pernah diturunkan 
oleh Allah 3g ke dunia. Al-Ahzab adalah kelompok-kelompok yang bersekongkol memerangi 


Nabi $. 





110 - Riyadhus Shalihin — 


“Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya 
yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (Muhammad: 21) 


Adapun Nada | TAN Gis 
FEAT SALA NE BIG 00 
ANA Kara PPAP: 
Grade ES NG 1 


IEEE TE AN IS 
KA ep PANAI Cb 


“ 
Aca 
55. Pertama: Dari Ibn Mas'ud « , dari Nabi #& , beliau bersabda: 
“Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan?”, dan 
kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang 
itu berlaku jujur (benar) hingga ditulis disisi Allah sebagai orang yang 
shiddig. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada fujur, dan fujur 
itu menunjukkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat 
dusta hingga ditulis disisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari — Mus- 


age te PE “. G 
Pt AYU rina 


8! Menunjukkan maksudnya adalah menghantarkan, Al-Birr adalah amal shaleh dan fujur 
adalah amal buruk. 





- Riyadhus Shalihin - 111 


56. 


57. 


Tee KAN Ia Eri GILA “ku PA 9 03 
SN NA (Kn 3 
ASET Jne ba ISU 


Kedua: Dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Abu Thalib Lagic dl (,xa), 
dia berkata: “Saya hafal dari Rasulullah 4: “Tinggalkanlah apa-apa yang 
membuat kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu. 
Karena sesungguhnya benar itu sebuah ketenangan dan dusta ity adalah 
sebuah keraguan.” (HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Shahih) 

Yaribuka, ya'-nya difathah atau di dhommah, artinya tinggalkanlah 
apa yang kamu meragukan kehalalannya dan beralihlah kepada sesuatu 
yang kamu tidak ragu halalnya. 


AN SA PIA NA GIE -ov 
Aa, Gema? yan as, Ad AS 
7 85 - “331 (AP cs 3 230 . 
TBIANG Pee pes Sa ss 
2 Nb seni Ty, : 3 
»J ape 
AAA WA KA u an aan yee 
AE KG 
Ketiga: Dari Abu Sufyan Shakhr Ibn Harb «4s , dalam sebuah haditsnya 
yang panjang tentang kisahnya dengan Heraclius, Heraclius berkata: 


“Apa yang dia perintahkan kepada kamu? -—maksudnya Nabi $ - Abu 
Sufyan berkata: “Saya katakan: “Dia berkata: “Sembahlah Allah semata, 


8 Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan ringkasan sanad 2/309 no. 2045 dan sebagiannya akan 
hadir dengan nomor 548. 


112 





— Riyadhus Shalihin - 


janganlah kamu menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkanlah apa 
yang diucapkan oleh nenek moyang kamu?. Dan dia memerintahkan 
kepada kami: shalat, shidg, afaf (hidup secara bersih, tidak meminta-minta 
dan lain-lain) dan silaturahim.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Tas Kata Sab saban 

KANG Pera aa HE YAA SPI 
Hoa KEER Made Ne GS 3 ATA 
AANG MA EGG KANG 


58. Keempat: Dari Abu Tsabit, dikatakan: “Abu Sa'id, dan dikatakan Abu 
Al-Walid, Sahal Ibn Hunaif, yaitu seorang Badri (peserta perang Badar) 
gk , bahwasannya Nabi gg bersabda: “Barangsiapa memohon kepada 
Allah Ta'ala kematian secara syahid, dengan benar maka Dia 
menyampaikannya pada tingkat-tingkat para syuhada”, sekalipun dia 
meninggal diatas Ha tidurnya.” (HR. Marlin 


DG Ka AN 585 HA (aa 
atasan en nga 3 


MA 


SAN Iso Ara Skataa 
ke NG! De pg SEA Cai 
TA Wp ga YEN Ye pe AGS ar 


”- 


TA Gas 3 sz aa ar AT - - SEE FA 


89 “Apa yang diucapkan bapak-bapak kamu” ini adalah ucapan yang padat mencakup semua 
yang ada pada mereka pada waktu jahiliyah. 





— Riyadhus Shalihin - 113 


SA NIS DGN AG 

Lag Bh Gagap pa 
Pe 1 ai nan aan a: meri 
sia. Mirror KAN A5 

SAI Ie PS MN PO Uta MS SANG 


sanak, sa PemanAyn sn 
AN wa GNSAR ap 


«2 Tg , ia AG 
Pa sby pavenya # la JSY 
A1 Ted SGG 1113 SE 

La | ta nj ge A - LN. 

pa M5 Kes An ph SG, " 
. 4L— 

PAN MAA KA PUG La 
bean in ana 
59. Kelima: Dari Abu Hurairah «4 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Seorang Nabi dari para Nabi -semoga shalawat dan salam Allah selalu 
tercurah kepada mereka- berperang, maka dia berkata kepada kaumnya: 


“Jangan mengikuti saya seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan 
seorang wanita” sedangkan dia ingin bersenggama dengannya dan belum 


20 Laki-laki yang sudah beristri 


114 - Riyadhus Shalihin - 


60. 





bersenggama dengannya, juga seseorang yang telah membangun rumah 
dan belum menegakkan atapnya dan juga seseorang yang telah membeli 
kambing atau onta-onta hamil sedangkan dia menunggu (kelahiran) anak- 
anaknya.” Maka dia berperang dan telah dekat dari perkampungan pada 
waktu shalat Ashar atau dekat dari waktu itu, maka dia bersabda kepada 
matahari: “Sesungguhnya engkau adalah diperintah dan aku juga diperintah. 
Ya Allah tahanlah matahari itu atas kami”, maka diapun ditahan hingga 
Allah memberikan kemenangan kepadanya. Maka dia mengumpulkan 
harta rampasan kemudian datanglah api untuk melalapnya, ternyata api 
itu tidak bisa memakannya. Maka Nabi itu berkata: “Sesungguhnya ada 
pengkhianatan terhadap ghanimah ditengah-tengah kalian, maka hendaklah 
dari setiap kabilah ada seseorang yang membaiat saya.” Maka 
menempellah tangan seseorang dengan tangan Nabi. Maka Nabi itu 
berkata: “Ditengah kalian ada ghulul (pengkhianatan dalam ghanimah) 
maka hendaklah kabilahmu membaiatku.” Maka melekatlah tangan dua 
atau tiga orang dengan tangannya. Maka dia berkata: “Pada diri kamu 
ada ghulul.” Maka mereka datang dengan membawa sebuah kepala mirip 
kepala sapi (terbuat) dari emas. Dia meletakkannya, maka datanglah api 
dan melalapnya. Jadi ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. 
Kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi kita, tatkala Dia melihat 
kelemahan dan ketidak mampuan kita Dia Mean untuk kita.” 


LAN GG na Na 1 GTA 2 
BEA » ak 3053 JE.JB 


” 


apa S3 Kap Ag: TEA 
. Park gate atau TOYS 


“- 
Keenam: Dari Abu Khalid Hakim Ibn Hizam « , dia berkata: “Rasulullah 
#8 bersabda: “Penjual dan pembeli ada dalam keleluasaan memilih selama 
mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur maka 
untuk mereka diberkahi dalam jual beli mereka, dan apabila mereka 
menyembunyikan dan berdusta, dihapuslah keberkahan dalam jual beli 
mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


"1 Maksudnya hilang keberkahannya dan mereka hanya mendapatkan kepayahan. 


- Riyadhus Shalihin - 115 





Cr“ AYI NONA 
& Sl Ls.0 
.. 2.9 

BAB 5 
MERASA SELALU DIAWASI OLEH ALLAH (MURAOABAH) 


Allah 3g berfirman: 


0 Iran 591902 3 PA nh C3, c 
NY Ary (LN YA TG Gahie 
Ira : mi «oo 


“Yang Melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat), dan 
(melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang 
sujud.” (Asy-Syu'ara: 118-119). 

Allah 4g berfirman: 


iraoa Zi ICE KpAs na dSIB3 


“Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada.” (Al-Hadid: 4) 
Allah 4g berfirman: 5 


, 


oi NA. 2 An, KAA . TG Aa 
PEN ANA AN lb IS 83 


LL. 
SANA KAA CA) 
“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi 


di bumi dan tidak (pula) di langit.” (Ali Imran: 5) 
Dan Allah 4g berfirman: 


td Ya IEAI Cah SSIG3 


“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi?.” (Al-Fajr: 14) 


9? Maksudnya dia mengawasi segala perilaku hamba-Nya, tidak ada yang terlewat sedikitpun 
kemudian Dia membalas mereka berdasarkan amalnya. 





116 & Riyadhus Shalihin - 


Dan Allah 4g berfirman: 
PENGEN GILA CACAN Y CLo Card, S3 
«ye La KENA: md 
Gang PT RAY ?' Na 2 AN ' - | Ne 
AAISYS ABG5ENI Diss 
“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang 


disembunyikan oleh hati.” (Al-Mukmin: 19) 
A Oa bata et - 
: SANG, 


Dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal. 
Adapun hadits-haditsnya: 


"DEKAN EKA 1 
TN HE NS NEK 
FE AE IE 
Peran PT PEN AAA 
PA ATT ATA AA DN ENI 
AN da yeni Ia ( IN AE 363 
ROOT TENIS, KenaIeanga 
aa IA ar AI, 


“ 


Hn Pd ” P PNY 3 5 2 R5 
SARANA OA AT 3 SA AS, 


-— Riyadhus Shalihin - 117 


118 


ana 


..? LA un II Sau bm z 
235, C DIAN CS 53X. IG 
IP AP ' 21276 Ka .. 
AE ASK NA In IG JAN 

XL 52 ta 2, 29 LA? e 
A07 ai AN AG AN AANG Lah 


IE IN Gue IE 
“79179 


LAIN HA ANA Uh 4 
« DNAN SS Aa NAK ma | y 


KE NG IG JAE 2G. IG 


$ Ag Nisan, : Je , ASAP A 


Pe Ce UPN 2 2 Ka ALA 22 
As AANG ES. Fe SES » 
“ ? -x ” 2 PL NA NA 
SELLER Pa LA NaYan KU AGAN 


- 


PTE POLA »2 J ng sa z 
YAI KAN IA MIN YA AAA 


PA ARE Geje 
RE EK Naa 
OI NE KENA Lg 


Z £ & — Sg & 7 ng 9 1G “ Z 
CKW IG SUS A33 Pi 


Ss Riyadhus Shalihin — 


G1. Maka yang pertama: Dari Umar Ibn Al-Khaththab x , dia berkata: “Ketika 
kita sedang duduk disamping Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba muncul 
dihadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, dan sangat 
hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh, dan tidak 
seorangpun diantara kami yang mengenalnya hingga dia duduk kepada 
Nabi #8 , maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut 
beliau. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya diatas kedua paha 
beliau, dan berkata: “Hai Muhammad beritahukan kepada saya tentang 
Islam.” Maka Rasulullah $& bersabda: “Islam adalah engkau bersaksi 
bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya 
Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, engkau 
menunaikan zakat, engkau puasa Ramadhan dan engkau melaksanakan 
haji ke Ka' bah jika engkau mampu jalannya kesana.” Dia berkata: “Anda 
benar.” Maka kami merasa heran kepadanya, dia bertanya dan dia 
membenarkannya? . Dia berkata: “Beritahukan kepada saya tentang 
Iman.” Beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, para malaikat- 
Nya, kitab-kitab-Nya,para Rasul-Nya, dan hari akhir, dan engkau beriman 
kepada tagdir yang baik dan yang buruk.” Dia berkata: “Anda benar.” 
Dia berkata: “Lalu beritahukan kepada saya tentang ihsan.” Beliau 
bersabda: “Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, 
maka jika engkau tidak (merasa seolah-olah) melihatnya sesungguhnyalah 
Dia melihat engkau.” Dia berkata: “Lalu beritahukan kepada saya tentang 
kiamat.” Beliau menjawab: “Yang ditanya tentang kiamat tidak lebih 
mengetahui dari yang bertanya.” Dia berkata: “Maka beritahukan kepada 
saya tentang tanda-tandanya.” Beliau menjawab: “Yaitu (bila) wanita 
budak melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang (yang 
tadinya) tidak beralas kaki, telanjang, miskin dan menggembala kambing 
saling berlomba meninggikan bangunan.” Kemudian dia pergi dan saya 
berdiam menunggu cukup lama kemudian beliau bertanya: “Hai Umar 
apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya itu?.” Saya katakan: “Al- 
lah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Dia itu Jibril 
datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu.” 
(HR. Muslim) 

Budak wanita melahirkan majikannya artinya nanti itu akan banyak 
pernikahan dengan wanita-wanita budak, hingga wanita budak melahirkan 
seorang putri bagi tuannya dan putri tuan sama dengan tuan dan masih 


3 Yang mengherankan adalah bertanya lalu membenarkan, bertanya menunjukkan tidak tahu 
dan membenarkan berarti tahu. Keheranan Umar menjadi hilang dengan sabda Nabi Pe : “Dia itu 
Jibril datang kepada kamu mengajarkan agamamu kepada kamu.” 





- Riyadhus Shalihin - 119 





ada lagi penafsiran selain ini. Ucapan Nabi maliyyan artinya waktu yang 
Kn waktu aa adalah tiga hari. 


PA AA AA LAN 
A6 HE MARS AA 
DSA NYA ANK 3 
YG nana ya 


62. Kedua: Dari Abu Dzar Jundub Ibn Junadah dan Abu Abdurrahman 
Mu'adz Ibn Jabal Lugic Mil) , dari Rasulullah $&5 , beliau bersabda: 
“Bertagwalah kepada Allah dimana saja kamu berada” dan lakukanlah 
kebaikan setelah keburukan, pasti ia akan menghapusnya dan pergaulilah 
manusia dengan akhlag yang baik.” (HR. At-Tirmidzi, ia berkata: “Hadits 
Hasan”) 


LX. BRI S SEA LAIN ay 
PEKAN Gn It ep AE Na 
Men Ragam: 
2 Ma Metaasi HAN AN 
NA aa Keong) ena MATAN 
Pata Te SB JANGKA yg. 3 moga 
SIS Sa Ka OMA EU NA pe 


” Dimana saja kamu berada apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang, karena Allah & 
melihatmu. “Sesungguhnya Allah itu mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1) 


Ka KE 


120 - Riyadhus Shalihin - 


63. 


EL GEANG AN 
CE NA AG KO ea NA kaan ae 2 Teh 
NE Ang BPA Das 3 AS 
Ka BAN EN NBG SELII 
IN KE 1 KN AL LE 
NAD KA GI 


yan 


Pra 


0 « 


Ketiga: Dari Ibn Abbas Laeic SI 2, , dia berkata: “Saya bonceng 
dibelakang (kendaraan) Nabi $g pada suatu hari, lalu beliau bersabda: 
“Hai bocah, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, 
“Jagalah Allah Dia akan menjagamu, jagalah Allah kamu pasti 
mendapatkan-Nya dihadapanmu” , apabila kamu meminta maka mintalah 
kepada Allah dan apabila kamu memohon pertolongan mohonlah 
pertolongan kepada Allah, ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya 
mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu 
pasti mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu 
melainkan dengan sesuau yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan 
seandainya mereka bersepakat untuk memberikan madharat kepadamu 
dengan sesuatu tentu mereka tidak akan dapat memberikan madharat 
kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah atas 
kamu. Telah diangkat pena (tagdir) dan telah kering lembaran- 
lembaran(nya)”S.” (HR. At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih”) 

Dalam riwayat selain Tirmidzi, “Jagalah Allah, engkau akan 
mendapatkan-Nya dihadapanmu, kenalilah Allah diwaktu makmur, Dia 
akan mengenalmu diwaktu susah (masa sakit). Ketahuilah bahwa apa 


”'Kamu mendapati-Nya bersamamu dengan penjagaan, perlindungan dan pertolongan-Nya. 
?Maksudnya pena yang mencatat tagdir telah diangkat dan tulisan-tulisan tagdir yang ada 


dalam lembaran-lembaran tagdir telah kering (ini adalah kinayah yang sangat indah tentang 
rampungnya segala tagdir sejak waktu yang sangat lama sebelum terjadinya, -pent.) 





- Riyadhus Shalihin — 121 


yang (ditulis) menimpamu dia tidak akan bisa meleset darimu. Dan 
ketahuilah bahwasanya kemenangan itu (diraih) dengan kesabaran dan 
kelonggaran itu mengiringi masa sulit dan sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada kemudahan.”” 


AN 1 ELSA KENA RN 1 


KA ERON 1G sesi Jun 
KS Shan AAN 2 KAN SI BIA 
KATA Ue (ng 

2 A0 an WA SN : 383 


. SG 
64. Keempat: Dari Anas «5 , dia berkata: “Sesungguhnya kamu melakukan 
amalan yang menurut Ketan amalan-amalan itu lebih kecil daripada 


rambut, padahal kami (para sahabat) pada masa Rasulullah gg menilainya 
termasuk dosa-dosa yang membinasakan.” - Bukhari) 


“3 Gn 
Pe Ea Gea “Ie 
(HE SENERN sa Para 
pan KANE AN Ae taka PA PUT 
KENA FR | Za Fera, 


65. Kelima: Dari Abu Hurairah «4 "3 US 3 beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah itu ea dar kecemburuan Allah Ta'ala adalah 


” HR. Abd. Ibn Humaid seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam 
syarahnya terhadap kitab Arba'in Nawawiyah ”Jami' Al- “Ulum wa Al-Hikam” hal 161 dan dia 
berkata: “Riwayat yang dha'if. (Syu'eb Al-Arnauth berkata tentang hadits ini: HR. Tirmidzi 
(2518) dan Ahmad (2804) dan (2669) dengan sanad shahih. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili 
menyatakan, Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi (2518), dia menghasankan, 
Hakim, Abu Ya'la dari Ibn “Abbas (Jami' al-Ushul 12/315-316, Al-Fath Al-Kabir 3/400) dan 
dikeluarkan oleh Abd Ibn Humaid dalam musnadnya dan Ibn Mardawaih serta Al-Baihagi dalam 
Syu'ab al-Iman dan dalam Al-Asma wa As-Shifat (al-Durr al-Mantsur 1/128). Hadits Tirmidzi 
diatas no 2521 pada cetakan Daar Ihya Turats, pent.) 





122 - Riyadhus Shalihin 


(jika) seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah atasnya.” 
(HR. Bukhari - Muslim) 


PeajaYa KEKIGS ina : Ge WAR 

GEA TA IE nas 3 

H “ Ola Ketitabih CARA Oh | 

Kah #3 2 si 3 WS as 
LA Ara 

ASN sa 

pesan gtad Sala Gas 

"ne aa 

CERIA le ABAH 
GRAN KT YO AAMIIN 

AP (aa JA HNS Eta Fa ( 


IIA TAT 


- 


u 


W 


$ 
RN 

1 AA 
“BN 


N v 


ON 


AN 


e .. 
a82, 
Ah 


N 
A 
“N 


et Ns Nang z8 PA Ah 
DAS AE AA IG INKA 
INN 


- 


- Riyadhus Shalihin - 123 





124 


:L (- oa aa 3 ta 2 NG Y 

Pata ? 2 LG Pa 
NG AD ALA ARI GS DAYA 
5x3 2 GASB AG, ART KG 3 


“ 


MAAN AL an Yen et an 
Anis Wi AG LAGI 
BA IE SBI IT ta 
Naat Sapa. Ed BSE IAI 
Shi IG 3 HE Ia LA. IS 
| kaka WI ES 
Casa TES MEN N NIS 
ES 5 Singa. JG 


- Riyadhus Shalihin - 


ES 
AI MIN AHAN KAN IS 
Ga BNN SAK Jaa PG 
MAN YON ANA KG 


. 


POLA TAN TP MAITA Gaji ape 
3 ? na KU KI, - v (PA 
Na AB SG SEN GA NAN 
aa PPA Izon 2 .... 
NA FI Ser NI 


CE AN In ALAN IG Dai 
| | ET 5 KN AGNE 
PA Ea ERA AN "3 
'goe 5 AD" ta Pari IA 0 21 
Ip Ted LN PA : And Nada 
(a 2 pat NE 1G Pan 
Dn 83 BAM YANG AG 
KEREN PN EGA uh 
AA NA LN R33 aa NS KUN 


La “ 


-— Riyadhw Shalihin - 125 





IE aU ct PAP NP 
A3» DEA BENANG KAN JA 3 
983 io anus. . 3 UI Pu) DAK 
SPA TO AAN! AC Gu BIGAN » 
DC Ta : 5 2 2 Pai 
KAY n(G IA ) IN, 33 j Ie Tek MBS 


. 4 , 


PEKAN Aang ISA, 
BEN SAS US AN) 
NAN 


66. Keenam: Dari Abu Hurairah « , dia mendengar Nabi #8 bersabda: 
“Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil (yaitu), orang yang berkulit 
belang (sopak), orang yang berkepala botak, dan orang yang buta, Allah 
4g ingin menguji mereka? . Maka dia mengutus kepada mereka satu 
malaikat. Dia mendatangi yang berpenyakit sopak dan berkata: “Sesuatu 
apakah yang paling engkau minta?.” Dia menjawab: “Warna yang bagus 
dan kulit yang bagus serta hilangnya dari diri saya sesuatu yang membuat 
orang-orang jijik kepada saya.” Maka malaikat itu mengusapnya dan 
seketika itu hilanglah penyakitnya (yang menjijikkan) dan dia diberi warna 
(kulit) yang bagus. Kemudian dia bertanya: “Harta apakah yang paling 
engkau sukai?.” Dia menjawab: “Onta” atau dia menjawab: “Sapi.” — 
sang rawi ragu-ragu- Maka diapun diberi satu Onta yang bunting. Lalu 
dia mendo'akan: “Semoga Allah memberi berkah untukmu dalam Onta 
ini.” 

Dia kemudian mendatangi si botak dan bertanya: “Apakah yang pal- 
ing engkau sukai?.” Dia menjawab: “Rambut yang indah dan hilangnya 
dari diri saya penyakit yang karenanya aku dijauhi oleh manusia.” Malaikat 
itu lalu mengusapnya maka hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut 
yang indah. Dia bertanya (lagi): “Harta apa yang paling engkau sukai?.” 
Dia menjawab: “Sapi.” Maka dia diberi sapi bunting dan dido' akan: 
“Semoga Allah memberkahinya untukmu.” 


2 Allah ingin memperlakukan mereka dengan perlakuan orang yang sedang diuji. Dan malaikat 
yang diutus tadi dalam rupa manusia | | | 





126 - Piyadhus Shalihin — 





Lalu dia mendatangi si buta dan bertanya: “Apa yang paling kamu 
sukai?.” Dia menjawab: “Allah mengembalikan kepada saya mata saya 
agar saya bisa melihat manusia.” Maka dia diusapnya dan Allah 
mengembalikan pandangannya kepadanya. Dia bertanya: “Harta apakah 
yang paling engkau sukai?.” Dia menjawab: “Kambing.” Maka diberi 
kambing yang bunting (sambil dido' akan, pent.). Kemudian yang pertama 
kedua dan ketiga beranak dan berkembang biak, sehingga yang pertama 
memiliki satu lembah onta, yang kedua memiliki satu lembah sapi dan 
yang ketiga memiliki satu lembah kambing. 

Kemudian dia mendatangi si Belang dalam rupa dan bentuk 
(penampilannya), dia berkata: “Seorang miskin telah terputus bagiku semua 
sebab dalam safarku, maka kini tidak ada bekal bagiku kecuali pertolongan 
Allah kemudian “dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda 
demi (Allah) Yang telah memberi anda warna yang bagus, kulit yang bagus 

idan harta, satu ekor onta saja yang bisa menghantarkan saya dalam safar 
saya ini.” Maka dia menjawab: “Hak-hak orang masih banyak.” Maka 
dia berkata: “Sepertinya saya mengenal anda. Bukankah anda dulu berkulit 
belang yang dijauhi oleh orang-orang dan juga fagir kemudian anda diberi 
oleh Allah?!.” Dia menjawab: “Sesungguhnya harta ini saya warisi dari 
orang-orang tuaku.” Maka dia (malaikat) berkata: “Jika kamu dusta maka 
Allah akan mengembalikanmu pada keadaan semula.” 

Dan dia mendatangi si Botak dalam rupa dan penampilanya (sebagai 
orang miskin) dan menyatakan kepadanya seperti apa yang dia katakan 
kepada si Belang, dan si Botak menjawab persis seperti jawabannya. Maka 
diapun berkata: “Jika kamu berdusta Allah pasti mengembalikanmu kepada 
keadaanmu semula.” 

Dan dia mendatangi si Buta dalam rupa dan.penampilannya. Dia 
berkata: “Seorang miskin dan Ibn Sabil yang telah kehabisan bekal dan 
usaha dalan perjalanan maka hari ini tidak ada lagi bekal yang 
mengantarkan aku ketujuan kecuali dengan pertolongan Allah kemudian 
dengan pertolongan anda. Saya memohon kepada anda demi Allah yang 
telah mengembalikan pandangan anda, satu ekor kambing saja, supaya 
saya bisa meneruskan perjalanan saya.” Maka dia berkata: “Saya dulu 
buta lalu Allah mengembalikan pandangan saya, maka ambillah apa yang 
kamu suka dan tinggalkanlah apa yang kamu suka. Demi Allah aku tidak 
keberatan kepada kamu dengan apa yang kamu ambil karena Allah 4” 
Maka malaikat itu berkata: “Jagalah harta kekayaanmu, sebenarnya kamu 
(hanyalah) diuji. Dan Allah telah ridha kepadamu dan murka kepada dua 
sahabatmu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


- Riyadhus Shalihin - 127 





Al-Hibal artinya sebab-sebab. “44439” maknanya, aku tidak 
memberatkanmu dalam mengembalikan sesuatu yang kamu ambil atau 
dalam meminta hartaku. Dalam riwayat Al-Bukhari, 4399 artinya aku 
tidak memujimu dengan meninggalkan sesuatu yang kamu memerlukannya, 


sebagaimana mereka menyatakan, “Tidak ada penyesalan atas panjang 
umur”, maksudnya atas — panjang LAN 


LAN raya KE ga aE EK av 
Z3 ne J Mim Se Kana KENA 
Pj Sarah La NG SAKSONE U153 
Pan £s Keann Era GILA AA TAN) ea 


D Redi Cat 


: ANN AN Keear ME ETANE 


ara 
67. Ketujuh: Dari Abu Ya'la Syaddad Ibn Aus dari Nabi , beliau bersabda: 
“Orang yang cerdik adalah orang yang menundukkan jiwanya dan bekerja 
untuk bekal setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang 
mengikutkan jiwanya kepada nafsunya dan banyak berharap kepada Als. 
lah?” .” (HR. al-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) £ 


At-Tirmidzi dan para ulama lainnya menyatakan, arti 4:5 55 5.adalah 


Tata 
“5 ane yaitu mengoreksi diri. 
P4 


si Bm KAN GAS SAN AN 


LL 


KA Nah yeltariyan 115 Ip Ann 


” AL Kayyis adalah orang yang berakal, 45 95: “menghinakan dan menundukkannya.” 
Ada yang berpendapat, “mengoreksinya.” Hadits ini sanadnya dhaif karena ada Abu Bakar Ibn 
Abu Maryam, pikirannya kacau setelah rumahnya digarong pencuri. Lihat Dha'if Al-Jami” As- 
Shaghir (4305) -N- 





128 - Riyadhws Shalihin - 


Eh ANN AS ES uk KAA , AI 


68. Kedelapan: Dari Abu Hurairah gs, dia berkata bahwa Rasulullah aa 
“Diantara kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang 
tidak Sia baginya'0.” (Hadits Hasan riwayat Tirmidzi dan lainnya) 


PI s NN KE ma AA 
FLA AYANG 


2 IL LNG 15 

SAS IIS 
69. Dari Umar :& , dari Nabi £g , beliau bersabda: “Seorang suami tidak 
ditanya (dituntut) mengapa dia memukul istrinya.” (HR. Abu Daud dan 


lainnya)' 
2 «0 

( / -“ 2. V 5 ia 

S Sbb - 
Ca 

BAB 6 
TAOWA'!2 
Ta jae aa 


SEA YG GE 
Li: Yi alas!) 


“Hai orang-orang yang beriman bertagwalah kamu kepada Al- 
lah dengan sebenar-benar tagwa.” (Ali Imran: 102) 
Allah Ta'ala berfirman: 


TN tapa Ar A3 
rvodebiyu ka NG Anya & Nan 163 


'0 Tidak penting baginya, dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya 

11 Saya katakan bahwa sanadnya dhaif, keterangannya ada dalam Irwa' Al-Ghalil (2034) -N- 
(karena Daud Ibn Yazid Al-Audi dha'if dan gurunya Abdurrahman tidak dikenal —pent.) 

12 Jjhat kitab At-Tagwa tulisan Ustadz Abdulghaniy al-Khathib. Cet. Al-Maktab Al-Islami. 





» Riyadhus Shalihin - 129 





To Ja 


Nike EA TEA 1243 


“Maka bertagwalah kamu kepada Allah menurut 
kesanggupanmu.” (At-taghabun: 16) 
Pesan Ta'ala ae 


IV: sn “Haa 


“Hai orang-orang yang beriman bertagwalah kamu kepada Al- 
lah dan katakanlah perkataan yang benar.” (Al-Ahzab: 70) 


KENA, 


Ayat-ayat tentang perintah tagwa sangat banyak dan dikenal. Allah 
4g berfirman: 


Lea TEE NT Pa NE: Pr NE JB: 
2 


“ 
LY-Y: 5 « 2 IKA Fe Ie 


“Barangsiapa yang bertagwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar'?, dan memberinya rizki dari arah 
yang tiada disangka-sangkanya.” (At-thalag: 2-3) 

Dan Allah Ta'ala berfirman: 


PE aa PS Pena NA YAA anig 
Ah Hn Kala Rana 


Lt: Tn 


3 


13 Dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat 





130 — Riyadhus Shalihin - 


“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertagwa kepada 
Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furgan (petunjuk atau 
pertolongan —pent) dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan 
mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” 


(Al-Anfal: 29) P, P 
SP UP Aa sat Tea AO 
ARIS ANN 
2 Nine 
Ken GAS 


Sedangkan ayat-ayat dalam bab ini sangatlah banyak dan masyhur. 
perna hadits-haditsnya: 


C3 BLANGS LANANG -v. 
regu » d6 Naa) e (Sa Peer 56 
SAE Sta TE IMA nah 


“ “ 

- 4 Yi 
KE HPA NA « A0 daya AN Heat 
“72 DT 4 z 
1013 IA au PAN aa » 36 

2 PR (Tr 
AE 1 San s2 NN 
CI GK KIA HENGE 1G 7 JA | 
NS CET AN La Ma 

1 24 
70. Yang pertama: Dari Abu Hurairah «4 , dia kemab: “Dikatakan: “Wahai 
Rasulullah siapakah manusia yang paling mulia?” Beliau menjawab: “Yang 
paling bertagwa.” Mereka berkata: “Bukan itu yang kami tanyakan.” 


Beliau menjawab: “Yusuf Nabi Allah putra Nabi Allah putra nabi Allah 
putra Khalil Allah.” Mereka berkata: “Bukan itu yang kami tanyakan 





- Riyadhus Shalihin - 131 


71. 


kepada anda.” Beliau bersabda: “Tentang turunan bangsa Arab yang kamu 
tanyakan kepadaku?, yang baik dimasa jahiliyah adalah yang baik dimasa 
Islam jika mereka benar-benar mengerti Islam.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) , 
CAN, -... 73 AL Ta 2, G3 Ea 
GATAN EEHuaa  E ES MN 
' MJ KAI MUA at 
LNG ALAN Aa J6 PA 
AM Ela € YAA EPA 18 P : 3 CA) 
NN LAS LA KN AN KAS 
KAN Da (alan Ga Kan 
a 

De LN GL KATArnna PA AT YA 
Hu : Di LNKG Nol 

BU ah SA IN Aa 1 
PI SPN ea — 

Aa u AN 


Kedua: Dari Abu Said Al-Khudri «s dari Nabi gg , beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah didalamnya'” , 
maka Dia melihat bagaimana kamu beramal. Karena itu berhati-hatilah 
terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah 
(cobaan) Bani Israil yang pertama adalah ada pada wanita.” (HR. Mus- 
lim) 


“6 7 ) - P 2 » “ G ra 
END KENA pn PJ AN NY 
PENA IN, 
VI EA ATAS 
TALI Nate VILLA Lu Jt 
DUA "22 GERAM SYAN 


104 Khalifah-khlaifah (pengganti-pengganti) bagi orang-orang sebelum kamu, Allah melihat 
bagaimana sepak terjang kamu di dunia lalu Dia akan memberi balasan kepada kamu. Hati-hatilah 
terhadap dunia dan wanita. Allah mengkhususkan penyebutan wanita, padahal sudah masuk 
dalam kata dunia, untuk menunjukkan bahaya fitnah wanita. 


132 





| - Riyadhus Shalihin - 


1 


73. 


74. 





| Ann 819) 


Ketiga: Dari ibn Mas'ud «# , bahwasanya Nabi #8 bersabda: “Ya Allah 
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu hidayah, ketagwaan, kesucian 
(diri) dan kecukupan (hati).” (HR. Muslim) 


Gen Anna — 2 PEN an 2. 
53 Oo ana Na ag aa JGA 
Huh Warfare mag 


IA 


Keempat: Dari Abu Tharif Adiy Ibn Hatim At-Thaiy «s , dia berkata: 

“Saya mendengar Rasulullah $$ bersabda: “Barangsiapa bersumpah atas 
suatu sumpah kemudian dia melihat ada (hal lain) yang lebih dekat dengan 
tagwa kepada Allah daripada sumpahnya maka hendaklah ia melakukan 
yang tagwa tadi.” (HR. Muslim) 


OI LESTI AG A SE jad t 
Mp stag MEN ULOA da 
mang FAN Hands PA 

AKG Aa Ki HE gay 
ya ND Gua Ag KAA & 


MBA LN ne na SAN SS 


Kelima: Dari Abu Umamah Shudaiy Ibn “Ajian Al-Bahili 4 , dia berkata: 
“Saya mendengar Rasulullah berpidato pada haji wada”, beliau bersabda: 
“Bertagwalah kamu kepada Allah, tunaikanlah shalatmu yang lima 


- Riyadhus Shalihin - 133 


(waktu), berpuasalah pada bulan (Ramadhan)mu, bayarkanlah zakat 
hartamu dan taatilah umara kamu maka kamu pasti masuk surga Rabb- 
mu.” (HR. Tirmidzi di akhir kitab Shalat, dia berkata: “Hadits Shahih) 


be pu 2. - 
( “ ya. “ | ' 35 23 
SAE AG -v 
BAB 7 
YAKIN DAN TAWAKKAL 


Allah Ta'ala Matau 
PITA 2 230 3 “an ed 
V6 DAY Na z YAN & sa » SEE 


aa, PA METEAA 


INA SAYIT « AA: 1S 55 


“Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan 
yang bersekutu itu, mereka berkata: “inilah yang dijanjikan Allah dan 
Rasul-Nya kepada kita.” Dan benarlah Allah dan Rasul-nya. Dan demikian 
itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.” 
(Al-Ahzab: 22) 

Allah Ta'ala berfirman: 


PEBINGY EN SELAI NSIG3 
Danar DA ne £ 
PAN Yaa 32 5 Aa: Kec al 


14 Ra NG 
BER 2 Naa APA 


IWEAVY 01 





134 - Riyadhus Shalihin - 


“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang 
kepada mereka ada orang yang mengatakan: “Sesungguhnya manusia 
telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah 
kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan 
mereka menjawab: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah 
adalah sebaik-baik pelindung.” Maka mereka kembali dengan membawa 
nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat 
bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyi 
karunia yang besar.” (Ali Imran: 173-174) 

Allah Ta'ala berlrnan, 


« SIN AN C3 ” NE: 
(AG 


“Dan bertawakkallah kamu kepada Yang Maha Hidup Yang Tidak 
Mati.” (Al-Furgan:58) 
Allah Ta'ala Ne 


Ii: cat) va ANA AN Ea NENG3 


“Dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin itu 
bertawakkal.” (Ibrahim: 11) 
Allah 4g berfirman: 


IGKL LIL YA, CRT 
DetsuhadiJuad!d 5 Gea NY m SINES 
“Maka apabila engkau telah bertekad maka bertawakkallah 
kamu kepada Allah.” Pa Imaran: 159) 


Hana 9 du. Pad UR PA At 
KEY SA ANC Yg 
“ Ka 
Dan ayat-ayat tentang perintah bertawakkal sangat banyak dan 
masyhur. Pn 


rar Tone CAN YA: 55 'yag y3 SS 963 


“Dan Pesan yang bertawakkal kepada Allah niscaya Al- 
lah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (At-Thalag: 3) 





- Piyadhus Shalihin - 135 


Allah 4g berfirman: 


MA 


A9 


HT WEI ANE IK sa 
re re matenah PEN K3 
JA PAN Ge NY 

20 AE 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka 
yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka 
(karenanya) dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakkal.” (Al-Anfal: 
2) 

Dan ayat-ayat tentang fadhilah tawakkal juga banyak dan terkenal. 


2 KANE 
KN KUA 


Sedangkan be takanna 
NG SORE SEA IN No 
Ap sd La Aap Aa 005 2J— 
GG v Iis IE PA AG Sa 
Tn Sa ia & PE A AK AA CP aa 
Aa HN 2d 
PN, TE KETIYA Aya | S6 





136 -— Riyadhus Shalihin - 


Ga IA Hb Aa 3 REI 
SE DA Kan Pen en MEGN -" 1 
Dab Kega AIA sen ah KE 
-3 Ka MAN 


Aa pa SE uan 


Aa ag Pan PAN 
Saha JS as ana Deen Aga 
35. Sp fa) Si ap kentara - 


naa SA AE 2 payu 2 

Kekuatan 1030 - OPERA 

ak Haa G2 Katon 
Keaa MERAH ira SA 


TAU PEN TA an 


PT AYEP IA IG SN X 3 
TAAT LEGAL KE 5. 


| AA KAI AN IA 1 Haa 


- Riyadhus Shalihin - 137 





75. 


Pertama: dari Ibn Abbas Lagis ati sa), dia berkata bahwa Rasulullah «5 
bersabda: “Telah ditampakkan kepadaku umat-umat manusia, maka aku 
lihat seorang Nabi yang diiringi oleh sekelompok orang, seorang Nabi 
bersama satu orang dan dua orang, dan Nabi seorang diri tanpa disertai 
oleh seorangpun. Tiba-tiba ditayangkanlah kepadaku umat yang besar, 
aku mengira mereka itulah umatku, maka dikatakan kepadaku: “Ini adalah 
Musa dan kaumnya, akan tetapi lihatlah kepada ufuk itu!.” Maka aku 
melihat umat yang besar. Maka dikatakan kepadaku: “Inilah umatmu, dan 
bersama dengan mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan 
tanpa azdab.” Kemudian beliau bangkit dan masuk kedalam rumahnya. 
Maka orang-orang ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk 
surga tanpa hisab dan tanpa adzab itu. Sebagian mereka mengatakan: 
“Barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan didalam Islam, 
jadi tidak pernah menyekutukan Allah sedikitpun -dan mereka menyebut 
kemungkinan yang lain-.” kemudian Rasulullah keluar menemui mereka 
dan bersabda: “Apa yang kalian perbincangkan?” Mereka menceritakan 
kepada beliau. Maka beliau bersabda: “Mereka adalah orang-orang yang 
tidak me-rugyah dan tidak minta di-rugyah, tidak pernah berbuat 
tathayyur' 8 dan kepada Rabbnya selalu bertawakkal.” Maka Ukasyah 
Ibn Mihshan berdiri dan berkata: “Mohon anda berdo'a agar Dia 
menjadikan saya termasuk dari mereka.” Maka Rasul bersabda: “Engkau 
dari mereka.” Kemudian berdiri seorang yang lain dan berkata: “Mohon 
anda berdo'a agar Allah menjadikan saya termasuk mereka.” Maka beliau 
menjawab: “Engkau telah didahului oleh Ukasyah.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim)'s 

Ruhaith adalah bentuk tashghir dari Rahth yang berarti kelompok 
yang kurang dari 10 orang. Ukkasyah dengan dobel kaff lebih fasih dari 
ukasyah. 


BA BE ESA AMA 


105 Tatahayyur, meyakini bernasib sial berdasarkan arah terbang burung, suara burung, 


kedatangan burung dan sejenisnya dari tanda-tanda yang tidak dibenarkan oleh syari'at maupun 
oleh akal. Sedangkan rugyah adalah mengobati dengan do'a (-pent.). 


10 Saya katakan, semestinya penulis mengatakan: “Lafadz ini milik Muslim.” Sebab lafadz 
al-Bukhari tidak menyebut “ 


337” sebagi gantinya yang ada adalah “9452” , tidak mengobati 


dengan besi panas, dan inilah yang benar (1 2325) sedangkan lafadz Muslim tadi adalah syadz 
(aneh, menyalahi yang lebih shahih) baik sanad maupun matannya -N- (Bukhari 10/130-131, 
Muslim 220, lihat Fath Al-Bari 11/354 —pent.) 


138 





- Riyadhus Shalihin — 


76. 


KAN, Ne 50k PAPAN ATA 
CI LG Meera 
TIA WLAN. KARO 
BRA 1-0 ae 
Ken eka | G dian Sg OMA 


Kedua: Dari Ibn Abbas Lagic ii! 5) juga bahwa Rasulullah #56 bersabda 
(berdo'a): “Ya Allah kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku kembali dan 
karena-Mu aku bermusuhan (dengan musuh-musuh agama). Ya Allah 
aku berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tidak ada sesembahan yang 
benar kecuali Engkau, janganlah menyesatkan aku, engkaulah Yang Maha 
Hidup Yang tidak bisa Mati sedangkan jin dan manusia akan mati semua. 

(HR. Bukhari - Muslim, dan ini adalah lafadz Muslim, dan diringkas oleh 


akan KERAS ENI LE v 
Ob Se SANTA 
CIA NG Li PA Oe3 KRU TA aa 
Lan Gon as nas man 

Tarng Ii TP 


£ 


NS II, a AG CIK “n 
Dosa 5 ENI 





- Riyadhus Shalihin - 139 


7. 


78. 


140 


Gaia Oon 4 Ng Ka « VENNA 
« Mist 


Ketiga: Dari Ibn Abbas -juga- Laie ii (la), dia berkata: 


| Aa TA Agen diucapkan oleh Ibrahim xx) ketika beliau 


dilemparkan kedalam kobaran api, dan diucapkan oleh Muhammad £g 
ketika mereka mengatakan (menakut-nakuti): “Sesungguhnya orang-or- 
ang telah bersatu untuk (melawan) kamu maka takutlah kepada mereka”, 

(ucapan itu) justru menambah iman mereka dan mereka berkata: 


kerana 
LING NS Pa Ye, AN & NN 


baka 


gi katana Ia karate AE 19 
Batang ENY CAP 
PENAK TANI GA AG 33 


Keempat: Dari Abu Hurairah «4, , dari Nabi $& , beliau bersabda: “Akan 
masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati burung.” (HR. 
Muslim) 

Dikatakan bahwa artinya adalah mereka bertawakkal, ada pula yang 
berkata hati mereka tipis (lembut). 


IAIN Gg AE Lyud ET NA 
Tas Pakan A5 ISS A3 Kelga 


Apa Hi da3 ISA TAN Pa Krn Anya 


- Riyadhus Shalihin - 





& 


PATRA ANA Wis Apa ANA 
Lana Fa K3 sa Ka PLAN APA AY 23- FA Ga 


an PITA L5NS1S AR IY ah ta Po Karta 3 
aa A- SAS Coban Sa WAS K2N313 


“, ” 


ya MG ang 33 IAIN, 

KB Ig SS SBI yen 
Ar Gt Ae 

: KANE ap «Gado 9 


“ 


Re an Je ee K Mp3 
NYA NS AN IN YBYG. JAYA 
Ca 2D Aa EU Ki sal 


79. Kelima: Dari jabir st , dia berperang bersama Rasulullah gg ka arah 
Najed, ketika Rasulullah pulang, Jabir ikut pulang bersama mereka, pada 
saat panas dhuhur menyengat mereka berada disebuah lembah yang penuh 
dengan pohon berduri, maka Rasulullah £g turun singgah, sedangkan or- 
ang-orang berpencar bernaung dibawah pohon. Dan Rasulullah singgah 
dibawah pohon samurah (pohon berduri yang besar) dan beliau 
menggantungkan pedangnya disana, kemudian kami tertidur. Tiba-tiba 
Rasulullah memanggil kita dan disamping beliau ada seorang badui, lalu 
beliau bersabda: “Sesungguhnya orang ini mencabut pedangku dan 
menodongkan kepadaku ketika aku tidur, maka aku bangun ketika pedang 
sudah terhunus di tangannya, dia berkata: “Siapa yang bisa menjagamu 
dariku?” Saya (Nabi #8) katakan: “Allah (3 kali)” Dan beliau tidak 
menghukumnya, beliau terus duduk. (HR. Bukhari — Muslim) 





- Riyadhus Shalihin 141 





Dalam satu riwayat Jabir berkata: “Kami bersama Nabi gg dalam 
perang Dzat Riga''” , ketika kami mendapati pohon yang rindang kami 
membiarkannya untuk Rasulullah gg. Maka datanglah satu orang musyrik 
ketika pedang Rasulullah tergantung dipohon. Dia kemudian menghunus 
pedang itu lalu berkata: “Kamu takut kepadaku?” Beliau jawab: 
“Tidak. Dia berkata: “Siapa yang bisa menjagamu dariku?” Beliau jawab: 
“Allah.” 

Dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismailiy dalam shahihnya: “Maka dia 
bertanya: “Siapakah yang bisa melindungimu dariku?” Beliau menjawab: 
“Allah.” Dia berkata: “Maka tiba-tiba pedang itu terlepas dati tangannya.” 
Maka Rasulullah gg mengambil pedangnya dan balik bertanya: “Siapa 
yang akan melindungimu dariku?” Maka dia berkata: “Jadilah engkau 
sebaik-baik orang yang mengambil (nyawa).” Lalu beliau bertanya: 
“Engkau mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah 
kecuali Allah dan bahwasanya aku ini Rasulullah?” Dia menjawab: “Tidak, 
akan tetapi saya berjanji kepadamu bahwa saya tidak akan memerangimu 
dan tidak akan bersama orang yang memerangimu.” Maka beliau 
melepaskannya. Lalu orang itu pergi menemui para sahabatnya dan berkata: 
“Aku datang pada kalian dari hadapan orang yang paling baik.” 


Lha JEKEAN GS AS GeNG LA 
ne AI, We "7. 
PENA NN AKA 
PES EA 1 GALANG nd 
iyaa Kan dea LI C3 
BA AG AN Ha saudi 
“17 Perang Dzat Ar-Riga' (pada tahun 6 H —pent.) disebut demikian karena mereka menambal 


panji-panji mereka, pendapat lain, karena mereka membalut kaki mereka dengan kain. Dan ada lagi 
yang berpendapat lain. 





142 - Riyadhus Shalihin 


80. Keenam: Dari Umar #& , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& 
bersabda: ' “Seandainya a kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar- 
benar tawakkal tentu Dia akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana 
dia memberi rizki burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut 
lapar dan pulang disore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Tirmidzi, dia 
berkata Hadits hasan) 


PAN Ega SE Ea a TAI 
Da: BSK afgan 011536 36 
LE Wigab LKIAN PSS 
SAE DNS LA BI ak 
DERENA. Akasia s3 
SAB IE 
An CA yg PR sak 3 Aint 4 
SG SERA IA 9 25,5 
BINA Ia Aa Ag 
B3 P3. SN Ban Ima 3 
MAA TAN G3 GANGA Ag agan TA 


— Riyadhus Shalihin - 143 


81. Ketujuh: Dari Abu “Imarah Al-Bara' Ibn “Azib Lwgic dil, ), dia berkata: 
“Rasulullah &8 bersabda: “Hai Fulan! Apabila kamu pergi ketempat tidurmu 
maka ucapkanlah: “Ya Allah kepada-Mu aku serahkan diriku'8 , kepada- 
Mu aku hadapkan wajahku, kepada-Mu aku percayakan urusanku, dan 
kepada-Mu aku sandarkan punggungku, dengan penuh rasa harap dan 
cemas kepada-Mu, tidak ada perlindungan dan tidak ada jalan selamat 
dari-Mu melainkan (lari) kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang 
Engkau turunkan dan dengan Nabi-Mu yang Engkau tugaskan.” Maka 
seandainya meninggal pada malammu itu engkau benar-benar mati diatas 
fitrah dan jika engku berada diesok hari maka engkau mendapatkan 
kebaikan-kebaikan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara, dia berkata: 
“Rasulullah #8 bersabda: “Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu maka 
berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian berbaringlah diatas 
sisi kananmu dan ucapkan —dan dia menyebutkan seperti tadi-. Kemudian 
dia berkata: “Dan jadikanlah sebagai akhir dari ucapanmu.”'? 


Ah Ng map Ta Long a 
laga PANGAN IS aa 


be 


S6. ASN gas HK esa «Ss 
SA ANGA JEANPA T Bs 
TEEKANI MO, Aan 


18 Maksudnya aku menjadikan diriku taat dan mengikuti hukum-hukum-Mu, aku bertawakkal 
kepada-Mu dalam urusanku dan aku menggantungkan kepada-Mu dalam perkaraku agar Engkau 
menolongku untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagiku dengan penuh harap terhadap 
pahalamu dan takut dari murka dan siksamu. Saya katakan, dalam hadits ini ada syarat tentang 
rusaknya orang yang mengatakan dalam munajatnya kepada Allah: “Aku tidak menyembahmu 
karena kepingin Surga-Mu dan tidak karena takut neraka-Mu...”, ucapan seperti ini hampir tidak 
keluar dari orang yang arif kepada Allah dengan sebenarnya. Renungkanlah! -N- 

19 Jihat hadits nomor 819 dan 1470 





144 — Riyadhus Shalihin - 


TE an IG CA 
KUA. & En 


82. Kedelapan: Dari Abu Bakar As-shiddig :& -Abdullah Ibn Utsman Ibn 
amir Ibn Umar Ibn Ka'ab Ibn Sa'ad Ibn Taim Ibn Murrah Ibn Ka'ab Ibn 
Lu'ay Ibn Ghalib al-Ourasyi At-Taimy ,£: -dia, bapak dan ibunya adalah 
para sahabat .&, , berkata: “Saya melihat kepada tapak kaki orang-orang 
musyrik ketika kami (bersembunyi) didalam gua, mereka berdiri diatas 
kepala kami. Saya katakan: “Ya Rasulullah, seandainya salah seorang 
mereka melihat kepada kedua kakinya pasti dia melihat kita.” Maka beliau 

' bersabda: “Bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar terhadap dua 
orang yang Allah sebagai orang ketiganya.” 


en Anas GA Ou Aa N 
SEE DN EGA Ae 


Ang Apa Sia KAS 
PAMA ANA SiT Ket AS 1g 3 s3) 
3 Da naa BEI GAN IE 
AL AAN La SS 
I- A3 


IE LI PE DRS 


83. Kesembilan: Dari Ummu al-Mukminin Ummu Salamah, namanya adalah 
Hindun bint Abu Umayyah Huzdaifah al-Makhzumiyah «45, bahwasanya 
Nabi gg apabila keluar dari rumahnya beliau berdo'a: “Dengan menyebut 


10 Allah menyertai mereka berdua dengan pertolongan dan penjagaan. Artinya kalau yang 
ketiganya adalah Allah apa mungkin mereka akan kalah? 





- Riyadhus Shalihin - 145 





84. 


nama Allah aku bertawakkal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari pada tersesat atau disesatkan (oleh orang lain), 
daripada tergelincir atau digelincirkan, daripda menganiaya atau dianiaya 
dan daripada berbuat bodoh atau dibodohi (diperbodohkan).” Hadits shahih 
diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain dengan sanad-sanad 
yang shahih"! . Tirmidzi berkata: “Hadits hasan shahih dan ini adalah 
lafadz Abu Daud.” 2 


A56, TE AAN AE 3 sNGIT LAS 


Aoa Aa 29 Va Ga Ioigan Kg 
Ta 2 KI GI LES 


Ay oa Pe ata Pn 233 HA Pa RA 


2135 PA 333 3 333 KIR 


AAN AS APN AA Papa 

ICA : PPAT »1 NAK 3 ALI 

SI GM YRNAS Puan 
333 


Kesepuluh, Dari Anas ss, , dia berkata: “Rasulullah 4g bersabda: “Barang 
siapa berdo'a —maksudnya ketika keluar dari rumahnya-: “Dengan 
menyebut nama Allah saya bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya 
dan upaya kecuali dengan (pertolongan)Allah”, maka dikatakan kepadanya: 
“Kamu telah diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan dilindungi.” Dan setanpun 
menjauh darinya.” (HR. Abu daud, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain, Tirmidzi 
berkata: “Hadits hasan”, Abu Daud menambah, “Maka dia berkata — 
maksudnya setan tadi- kepada setan lain: “Bagaimana mungkin kamu 
menggoda seseorang yang telah diberi hidayah, dicukupi dan dijaga?.” 


1 Saya katakan, maksudnya kepada salah seorang perawinya yang menjadi sumber jalur 
berita, lihat Mukaddimah no 2 -N- 


146 





- Riyadhus Shalihin 


Sebesonpnkana AA SAN Ae 
EN Nan eNAA JG SE Ahaei 
Pee 2 sa 
AAS Te S3 LSG aa KL 


N 


85.  Kesebelas, Dari Anas s4, dia berkata: “Ada dua orang bersaudara dimasa 
Nabi $&8, salah satunya mendatangi Nabi gg dan yang lain bekerja, maka 
yang bekerja tadi mengadukan perihal saudaranya (yang tidak bekerja) 
kepada Nabi $& . Maka beliau gg bersabda: “Barangkali engkau diberi 
rizki karena dia.” (HR. At-Tirmidzi dengan sanad shahih sesuai dengan 
syarat Muslim) 


PAN IKA AG. -N 


BAB 8 
ISTTIOAMAH 


Allah 4€ berfirman: 


2) 


DN 0y0) DATE »3 d SIG 


“Tetap luruslah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu.” 
(Huud: 112). 





» Riyadhus Shalihin - 147 


Allah #& berfirman: 


KE FAN CG 5 aa PA eity 
KANGEN IE NT Ig 
CN DIA DIP KS 
CNG BAGAN 


2 103 9 


Uv-Ya han) «| “ENYA GI . 55535 


“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami 
ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 
malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah 
kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih: dan bergembiralah 
kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” 
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, 
didalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh 
(pula) didalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari 
Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Fushshilat: 30-32) 

Allah gg berfirman: 


N CNYAN: TANYA Gs SANG Im SSS 
puJEd ird pena YA 
AI PAN NG TA Ga HNS 


“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami 
ialah Allah”, kemudian mereka tetap istigamah maka tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. 
Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal didalamnya, sebagai 
balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-Ahgaf: 13-14) 





148 — Riyadhus Shalihin - 


86. 


9 ca 


ANC ATA ” Kas, 3 TATAP AN AN 
Sen pak Ist9n LI JGN ligan 
nan Na esa 


MA ui ri 


Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan Ibn 2 
#& , dia berkata: “Saya berkata: “Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya 
satu perkataan yang saya tidak menanyakannya kepada siapapun selain 
engkau.” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, Saya beriman kepada Allah 
PAI beristigamahlah (dengan keimanan itu).” (HR. Muslim) 


NN JELANG ANN 


AN 2.5 "EK PN 


KENA NG INA 3 3 
Ans SIS NG 4 Manca 
Lap. meng, Kn IA RN EAST 


Gaga ga 2 KIR SIA, sang 
: 3tn3 ANA GIA, PANGAN 


Lana, 3 
H Gada Gea 
CAN 2333 JEANS MAN 


MAYAT Ing Ne Te aah YA 


— Riyadhus Shalihin - 149 


87. Dari Abu Hurairah «5 , dia berkata bahwa Rasulullah #& bersabda: 
“Bersedang-sedang sajalah kamu dan teruslah beramal secara benar, 
ketahuilah olehmu bahwa tidak ada seorangpun dari kamu yang akan 
selamat hanya karena amalnya.” Mereka bertanya: “Tidak juga anda 
wahai Rasulullah?.” Beliau menjawab: “Tidak pula saya kecuali jika Al- 
lah menyelimuti saya dengan rahmat dan karunia-Nya.” (HR. Muslim) 

Mugarabah dalam hadits tadi adalah sedang dan seimbang tidak 
melebihi batas dan tidak kurang. Sedangkan sadad adalah istigamah dan 
benar. 

Para ulama menjelaskan bahwa istigamah itu adalah sikap konsisten 
dalam mentaati Allah Ta'ala, ia adalah istilah singkat namun padat berisi 
dan kunci sukses dalam segala sesuatu. 


ABE A3 ANDA 
NA Na Aberi 
MEN PN sai AI 


BAB 9 
MEMPERHATIKAN KEBESARAN ALLAH DAN KEHANCURAN 
DUNIA, KEJADIAN AKHIRAT YANG MENAKUTKAN SERTA 
MENGINGAT KETELEDORAN DIRI DAN MEMBAWANYA 
UNTUK BERISTIOAMAH 


Allah 4£ berfirman: 


PLPNYA AAA AA In ane 
ch, . 
perasa ES Saoag 


“.. Sesungguhnya aku hendak memperingatkan ar satu 
hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlash) berdua- 
dua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu merenung'?.” (Saba': 46) 


12 Kemudian kamu berfikir tentang langit dan bumi sehingga kamu mengetahui bahwa 
penciptanya adalah Tuhan yang Satu tidak ada yang berhak disembah selain Dia. 





150 - Riyadhus Shalihin — 


Allah 4g berfirman: 
Ka 


SAN 3 On JET 
2 ea” “10 SN Ng 
BEKASI AAN 


,) 


AT LI KATA, AI Ne Ulee aah 
On TA AI NT AAA 
Aang Ca at naa ag 21 1 
BA AE DN AGAN 


“DO ubas 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 
duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah 
Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka.” (Ali Imran 190-191)! 
Allah 4g berfirman: 


LS SN YES. II, 
Lah BEI IG SERA, 


nd, 
Lari 


3 . any 2 Pa au, P a10 Sa 
KAKAK RE RON NETT 


Dn -Wiud) 

“Maka apakah mereka tidak melihat onta bagaimana ia 
diciptakan? Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung 
bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka 


13 Maksudnya mereka berzdikir kepada Allah dalam segala tingkahnya, ketika mereka berdiri 
atau ketika mereka duduk atau ketika tidur. Bukan maksudnya Berdzikir dengan semua cara tadi 
dalam satu majlis seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. 





- Riyadhus Shalihin - 151 


berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang 
memberi peringatan.” (Al-Ghasyiah: 17-21) 
Allah #g berfirman: 


KASI TR aa 
NA 2 AYO SPRAY IKAT TOP TAN NN 

Kau Ig ES ya NG Dhan PSI lsg 
Ga, LH “ 2 . 3 9 “ 
AS RAKYAT 

PALA KUA AK PANEN IA 

"en YN yA 2 In at AN SN 3 
“Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan dimuka 

bumi sehingga mereka dapat melihat-lihat (berfikir)”” (Muhammad: 10) 
Dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak sekali. 


Diantara haditsnya adalah hadits terdahulu “Orang berakal adalah 
orang yang menundukkan dirinya.” 


Pd Te ps 
AK ENYA AA 
JAN EN NE 


BAB 10 
BERGEGAS MENUJU KEBAIKAN 
DAN MENDORONG ORANG UNTUK TIDAK RAGU-RAGU 
MENITI JALAN KEBAIKAN 


Allah #& berfirman: sa 
” Jaa 9110 “ag ea 
Din dah) « Had DAU »: ISANIG 


“Maka berlomba-lombalah'? kamu dalam kebaikan.” 
(Al-Bagarah: 148) 


H8 Nomor 67 
15 Cepatlah dan bersegeralah untuk melakukan kebajikan 





152 - Riyadhus Shalihin — 


Allah # 3g kana 


A53 Saga KAIN: pegi » 1g 083 
no MAS 29 65 GEN AS 


“Dan bersegeralah kamu Haa ampunan dari Tuhanmu dan 


kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk 
orang-orang yang bertagwa.” (Ali Imran: 133) 


88. 


PA NAN Cara Boa 
Adapun hadits-haditsnya: : CE ) 19 


“01 


Ka PANEN Tara AAN 3335 una SES MA 
Saga NADA AA Apa 


CI (gal a52 SVG AAN AS IS 
MN Gg Kap Ra MPA Gaia Gasak TA 


» ebi 


Pertama: Dari Abu Hurairah es , bahwasannnya Rasulullah gs bersabda: 
“Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan- 
potongan malam yang gelap gulita''f , (yang mana) seseorang dipagi hari 
menjadi mukmin dan disore hari (berubah) menjadi kafir, dan disore hari 
ia seorang mukmin dan dipagi hari (berubah) menjadi kafir, dia menjual 
agamanya dengan sedikit perhiasan dunia.” (HR. Muslim)'” 


"6 Kelompok malam yang gelap gulita artinya setiap ada saat kegelapan dari malam itu yang 
berlalu selalu disusul oleh satu kegelapan berikutnya. 


17 Saya katakan, lafadz tadi bukan miliknya tetapi milik Tirmidzi dalam kitab al-Fitan, sama 


persis dan dia menshahihkannya. Lafadz Muslim mirip dengannya ada dalam Al-Iman. Dan dari 
keduanyalah saya menshahihkan lafadz fitan. Hadits ini ditakhrij dalam Silsilah Al-Ahadits As- 
Shahihah (758) -N- 


Pada cetakan lalu: “Bergegaslah dengan amal-amal shaleh karena akan ada fitnah.” Dan 


kami tidak menemukannya dalam kitab induk manapun, karena itu kami berpegang dengan apa 
yang ada dalam Shahih Muslim karya Al-Mundziri no 2038 dan apa yang ada dalam Shahih sunan 
At-Tirmidzi dengan ringkasan sanad no 1786, dan kami biarkan komentar Syeikh Nasir seperti itu. 





- Riyadhus Shalihin — 153 


KE KAN JAN Ko Kenpa NE SETAN 


DEL SEKEN Gasak 
ae V5 73 TEA R TA KENA KL 3 
Ia HE we. sapa 


PANEN ama PER 
Pe RPL GA 5. IG 
FA Bug 5 wan Kan D NA 
De ae pg 
Lah Er gang De WI AA JA 


89. Kedua: Da Abu Sirwa'ah Ugbah Ibn Harits 4 , dia berkata: “Saya 
shalat ashar di Madinah dibelakang Nabi $g . Beliau mengucap salam 
kemudian berdiri dengan cepat, lalu melangkah diantara leher para jama'ah 

- menuju ke sebagian kamar istrinya. Orang-orang sangat terkejut dengan 
tergesa-gesanya. Kemudian beliau keluar menghadap mereka, beliau 
melihat keterkejutan mereka terhadap sikap Nabi yang tergopoh-gopoh,. 
beliau bersabda: “Saya ingat sesuatu dari batangan emas yang ada pada 
kami, saya tidak suka kalau ia menahanku maka segera aku perintahkan 
untuk membagi-baginya.” (HR. Al-Bukhari) 

Dalam Satu riwayat miliknya, “Saya meninggalkan dirumah emas 
batangan dari sedekah, maka saya tidak suka kalau saya sampai 
menginapkannya.” Tibr adalah bsa ka emas atau perak. 


A55 596. SEL Kana , AAN A: 


154 - Riyadhus Shalihin — 





90. 


91. 





A 
at 


.. 
Ketiga dari Jabir ss , dia berkata: “Seseorang telah bertanya kepada Nabi 
#8 pada waktu perang Uhud: “Beritahukanlah kepada saya, dimanakah 
saya jika saya terbunuh?” Beliau menjawab: “Di Surga.” Maka dia 
melemparkan beberapa butir kurma yang ada ditangannya kemudian 
berperang hingga ia terbunuh.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KA TN AN RN AA 
Gta. x Yaa #5 IE Se . 


wa Aa SEN, Sar 
HA GAS 
Maap S3 EK SKI 
EN ALTA MAMA GE dak, 
KAA 


Keempat: Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Telah datang seorang laki- 
laki kepada Nabi # , dia berkata: “Ya Rasulullah, sedekah manakah yang 
paling besar pahalanya?” Beliau menjawab: “Engkau bersedekah ketika 
engkau dalam keadaan sehat dan pelit, engkau mengkhawatirkan 
kekurangan dan mengharapkan kecukupan, dan engkau tidak menundanya 
hingga nyawa sampai pada tenggorokan yang mana engkau akan berkata: 
“Untuk Fulan sekian, untuk Fulan sekian, padahal waktu itu ia (harta) 
telah menjadi milik Fulan (ahli waris).” (HR. Bukhari — Muslim) 


- Riyadhus Shalihin - 155 


92. 


156 


S0 GA AAA 5 Mer AS 


Ya 
AAL 


Ta H4 Mo 2 
BE Is SESI A Bia 
ae TE Lau nk ae La 

GS, ANA Had KN CA NI 


9 ana 
Edo) 
And KERAS BASA 
Tera yX BA “ Zu : dana 
ta AK PNG An, 


s3 
AD » Tau C »g . NS kasir 
KEB ISA 


Kelima: Dari Anas # , bahwasannya Rasulullah #8 pada perang , Uhud 
memegang sebilah pedang lalu berkata: “Siapa yang mau mengambil ini 
dariku dengan haknya?” Maka mereka semua mengulurkan tangan 
mereka, masing-masing berkata: “Saya... saya....” Beliau bersabda: 
“Siapa yang mengambilnya dengan haknya (dengan penuh tanggung jawab 
—pent)?.” Maka diamlah semua sahabat itu. Lalu berkatalah Abu Dujanah 
#5: “Saya mengambilnya dengan haknya.” Maka dengan pedang itu dia 
memenggal leher-leher orang musyrik. (HR. Muslim) 


TE IE SEE Ga d ET KY 


. 


aa BNP KAN GG 
- 


L Jani, RE Ina AKLIUKU » x 
KM ANUp Ita San ASI Yana en 


ate NA Mg NA una LAN 
Br PB) 


93. Keenam: Dari Az-Zubair Ibn Adiy dia berkata: “Kami mendatangi Anas 
Ibn Malik #, , mengadukan kepadanya apa yang kami dapatkan dari 
(kekejian) al-Hajjaj. Maka dia berkata: “Bersabarlah karena tidak akan 
datang suatu masa melainkan yang berikutnya adalah yang lebih jelek 
daripadanya, hingga kamu bertemu Rabb-mu, saya mendengarnya dari 
Nabimu. (ine Al- Aagak 


S3 as ANE MANA SAN AL 
D Big (3 Pa Sa Bagai 


Ki 


Pn Tea sis PENA UP 
@ 5) NE XS G (1 
Na ATA MAYA Mae 


Na 

Pompa 365 

94. Ketujuh: Dari Abu Hurairah «$, , bahwa Rasulullah bersabda: “Cepat- 

cepatlah beramal (shaleh) sebelum datangnya tujuh perkara, tidaklah kamu 

menantikan melainkan kemiskinan yang akan membuat kamu lupa, atau 

kekayaan yang akan membuat kamu melampaui batas, atau penyakit yang 

merusak, atau masa tua yang sangat melemahkan, atau kematian yang 

sangat cepat!!?, atau Dajjal yang ia adalah sejahat-jahat orang yang 

dinantikan atau kiamat, yang mana kiamat itu lebih memilukan dan lebih 
pahit.” (HR At-Tirmidzi) 


18 Hadits ini dalarn sanadnya ada kelemahan sebagaimana yang saya terangkan dalam al-Ahadits 
Ad-dhaifah no.1666 dan saya belum mendapatkan saksi untuk (menguatkan)nya -N- (sebab 
kelemahannya adalah Muharra Ibn Harun, dia adalah matruk (haditsnya ditinggalkan) —pent.) 


rm - Riyadhus Shalihin - 157 


95. 


158 


GAN 13 ENYA ARI NN 
2 Pan LATEN VGA P 


Pra TY 5 ” “3 
LGA KENA REIG KAA 
. 38, Pe 2 AK 
WI a sg KA ap NS 
KAN AE GAS IE MN 


An rena ITA AA 
Ipa LEG angan He BEN DI 
SEA Ser Ga IS AE BI 
Ska A1 8 (ag AA TP Da Ka ipa AE 
KE Na aa SA Ae 

MAA ANE KELOEI 


BELA IN IE 


Kedelapan: Dari Abu Hurairah «4 , bahwasanya Rasulullah $$ pada waktu 
perang Khaibar bersabda: “Sungguh akan saya berikan panji komando ini 
pada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah akan 
memberikan kemenangan lewat tangannya.” Umar berkata: “Saya tidak 
menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Maka saya melompat 
menunjukkan diri dengan harapan dipanggil untuknya. Ternyata Rasulullah 
£$ memanggil Ali Ibn Abi Thalib #5 , kemudian menyerahkannya 





— Riyadhus Shalihin - 


kepadanya dan berkata: “Berangkatiah dan jangan menoleh hingga Allah 
memberikan kemenangan kepadamu. Maka Ali berjalan beberapa langkah 
kemudian berhenti tanpa menoleh kebelakang, dia berteriak"?, “Wahai 
Rasulullah atas dasar apa saya memerangi manusia?.” Beliau menjawab: 
“Perangilah mereka hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 
yang hag selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah 
apabila mereka telah melakukan yang demikian maka darah mereka dan 
harta mereka telah terpelihara darimu kecuali dengan haknya sedangkan 
hisab mereka tergantung kepada Allah.” (HR. Muslim) 


Ia CA 


BAB 11 
MUJAHADAH 
(BERJUANG KERAS MENGENDALIKAN HAWA NAFSU) 


Allah 4g berfirman: 
YEL MA - AN YAS 
aa ea Ka SAS GA IE 2NIG 
IA eng SI) 1 Yes NAN 


“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. 
Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik.” (Al-Ankabut: 69) 

Pena 


bagi G3 Ah AP 
AANG A6 3S FAO SIANG Y "id NS IG 
A1, 


“Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang 
diyakini (ajal kematian).” (Al-Hjjr: 99) 


18 Dia meninggikan suaranya untuk bertanya: “Wahai Rasulullah atas dasar apa saya memerangi 
manusia?” Sedangkan ungkapan “kecuali dengan haknya” : maka mereka dihukum dengan hak 
syahadat seperti mereka dibunuh jika membunuh, dan jika menolak membayar zakat misalnya, 
apabila mereka membenarkan dan beriman dalam hatinya hal ini akan bermanfaat di akhirat, jika 
tidak maka tidak bermanfaaat. 





- Riyadhus Shalihin - 159 


Allah 3g berfirman: 


NISN AN SIG n NEIGI 
“aa $ Pangan 


“Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan 
penuh ketekunan.” (Al-Muzammil: 8) 

Maksudnya meluangkan semua waktu untuk-Nya. Dan Allah $& 
berfirman: 


Yeah 553 ergea “Ng Ge as 


(v3 «S3 


“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, 
niscaya dia akan melihat (balasan pahalanya).” (Al-Zalzalah: 7) 
Allah $£ berfirman: 


CAT AN AA BEI 
| Ya gemd Ia A AI Bean is 


“Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 
kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling 
baik dan yang paling besar pahalanya.” (Al-Muzzammil: 20) 

Allah &£ berfirman: 


«NE AAN YS yen " SN ANN »i 163983 
Ivvv 2yadi) 


“Dan apa saja dari kebaikan yang kamu kerjakan maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Al-Bagarah: 273) 


Ba nh. Ge 4 at AA 
- aa » AS. AS LNG 





IS 








160 & Riyadhus Shalihin - 


KENA 


Dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan Sta Adapun 


hadits-haditsnya: 


96. 





“3 


NG SEKEN TER IE IG AA 


Ka Yng 


yA Da Ag ah 


Pe saga Pn ANIS Es 
sana Ke Ang 
pan G2 KAS PAI A 25 AA 


K5 ea ga y Ae 


SR Us IU GAN 

eRDair Agt RAS 2 PEN AAA Ar OA 

Tea) ”. PER AN NE 3 La KS ” 
Ka jirtal ng 


Pertama: Dari Abu Hurairah « , dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: “Barangsiapa memusuhi seorang 
wali (kekasih)ku'? maka aku maklumkan perang terhadapnya. Dan tiada 
mendekat kepada-Ku seorang hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku 
cintai dari pada (melaksanakan) apa yang telah kuwajibkan kepadanya. 
Dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan 
amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya, jika Aku telah 


- Riyadhus Shalihin - 161 


mencintainya maka Aku-lah yang menjadi pendengarannya yang dia 
mendengar dengannya, pandangannya yang dia memandang dengannya, 
tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya yang dia berjalan 
dengannya. Dan jika dia meminta kepada-Ku pasti Aku memberinya, dan 
Jika dia memohon perlindungan pasti Aku melindunginya.” (HR. Al-Bukhari) 


BEN KANG IT AV 
An Ie an aa Wkanala 
DE BE ASAN KAN 
Aga Lust NS EL Pa LS 

takan 


1 


12 Wali adalah orang yang mengenal Allah (“Alim billah: “Arif billah”) yang selalu berada 
dalam ketaatan kepada-Nya, dan ikhlash dalam ibadahnya, seperti yang ada dalam Fath Al-Bari. 
Kemudian hadits ini dalam bab Ar-Rigag ada lanjutannya, saya tidak faham mengapa penulis 
tidak menyebutkannya. Lanjutannya adalah: “Aku tidak pernah ragu-ragu tentang sesuatu yang 
aku kerjakan seperti karaguan-Ku terhadap nyawa seorang mukmin, dia tidak ingin mati, dan Aku 
tidak suka menyakitinya.” Lanjutan ini di takhrij dalam As-Shahihah (1640). Disana ada penjelasan 
makna ragu-ragu yang tersebut dalam hadits tadi dari ucapan Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah, dan 
hakikatnya adalah keberadaan satu barang yang diinginkan dari satu segi dan tidak diinginkan dari 
segi lain, sekalipun harus memilih salah satu dari dua sisi tadi. Rujuklah kesana karena penjelasannya 
sangat berharga. 

Sesungguhnya sanad hadits ini pada kitab Al-Bukhari didalamnya terdapat nama Khalid Ibn 
Mikhlad, dia diperbincangkan oleh para ulama, begitupula gurunya “Syuraih” juga dipermasalahkan, 
dengan sebab itu sebagian ulama mengkritik atau merasa heran dengan termuatnya hadits ini 
dalam Shahih Imam Bukhari. Diantara mereka adalah Imam Dzahabi, Allamah Ibn Rajab Al- 
Hambali, dan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asgalani. Mereka berbicara banyak tentang sanad ini. Dan 
Ustadz Zahid al-Kautsari-lah yang telah mengungguli semua pihak dalam menyakiti Imam Bukhari 
dalam komentarnya atas al-Asma wa al-Shifat karena dia menjadikan hadits ini “Hadits Munkar.. 
karena ia tidak hadir melainkan dengan sanad ini!! 

Ustadz kita Syeikh Al-Albani telah menshahihkannya dan membantah semua tuduhan al- 
Kautsari... karena hadits ini diriwayatkan lebih dari satu jalur, karena itu hadits ini shahih matan 
dan sanadnya —alhamdulillah- lihat mukaddimah Syarah agidah Thahawiyah milik Ibn Abu al- 
Izz, takhrij al-Albani hal 24 cet. al-Maktab al-Islami. 





162 & Riyadhus Shalihin - 


97. 


98. 


Kedua: Dari Anas 4g: dari Nabi $8 dalam hadits yang beliau riwayatkan 
dari Rabbnya 3g , Dia berfirman: “Jika seorang hamba mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan jarak sejengkal maka Aku mendekat kepadanya 
sebanyak satu hasta. Apabila dia mendekat kepada-Ku satu hasta maka 
Aku mendekat kepadanya dengan satu depa dan apabila dia mendatangi- 
Ku sambil berjalan maka Aku mendatanginya dengan berlari.” (HR.AI- 
Bukhari) 


TE BSA Aa SAE LIET.AN 
Ge EA ban BEAN A5 


2 


1 Ia TA 
BIS 7 Yo 1297 « rain AA, gali 
Ketiga: Dari Ibn Abbas Lagic &! (2), dia berkata: “Rasulullah #&, 


bersabda: “Dua nikmat'? yang kebanyakan manusia tertipu didalamnya 
adalah kesehatan sh kesempatan slab ” (HR 2 


AE GEN GE IN 
NIAS Hana 
Deacesa KIE AG US 
CE GITIIE 96 4 Ke ai 

GIE Uh AIA 


21 Duanikmat yang besar. Maghbun adalah orang yang tertipu dalam jual beli, membeli dengan 
harga yang teramat mahal dan menjual dengan harga yang terlampau murah. Rasulullah menyerupakan 
orang yang mukallaf dengan pedagang. Kesehatan badan dan kelonggaran waktu adalah modal utama 
sebab keduanya termasuk faktor penentu sukses dan keuntungan. Maka barangisapa bertransaksi 
dengan Allah dengan melakukan perintah-perintah-Nya memberdayakan kesehatan dan waktunya 
maka dia untung besar dan barangsiapa yang membiarkan modal sehat dan waktunya berlalu tanpa 
pengabdian kepada Penciptanya maka akan tergilas dan menyesal dengan penyesalan yang semakin 
menambah siksa. 


9: 


100. 


Keempat: Dari “Aisyah « , bahwasanya Nabi 2 mendirikan giyam al- 
lail hingga kedua tumit beliau bengkak. Maka saya katakan kepadanya: 
“Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah, padahal Allah telah 
mengampuni engkau, apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa yang 
menyusul?”22 Beliau menjawab: “Tidaklah aku suka bila aku menjadi 
hamba yang banyak bersyukur?.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini lafadz 
Al-Bukhari) 


Ka 12 ur 7 253 
Katy NA nie IKAN GEA 


Persis sama dengan nat diatas, ada dalam Shahih Bukhari dan Mus- 
lim berasal dari Al-Mughirah Ibn sa 
eta 


PAT NA PR Pan AA 
Kaeag N Ka ALAT AA 
AGYA TK ATK AAA 


- 


Han ANN KPA 
5. JEIES SASA3 ANN, «YAN 9 
Perda 3 SMAN AKE IN 


AKI LAN 


AN. 5 BA. la Cjr 


12 Imam Ibn Jamrah —semoga Allah merahmatinya- mengatakan: “Tidak terlintas dibenak 
siapapun bahwa dosa-dosa yang Allah mengabarkan bahwa dengan karunia-Nya Dia mengampuninya 
untuk Nabi adalah seperti dosa-dosa yang kita lakukan —na'azdallah...! Akan tetapi hal itu berasal 
dari segi pemenuhan yang wajib bagi rububiyah seperti mengagungkan dan bersyukur, sebab karakter 
manusia sekalipun diangkat setinggi-tingginya ia masih belum mampu memenuhi hak-hak Allah 
secara sempurna (diatas kesempurnaan yang bisa dicapai manusia) karena menusia memang bagian 
dari makhluk-makhluk yang bersifat muhdast. Banyaknya nikmat yang diberikan kepada orang- 
orang yang diangkat derajatnya melipat gandakan hal-hal yang wajib dia tunaikan, maka dia tidak 
mampu memenuhi semuanya. Disinilah letak ampunan untuk Nabi & : 


164 





— Riyadhus Shalihin -— 


101. 


Kelima: Dari “Aisyah .& , dia berkata: “Adalah Rasulullah $& apabila 
memasuki sepuluh hari terakhir (dari Ramadhan) beliau menghidupkan 
seluruh malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh 
serta mengencangkan ikatan sarungnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Mengencangkan ikat sarungnya adalah kinayah tentang menjauhi istri (untuk 
ibadah —pent.). Ada yang menyatakan maksudnya keseriusan Nabi dalam 
ibadah. 


TE KAN EA San PENA 
AN bai GG, A5 
BEI TE SANG: 
Bem PAI ANE 

ENG &3 Bis SEA 


PG MEDIS 


102. Keenam: Dari Abu Hurairah F3 dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 





“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang 
mukmin yang lemah, (akan tetapi) pada diri masing-masing ada kebaikan. 
Berambisilah selalu untuk mengerjakan.apa yang berguna bagimu dan 
mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah (menjadi orang yang) 
lemah. Apabila ada sesuatu menimpamu maka janganlah berkata: 
“Seandainya saja saya bertindak begini tentu hasilnya begini, tetapi 
katakanlah: “Allah telah mentagdirkan, dan apa saja yang dikehendaki 
pasti terjadi, karena seandainya itu membuka pintu masuknya syetan.” 
(HR Muslim) 


LA, me NEK NYATA YAI Li AN 


” 


- Riyadhus Shalihin - 165 


103. 


166 


KA 2 “0S: KA PG SEN 
A 9 3 IK PE AN SAI, 33 
CEK KA At 


Ketujuh: Dari Abu Hurairah « , bahwasanya Rasulullah bersabda: 
“Neraka itu dipagari dengan kesenangan-kesenangan dan surga itu dipagari 
dengan hal-hal yang tidak menyenangkan (nafsu).” (HR. Bukhari —Muslim) 


Dalam riwayat Muslim, “.. -42” yang berarti dikelilingi sebagai ganti 


dari at yang berarti dihalangi artinya antara manusia dan meraka itu 


ada hijab syahwat maka barangsiapa melanggarnya ia pasti memasuki 
neraka. 


Aku 
nd Ss 47 9 2 naa 
SAT 2 LA S5 Saad SAN 

EN anita s PEN 

DINAS Ip Had jha ya AN 

“ 


AN andi: 6 Erwan MAh SI 
1835 “93 prgeee “1 CEK IN 
A3 ” 2 Per ( ee an 


(3-1 Ch 


mena » sa, A23 NS As 





- Riyadhus Shalihin - 


104. 





Kedelapan: Dari Abu Abdullah Huzdaifah Ibn al-Yaman Lagic &! 5), 
dia berkata: “Saya shalat bersama Nabi £& pada suatu malam. Beliau 
memulai dengan surat Al-Bagarah. Saya berkata (dalam hati saya): 
“Beliau akan ruku' pada ayat ke-100”, kemudian (ternyata) beliau 
meneruskan, maka saya berkata: “Beliau akan membacanya dalam satu 
rakaat”, ternyata beliau terus melanjutkan. Saya berkata: “Beliau akan 
ruku' setelah al-Bagarah ini”, ternyata beliau mulai membaca surat An- 
Nisa', dan membacanya hingga selesai, kemudian beliau memulai surat 
Ali Imran, lalu membaca keseluruhannya. Beliau membaca dengan tartil, 
apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih, apabila 
melewati permintaan beliau meminta dan apabila melewati ta'awwudz 
beliau berta'awwudz. Kemudian beliau ruku' dan mulai membaca, 
Ave 


“abad ng ». Ternyata ruku' beliau (lamanya) hampir menyamai 


berdirinya kemudian beliau berkata: “ TAN EK SENANG, 


kemudian berdiri lama hampir sama dengan ruku'nya, kemudian sujud 


dan membaca, Pes D3, Maka sujud beliau hampir sama 
dengan berdirinya.” (HR. Muslim) 


CNG AT GTAN ben Peer, Kan 6) : maaio 


AG “ Pa 1 LK fa GC sae 
Ap Ket Ad IE 
GESER JB NA 


105. 


106. 


107. 


Kesembilan: Dari Ibn Mas'ud gg , dia berkata: “Saya shalat bersama 
Nabi gg pada suatu malam, maka beliau memanjangkan bacaan waktu 
berdiri hingga saya hampir bermaksud melakukan perkara yang jelek.” 
Dia ditanya: “Apa yang hampir anda niatkan?” Dia berkata: “Saya hampir 
saja duduk dan meninggalkan beliau.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN A2 KE ya IS AA 


Kena SA sn Sain DG Bp 


pn AKP SE Ea, OA 

FS NG na dandan 
Para ae “ 

7 Hg sana Fat S 


Kesepuluh: Dari Anas : , dari Rasulullah $g beliau bersabda: “Yang 
mengikuti mayit itu tiga perkara: keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka 
yang dua pulang kembali dan yang tetap tinggal adalah satu, yang pulang 
adalah keluarga dan hartanya dan yang tetap tinggal adalah amalnya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


NGK Pa Sa MAA BE W A 
ane KUR AAAT,. le AJG 
CE 019) « NA SG aa 


Kesebelas: Dari Ibn Mas'ud « , dia berkata: “Nabi £g bersabda: “Surga 
itu lebih dekat kepada salah seorang kamu dari pada tali sandalnya'? dan 
neraka juga seperti itu.” (HR. Bukhari) 


12 Yaitu salah satu tali sandal yang ada didepan jika dia rusak maka tidak bisa dipakai untuk 
berjalan dengan nyaman. Artinya mendapatkan surga itu sangat mudah dengan meluruskan niat 
dan melaksanakan taat. Begitu pula neraka yaitu dengan mengikuti hawa nafsu dan melakukan 
maksiat. 


168 





- Riyadhus Shalihin - 


Tah 


FALS SAI Fa SAYA 
P/ 1 ANA GEA 2 AA YAN Yakin Na 
AAN pegagan Te 


RP 3 


On K2 EA an AG 
Ng EN AL Cc 1s “3 A5 ” NA TEr In 
TA 235 ayak Yg 3. AN sn ES S A3, 


108. Kedua belas: Dari Abu Firas Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami pelayan 
Rasulullah £s yang juga termasuk ahli shuffah'” 4g, , dia berkata: “Saya 
bermalam bersama Nabi g , maka saya mendatangkan air wudhu beliau 
dan melayani hajat beliau kemudian beliau berkata: “Mintailah aku.” Maka 
saya katakan: “Saya meminta menemani anda si surga.” Lalu beliau 
bersabda: “Ataukah selain itu?” Saya katakan: “Permintaan saya hanya 
itu.” Maka beliau bersabda: “Maka bantulah aku, atas dirimu dengan 
memperbanyak sujud'2 .” (HR. Muslim) 


PEG 1g 3, NN: Ha KE E FEE £ A 
Sa Rea 9822 CAN Ea AWAY SIN Tera err 
HS LN SER NS TEA 


184 Shuffah adalah tempat dibelakang masjid Nabawi yang beratap sebagai tempat tinggal 
orang-orang fakir (terutama dari kaum Muhajirin, -pent.). Dan sekarang berada ditengah-tengah 
masjid setelah banyak perluasan secara besar-besaran. 

12 Hadits ini mengandung isyarat bahwa Nabi & berijtihad, bersungguh-sungguh dalam 
memperbaikinya seperti yang lain, dan beliau adalah tabib yang berusaha menyembuhkannya, 
seorang tabib perlu membantu pasien dengan melakukan apa yang ia terangkan. 





— Riyadhus Shalihin - 169 


c Gene Ag 27524 
39 KG: DNS 4 ANISA 
Pe 2139 ( Aa Hn 2 s 


109. Ketiga belas: Dari Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman 
Tsauban -maula Rasulullah gg - «5, dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah £& bersabda: “Hendaklah kamu memperbanyak sujud, karena 
kamu tidak melakukan sujud sekali untuk Allah melainkan dengan sujud 
itu Allah mengangkat kamu satu derajat dan menghapus darimu satu dosa.” 


(HB Aa) 

2 Pa Ha Tadi 
B3 buyadks pa ba PENA. 
Panam, BEAN IG IG AKG: ya 


Ba “ de z7. 
begayag NATA 


”. 


CON EN KK GI 
24 bd AI pu 
WAN ag dpan 
110. Keempat belas: Dari Abu Shafwan Ibn Abdullah Ibn Busr Al-Aslamii gs, 
, dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah or- 
ang yang panjang umurnya dan bagus amalnya.” (HR At-Tirmidzi, dia 
berkata: “Hadits Hasan) 5 


DEA king Arya AN 
ng 2 Kasusnya NG SS 
IS EN CE II AK ANNY AP 3 6 , 


12 Syeikh Nasir berkata: “Shahih, lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas 2/271 no. 
1898, dengan adanya tambahan diawalnya. 





170 - Riyadhus Shalihin - 





EN LAN an: 2 1 


- - 


Ai IA ane 
at. #. Pra 
SA GX NA xa 5 Siaga CARANKS 


Kg 


Al 2 aa 7 A13 £ —e 
AAU (oo Gs TAG 5 - 2 aa 
aa “3 PASS. Tes Pakan ea 


ARENA AA MY ANU PPN AHA EA 
BAG JAS 4 Basa sh 
Li BAL kano 
(am Pa DA arena 


“ay t 6 aa a Pa” ar, 
KA ka Mane SAIG. gan 1 ASI 


2G NAK SN 


, 2 aan 


ema Day Pn LG 


KAI, 


“E 


js 


(N 


Ne EN AU Dae GAN dage3t LA 

ah (OT UN AN AP at - 3 Le A : 

SN PSA » S9) KAN aya A43 
NAN IL NN AN Ai Ce NA 
o Nagim G3 YEN AN Seet 


11. 


172 


AAN, c 
SAR A3 JAN 
Kelima belas: Dari Anas «&, , dia berkata: “Paman saya Anas Ibn An- 
Nadhr sis tidak ikut dalam perang Badar, maka dia berkata: “Ya Rasulullah, 
saya tidak absen dalam perang pertama kali yang engkau berperang 
melawan orang-orang musyrik, demi Allah jika Allah memberi kesempatan 
kepada saya untuk memerangi orang-orang musyrik tentu Allah akan 
memperlihatkan apa yang akan saya perbuat!” .” Maka tatkala dalam 
perang Uhud kaum muslimin terdesak, dia berkata: “Ya Allah, aku 
memohon ma' af kepada-Mu dari yang diperbuat oleh mereka -maksudnya 
adalah para sahabatnya- dan aku melepaskan diri kepada-Mu dari yang 
diperbuat oleh mereka —maksudnya adalah orang-orang musyrik-. 
Kemudian dia maju, dia ditemui oleh Sa' ad Ibn Mu'adz maka dia berkata: 
“Hai Sa'ad Ibn Mu'adz! Surga itu -demi pemilik Ka' bah- aku benar- 
benar mendapati aromanya sebelum bukit Uhud.” Sa'ad berkata: “Maka 
saya tidak kuasa (melakukan) ya Rasulullah apa yang dia perbuat.” Berkata 
Anas Ibn Malik: “Maka kami mendapatkan pada tubuhnya delapan puluh 
lebih luka menganga akibat sabetan pedang atau tusukan tombak dan 
bidikan panah. Kami mendapatinya telah terbunuh dan telah dicincang 
oleh kaum musyrik, hingga tidak seorangpun mengenalinya selain saudara 
perempuannya yang mengenali ujung jari jemarinya.” Anas berkata: “Kami 
berpendapat atau menduga bahwa ayat berikut ini turun pada kasusnya 
dan orang-orang yang menyerupainya: “Diantara orang-orang mukmin 
itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan 
kepada Allah.” (Al-Ahzab: 23) sampai akhir ayat.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


ae and 2 » ah pg Pp”) 
Ep AAS 9 ga AN YP YAAA: 
ai PPA Heran Cek IN Hata 
PRWA PAKA Kata 


- 


B3 Pa Pat aa 19. KAA PAI 5 
KA Nan NG 


N 


Cah 


Gian RA Mag KS G3 AA 


— 





— Riyadhus Shalihin - 


112. 


AS SA GUE SS An 
T- CO (rva: Kan 
At 2 HE Je Anas 
Naas Kena Yes ba HE IA 


Keenam belas: Dari Abu Mas'ud Ugbah Ibn amr Al-Anshari « , dia 
berkata: “Tatkala turun ayat sedekah, kami (buruh) memanggul diatas 
punggung kami (dengan upah) supaya bisa bersedekah. Lalu datanglah 
seseorang dia bersedekah dengan sesuatu yang banyak sekali. Mereka 
bilang: “Orang ini riya” dan datang orang lain lagi bersedekah hanya dengan 
satu sha' (gantang).” Mereka berkata: “Sesungguhnya Allah tidak 
memerlukan sha'nya orang ini!.” Maka turunlah ayat: 

“(orang-orang munafik) yaitu orang yang mencela orang-or- 
ang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) 
orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain 
sekedar anak ea ” ag Taubah: gi 


SP BA NS BEAN 


Kedua 


kd 2 2 5 AA 
: | 


Pena s5 $ KAOS, 

FAR EK) - 53 
Panaskan NG nG 
GEN PENA Aek tni PN 
Ss na KAA Ne 
Gotet Kebla yak 26 PENA Jae 


-— Riyadhus Shalihin - 173 


- nynpyS onypohng, — pLI 
aa TA NEK 
PT TA REG 
NE 
Se KDAS Aka Lan aga Taat Sa 
bian Pedoman ga 
CA AGAN PKSNEEN yaaa PEAKA Se 
Jai As Ba sa TYE 
Haa TANYA AN 
KAK nge NI okaika Aksi Ya Ona ag 
sin AA SEE A 
Kantata, saia NS 
si Keane san bra Tea 
TER KTA EAST pa 


Pa Oitedan 


Ana Sa cak ka ya 251 e 
Naas In Datu pan 
KIR et ats SKA 


— 


3 


» rai 
CX “ 
22 PN AS 


113. 





“ LAI, 7 


SAN GAN AR Sy ALA EA 335 
| 3 PA 


at 


Ketujuh belas: Dari Said Ibn Abdulaziz dari Rabi'ah Ibn Yazid dari Abu 
Idris al-Khawlani dari Abu Dzar Jundub Ibn Junadah «4: , dari Nabi && 
dalam sebuah hadits yang beliau riwayatkan dari Allah yang Maha Suci 
dan Tinggi, Dia berfirman: “Hai hamba-Ku! Aku telah mengharamkan 
kedzaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram diantara kamu, 
maka janganlah kamu saling menganiaya. Hai hamba-Ku! Kamu semua 
adalah sesat kecuali orang yang Aku beri petunjuk, maka mohonlah 
petunjuk hidayah kepada-Ku, niscaya Aku memberi petunjuk. Hai hamba- 
Ku! Kamu semua adalah lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka 
mintalah makan kepada-Ku, niscaya Aku memberi makan kepadamu. 
Hai hambaku! Kamu semua adalah telanjang kecuali orang yang Aku 
beri pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku, niscaya Aku memberi 
pakaian. Hai Hamba-Ku! Kamu selalu berbuat salah dimalam dan di siang 
hari padahal Aku mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun 
kepada-Ku niscaya Aku mengampunimu. Hai hamba-Ku! Sesungguhnya 
kamu tidak dapat berbuat sesuatu yang membahayakan-Ku dan kamu 
tidak dapat berbuat yang menguntungkan Aku. Hai Hamba-Ku! Andaikan 
orang yang pertama-tama hingga yang terakhir dari jenis manusia dan jin, 
kesemuanya ibarat satu hati yang paling bertakwa diantara kamu, maka 
hal itu tidak akan menambah sedikitpun dalam (kebesaran) kerajaan-Ku. 
Hai hamba-Ku! Andaikata orang yang pertama hingga orang yang terakhir, 
manusia dan jin kesemuanya ibarat satu hati yang paling lacur diantara 
kamu, tentu hal itu tidak akan mengurangi sedikitpun dari kerajaan-Ku 
Hai hamba-Ku! Seandainya orang pertama kamu sampai yang terakhir, 
manusia dan jin berdiri diatas satu bidang tanah, mereka semua memohon 
kepada-Ku, lalu masing-masing Aku luluskan permintaannya niscaya hal 
tersebut tidak akan mengurangi apa yang ada disisi-Ku melainkan 
sebagaimana jarum jika dimasukkan kedalam samudra. Hai hamba-Ku! 
Sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kamu, Aku menghitungnya 
untukmu kemudian Aku memenuhi balasannya untukmu. Maka 
barangsiapa mendapatkan balasan baik maka hendaklah ia memuji Allah. 
Dan barangsiapa mendapatkan selain itu maka janganlah mengumpat 
kecuali terhadap diri sendiri.” Sa'id berkata: “Adalah Abu Idris jika dia 
menceritakan hadits ini dia berlutut diatas kedua kakinya.” (HR. Muslim) 


-— Riyadhus Shalihin - 175 


JA NE LK 
PATAGA 


BAB 12 
ANJURAN MENAMBAH AMAL KEBAIKAN DI USIA SENJA 


Allah 3g berfirman: 


Pe an Po 7 22 AN 
PX Kana 5, Ai » 36 NA ANE 
SAYZ aa 
Irvubb) «ea Ka ytaran 
“Dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang 


cukup untuk berfikir bagi orang yang berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada 
kamu pemberi peringatan?” (Fathir: 37) 


z2 G3 


23K 4 5 2 Ja SI 
BEE 2 Ig Et v. 
IWAN Aas denada 25 AL 
AAN ga kerana gas 
SN EE3BIKA gag AAA SV kar a 
Ra MEA, gi ig SAS CE at 
Kan 
34955 III 14 er Naa, C2 3 
155 £ KEYA AN 5 AL Aan) 


” 5 KAT 
NAN ah TN 


176 S Riyadhus Shalihin - 


AN 
CA 
Ga 


2 


at 


ai 
En 


N 
N 


FE 





Ke 9 SEN LE Yng ME LANA 


p/ - Bas 0. 

A1 193 18763 
Ibn Abbas dan para peneliti dari para ulama berkata: “Maknanya 
adalah bukankah Kami telah memanjangkan usiamu hingga enampuluh tahun?” 
Hal ini dikuatkan oleh hadits yang akan kami sebutkan insya Allah. Ada yang 
berpendapat, artinya delapan belas tahun. Ada lagi yang berkata, empat puluh 
tahun. Ini adalah ucapan Hasan Al-Bishri Al-Kalabi dan Masrug dan dinukil 
dari Ibn Abbas juga. Dan mereka meriwayatkan bahwa penduduk Madinah 
apabila salah seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun dia mengkhususkan 
diri untuk beribadah. Ada yang mengatakan ia adalah usia baligh (menginjak 
remaja). Ibn Abbas dan jumhur ulama menyatakan bahwa “Nadzir” yang ada 
— dalam riwayat tadi adalah Nabi gg . Sementara pendapat lain mengatakan: “ia 
adalah Uban”, ini disuarakan oleh Ikrimah, Ibn Uyainah dan lain-lain. Wallahu 

a'lam. 


j SIN ad Gi 


- , 
CG Pt 1 ay An P - - 
ST z6 5 VANS n: 2 Ipa 


AKAL AG 
NP Kun una 


2d Kesan MEA YA BAELG TENETAK 


114. Pertama: Dari Abu Hurairah «8 dari Nabi 2g , beliau bersabda: “Allah 
tidak lagi memaklumi Stebjang yang Dia tangguhkan ajalnya hingga 
mencapai enampuluh tahun.” (HR. Al-Bukhari) 


- Riyadhus Shalihin - 177 


178 


Maksudnya menurut para ulama adalah: “Allah tidak lagi menerima 
alasan apapun dari orang itu (yang telah berusia 60 tahun) karena Dia 
telah Menu gena sampai pada masa yang panjang ini. Dalam bahasa 


tan 


Arab dikatakan: 4 Ka Vs apabila udzurnya (alasannya) telah sampai pada 
batas akhir. :$ 


NAN RERA AN Gen LE JS SEN N0 
FEE Ia Ia dak KENA 
Aeon NK aear an an 
Paya Rt FG 
aa EA NO na bisa segan 
PGA, esa Sl an PUN. IG 
GA AAA. Kya 
SIG. Ea pen an CE CP3 
DI LAS ESAI Wati 
TEKAN BEN N h  LIS Np3 
PAN US 2333 3 TAN Peta Aap 
NIS ES KENA 
Saras Ng EN Gn AAL XS 


- Riyadhus Shalihin - 


“8 


A 





115. Kedua: Dari Ibn Abbas 4s, dia berkata: “Adalah Umar «&, memasukkan 
saya (dalam majlis Syura, -pent) bersama para syuyukh yang ikut dalam 
perang Badar. Maka seolah-olah sebagian mereka merasa jengkel dalam 
dirinya. Maka Umar menjelaskan: “Mengapa bocah ini ikut masuk disini 
bersama kita padahal kita juga memiliki anak seusia dia?” Maka Umar 
melanjutkan: “Sesungguhnya dia datang dari tempat yang kalian maklumi 
bersama'2 .” Maka suatu hari dia memanggil saya dan memasukkan saya 
(kedalam majlis Syura) bersama mereka. Saya merasa bahwa dia tidak 
memanggil saya pada waktu itu melainkan untuk membuktikan kepada 
mereka. Dia berkata: “Apa yang kalian ketahui tentang Firman Allah: 
“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Maka 
sebagian mereka menjawab: “Kita diperintah untuk memuji Allah dan 
beristighfar kepada-Nya apabila Dia telah menolong dan memenangkan 
kita.” Sementara yang lain terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Maka 
Umar berkata kepada saya: “Apakah memang begitu yang akan kamu 
katakan hai Ibn Abbas?” Maka saya berkata: “Tidak.” Dia berkata: “Lalu 
apa yang akan kamu katakan?” Saya berkata: “Ta adalah ajal kematian 
Rasulullah yang diberitahukan kepadanya. Dia berfirman: “Apabila telah 
datang kepada kamu pertolongan Allah dan kemenangan” dan itu 
adalah pertanda ajalmu, “maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu 
dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha 
penerima taubat.” Maka Umar «ss berkata: “Aku juga tidak mengetahui 
tafsir kecuali seperti apa yang kamu ucapkan.” (HR. Bukhari) 


JA DE An KG Eta 
MA In KE SSIS SN Ian Ia ah “ Yep 


NAIK G3 WA AANG dan 
Pa Ly 
2:2 Mai 


A 


“ 


K1 


TAP 
Ape 5 EKA 3335 


N 


12 Dia 3 berasal dari rumah Nubuwwah, gudang ilmu dan sumber pemikiran yang benar. 


- Riyadhus Shalihin - 179 


AN IA ag 09 PE A0 Lapan 
Na Nan 1G PE Ya ieyitrp Data 
DEA IS In AK: Ade | 


naat TN 8 nm 


Pp Aa 
Nag Apaan Hrga 
Ian sanga 
peni AG A3 AED AN, 

8 BEE AA sb 
Tap Banua CN SES aan 
Jaa AM PNG 

Dae Inka TPI AAU A33 
(EN an SI sa PITA ESAI, 

NA AAN PAN NYA AE 
Ann 3G 1 Ne TANYA, 


EN ba 


PAN ANA Ne: Tenan 


180 — Riyadhus Shalihin — 





DK n. .n na Ta ipa 
CK NE IIA AN 
KANAN SIG aris PGA ASI » 


Dan PAI UI tann3 35 
. AA AN PU 


116. Ketiga: Dari “Aisyah & dia berkata: “Rasulullah #8 tidak aa 


melakukan shalat setelah turunnya ayat: AGAN gan V, pr tara melainkan 


beliau mengucapkan didalamnya: & PA ANA AN Aa (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat, Adalah Rasulullah gg memperbanyak do'a 
dalam ruku' dan sujudnya: JAN AA AN INA beliau 
menafsiri al-Our'an (Surat Al-Nashr tadi, -pent) (HR. Bukhari — Mus- 
lim juga dari “Aisyah). Maksud menafsiri Al-Our“an adalah mengamalkan 
apa 2 diperintahkan dalam ayat: 

(pi anna) 

Dan dalam satu riwayat milik Muslim: Adalah Rasulullah £& 

Pa dzikir sebelum meninggal dunia: 

There Sa KAA 15 KA TAKE “Aisyah P3 berkata: “Wahai 
Resijullah kalimat- SBN apa ini. Saya melihat anda baru 
mengucapkannya?” Beliau menjawab: “Telah dijadikan untukku satu 
pertanda dalam umatku, apabila aku melihatnya maka aku 
mengatakannya' AGAN YAN ya peace sampai akhir surat. 

Dalam satu riwayat Nan juga milik Muslim, Rasulullah #& 
memperbanyak ucapan: Fanta AGAN Pasangan Na. “Aisyah 
bertanya: “Ya Rasulullah saya melihat anda maan dari ucapan: 
KI PA ANA Iga AN, ? Maka beliau $& bersabda: “Saya 
diberi tahu oleh Tuhanku bahwa saya akan melihat pertanda pada umatku 
maka apabila saya telah melihatnya saya memperbanyak ucapan: 


- Riyadhus Shatihin 181 





117. 


118. 


LA PTAPI 


Ay AAN KO Agan Te Ge. Saya telah melihatnya 
AN ! TAN adalah pembebasan kota Makkah. “Dan kamu melihat 


manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada- 
Nya, sesungguhya Dia adalah Maha Penerima taubat.” 


“h 


nusa IBAN BSE TELINY 
0 PA ra 2 NA gi Pad - 
33 Kep auN Yg TENTAA « 
Sang X. AA LE P 
02 JIE ENI 
Keempat: Dari anas s5 , dia berkata: “Sesungguhnya Allah 4g melanjutkan 


turunnya wahyu kepada Rasulullah sg sebelum beliau wafat hingga wahyu 
Te Dk turun menjelang ne (HR. Bukhari — Da 3 


RE LOG IBAN PES Jud IMA 
TAI ses Ne 2531, 


Kelima: Dari Jabir: , dia berkata: “Rasulullah $ bersabda: “Tiap hamba 
akan dibangkitkan (dari kuburnya) menurut keadaannya diwaktu dia mati.” 
(HR. pe 


PAKA ATAP, 


BAB 13 
MENERANGKAN BANYAKNYA JALAN KEBAIKAN 


Allah 4g berfirman: 


ANE Ae TNI PA ya GS an SAN 


(xro DAS 


1? Hadits ini mengandung anjuran agar selalu beramal baik dan mengikuti petunjuk Rasulullah 
& dalam setiap situasi, serta iklash kepada Allah Ta'ala dalam ucapan dan perbuatan agar bisa 
meninggal dalam posisi dan kondisi terpuji itu, sehingga ia akan dibangkitkan demikian. 


182 





- Riyadhus Shalihin - 


P “Dan apa saja kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahuinya.” (Al-Bagarah: 215) 
Allah 4& berfirman: 


MERK LO Un g Ta 
MVA ANA PEN AS Gn. IIG, 


“Dan apa saja yang kamu kerjakan dari kebajikan, niscaya Allah 
mengetahuinya.” (Al-Bagarah: 197) 
Allah 4g berfirman: 


Lv) “3S CO »? USIE5 


“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.” (Al-Zaizalah: 7) 
Allah 4g berfirman: 


Dek Ya AN DG mdSIG3 
s LAS & SANG 


“Barangsiapa beramal sholeh maka itu adalah untuk dirinya 
sendiri.” (Al-Jatsiyah: 15) 


nd ur 29 370 - LA Jang BL “3G 
IE AE R3 NS SEN, 


- -. 
an Mata 
Ugalan 


Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak. Begitu pula hadits-hadits 
termuat banyak tidak mungkin dibatasi berikut ini adalah bagian kecil 
daripadanya: 

Ta 


na - ” 2J yr “Ga 2 

KE GEN SK EA Dania 
SIH ANA MA Lil NS 

DE ASET AN An Ll. JG 








119. 


»£ 


KN AA 
apa ea wa 2 G3 JAS 


ANA PA sat BIA 1 KK KA bitoni 
. 8S (HAN Hap La Dow 


BEM EKA AN EB EA 
ANTA AAA Wa TAMA pl Lt, 
FG A Anie MA AN 
KAPAN AN HE NU BA A3 


Pertama: Dari Abu Dzar Ibn Junadah Lx 4»), dia berkata: “Saya 
katakan: “Ya Rasulullah, amal manakah yang paling utama'” ?” Beliau 
menjawab: “Iman kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya.” Saya bertanya: 
“Budak manakah yang paling utama (untuk dimerdekakan)?” Beliau 
menjawab: “Yang paling berharga menurut pemiliknya dan yang paling 
mahal harganya.” Saya katakan: “Jika saya tidak melakukan?” Beliau 
bersabda: “Engkau membantu seorang pekerja atau membuatkan untuk 
orang yang tidak dapat bekerja.” Saya katakan: “Wahai Rasulullah 
beritahukan saya, jika saya tidak mampu dari sebagian amal tadi?” Beliau 
menjawab: “Kamu menahan kejahatanmu dari orang lain, hal itu adalah 
sedekah darimu untuk dirimu.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Yang masyhur dalam hadits ini adalah Shani' (pekerja) tetapi juga 
diisyaratkan dengan dha'i' (orang yang tersia-sia karena melarat atau terlalu 
banyak tanggungan keluarga). Sedangkan akhrag adalah orang yang tidak 
pandai mengerjakan apa yang akan dia perbuat. 


. 


12 Yang paling banyak pahalanya disisi Allah 


184 





s Riyadhuws Shalihin - 





LAS ANN MAUT 
AN GAN SU 


- La $ 


Pd Pe 2 - | 1 
me renaden Lan IG BG AAN 
ah EK AKI SAINS 253 


PANAI NE Az 
TAERA IS SI SN 
ng Pi 2 
53 Rn (As 32 Ns 


HAN MEA KA A3 
PI Har STA TR 


. 21 T ” K 2. Pe 
. Araek 13 PC 29 
120. Kedua: Dari Abu Dzar « , bahwasannya Rasulullah gg bersabda: “Tiap 
pagi ada kewajiban bersedekah untuk tiap-tiap persendian (ruas). Maka 
tiap ucapan tasbih adalah sedekah, tiap ucapan tahmid adalah sedekah, 
tiap ucapan tahlil adalah sedekah, tiap ucapan takbir adalah sedekah, 
amar ma'ruf adalah sedekah dan melarang dari yang mungkar adalah 
sedekah. Dan mencukupi dari semua itu dua rakaat yang kamu lakukan 

pada waktu dhuha.” (HR. Muslim) 


GIANT LANIG JGAS LE Aa 
TN Kan eta KO NP Iu NX LA 

2 Ing Gn Ws nee Png » 
LE HIS MEN GH 

“BII Jala ES Ta 
Aan 


89 


» Riyadhus Shalihin — 185 


121. Ketiga: Juga dari Abu Dzar 4g , Rasulullah #8 bersabda: “Diperlihatkan 
kepadaku amalan-amalan umatku yang baik dan yang buruk. Maka saya 
mendapati dalam deretan amalan baik umatku gangguan yang dihilangkan 
dari tengah jalan. Dan saya dapati dalam kelompok amalan buruk umatku 
ingus yang ada di Masjid tidak dipendam.” (HR. Muslim) 


CE SINEKCI Porn AI ANY 
. & Ke MA PANEN BETA DIV 
AE KG An SE AKA 
san Gl:4o NPK an wa 
Gek RaR Ea an as 

Sign ED Ia KENA Angela aa 
AN Ngsb, Je Is Inpaisan 
TKA Cai 
KEIINSS £ aa ESA IR (3 
NG SA 2 KAP 

PEN TALI AA OKE 


122. Keempat: Juga dari Abu Dzar «& , bahwa ada sekelompok orang 
mengatakan: “Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua 
pahala, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan 


“3 





186 - Riyadhus Shalihin - 


123. 


harta mereka'”.” Beliau bersabda: “Bukankah Allah telah menjadikan 
untukmu sesuatu yang kamu bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya 
setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah setiap tahmid 
adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintah yang ma'ruf 
dan mencegah yang mungkar adalah sedekah, bahkan senggama salah 
seorang kamu terdapat sedekah.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apakah 
salah seorang kami yang menyalurkan dorongan seksualitasnya berhak 
mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Beritahukan kepada saya, 
seandainya dia menempatkannya dalam perkara haram apakah dia 
memikul dosa? Maka begitu pula apabila dia meletakkannya pada tempat 
yang halal dia berhak mendapatkan pahala.” (HR. Muslim) 


GA Ih. MEI, TEKS. Jud Asy 
Eks RN NN AN EA TPA 
HIT 


Kelima: dari Abu Dzar «45 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Jangan 
sekali-kali kamu meremehkan apapun dari yang ma'ruf, sekalipun kamu 
hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang manis.” (HR. Muslim) 


NG gan Ig BAE EN Att 


sa SA AA 
BIAN KIA aa 3S TA 
KEREN AA an Per Cntiss 
Isya sak ia oat 


131 Dengan harta mereka yang lebih dari kecukupannya. 





— Riyadhus Shalihin - 187 





124. 


188 


ENG 5 LL 2 - 
An s5 AAS Osis ee ipa 

? ANA IG 5 AN 13 - 

JAE, Aan 3256 IG 

KAA Ap ka sana 


Sa AAN YK 


ai Ka Ful, ria kaga 
ISBN KE KASAS IKAN 


CA La . KA PELAO 


A JGA Ne L 


Keenam: Dari Abu Hurairah : , dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: 
“Tiap persendian manusia ada kewajiban sedekah untuknya, pada tiap 
hari dimana matahari terbit didalamnya, engkau berbuat adil diantara 
dua orang adalah sedekah, engkau membantu seseorang dalam 
kendaraannya, kamu menaikkannya diatasnya atau menaikkan barangnya 
diatasnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap 
langkah yang kamu ayunkan menuju shalat adalah sedekah. Dan engkau 
menghilangkan rintangan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 

Dan Muslim juga meriwayatkan dari “Aisyah « , dia berkata: 
“Rasulullah 2& bersabda: “Sesungguhnya setiap manusia dari keturunan 
Adam diciptakan padanya persendian sebanyak tiga ratus enam puluh 
sendi. Maka barangsiapa bertakbir mengagungkan Allah, memuji Allah, 
mensucikan Allah, memohon ampunan kepada Allah dan menyingkirkan 
batu dari jalan yang dilalui manusia atau duri atau tulang dari jalan 





- Riyadhus Shalihin - 


manusia, atau memerintah yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar, 
sebanyak tiga ratus enam puluh berarti ia berjalan pada hari itu dalam 
keadaan ia telah dijauhkan Tn api neraka.” 


Pres Tan IG NEANG CS OA AYO 
Ten KKS GK SAE aa 


125. Ketujuh: Dari Abu Hurairah #& , dari Nabi gg beliau bersabda: 
“Barangsiapa berangkat menuju masjid diwaktu pagi atau senja, maka 
Allah mempersiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi atau senja.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


: KANG LAS PAKAN 


Nuzul dalam hadits ini berarti makanan dan hidangan yang disuguhkan 
kepada tamu. 


Aa Aa ATA PAN TEMA UT CA LANANG 
Hyun 2 AGYA KA EUAL 


AE 


Ga ALE AN Ga SAI | K YAN 
. BEAN 5 dash 


126. Kedelapan: Dari Abu Hurairah «4, , dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: 
“Wahai wanita muslimah janganlah seorang tetangga merasa rendah akan 
memberi hadiah pada tetangganya, meskipun sekedar kikil kambing'? .” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


'2 Janganlah seorang tetangga itu mengurungkan untuk memberi sedekah atau hadiah kepada 
tetangga hanya karena menganggap bahwa yang akan diberikan itu rendah nilainya atau tidak 
begitu berharga, melainkan hendaklah mendermakan apa saja yang mungkin yang dia mampu, 
meskipun sedikit misalnya kikil kambing. Allah berfirman: “Barangsiapa beramal sekalipun 
sebesar Dzarrah ia pasti akan melihat (balasan)nya.” 





— Riyadhus Shalihin - 189 


AIA vb» NT ATE MESIN AE (AS NY 
3 9 Asa Sr GE el Ma 
Pan YY OP ta aye rang, 
“9 Pi AT para 
LEAN BALA AJ La ERP 
EA va NAN Ge 
ena (TP ? 7 - P c «4 
SIA : Pa Oa ir IG Ja pia In 
. Taka $ SELAT 


127. Kesembilan: Dari Abu Hurairah « dari Nabi sg beliau bersabda: “Iman 
itu sebanyak tujuh puluh cabang | lebih atau enam puluh cabang lebih, 


cabang yang paling utama adalah 4 ATI 33 dan yang paling rendah adalah 
menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu satu cabang dari iman. 
(HR. Bukhari — Muslim) 


.. pada hadits diatas adalah berarti “beberapa” yang kandungan 


Pasi antara angka GA Haa sembilan. 


Kam J6 PAP 249 2G CA AIANN 
Tan PN aa SEA Japan el 
BAYU ALA GAN 
Ag SEN KI  Y3 Aas MEA 
Kata SATA DOSEN 
JEANS B3 Bahana KEN 


190 » Riyadhus Shalihin - 


& 
“ 
Ra" 





3 23, N 1 - et |. . 
KENA Abaya Aa ga ENG A 
KT Lah LE Tan Pala Ra 


KY . -.. LL. ' 
- 9, PP Lia PER P 31 
TE VI NI KI? Ss 3 Pras (v 2 


(Na 


ENI audy Dean KA Ld ad SEL 
Oa TN LILAT ST CATEA IT OI 


128. Kesepuluh: Dari Abu Hurairah «8, bahwasannya Rasulullah #& bersabda: 
“Tatkala seseorang berjalan disebuah jalan mendadak ia merasa sangat 
haus. Dia menemukan sebuah sumur lalu ia turun kedalamnya dan minum. 
Kemudian ia keluar, tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya, dia 
memakan tanah karena hausnya. Maka orang tadi berkata: “Anjing ini 
telah mengalami kehausan yang sangat hebat seperti yang tadi aku alami.” 
Lalu ia turun lagi kedalam sumur, ia memenuhi sepatunya dengan air 
kemudian menggigitnya hingga naik keatas. Kemudian ia memberi minum 
pada anjing dan bersyukur kepada Allah #& , maka Allah 
mengampuninya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apakah kami 
mendapatkan pahala dalam menolong binatang?” Maka beliau bersabda: 
“Dalam (menolong) setiap makhluk hidup ada pahalanya'?.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Didalam satu riwayat milik Bukhari: “Maka Allah memuji 
perbuatannya, mengampuninya dan memasukkannya kedalam surga.” Dan 
dalam riwayat Bukhari -—Muslim: “Tatkala ada seekor anjing berputar- 


138 Dalam memberi minum setiap makhluk hidup ada pahalanya. Hadits ini mengandung anjuran 
untuk berbuat baik kepada hewan yang dihormati yaitu hewan yang tidak diperintahkan untuk 
membunuhnya. 





- Riyadhus Shalihin - 191 


putar diatas perigi, yang hampir mati karena kahausan tiba-tiba ia dilihat 
oleh seorang wanita pelacur, dari para pelacur Bani Israel. Dia langsung 
melepas sepatunya untuk mengambil air minum bagi anjing. Dia akhirnya 
memberinya minum maka dia diampuni karenanya.” 


II IE SA SEKS Es NA 
PAP : BEN S5 
! Sa 2G KA SE 
AE An Bian KAS 
SEA SE any IR 
mg 
Bab LN NG a9n 


sa 
Pan 


:g | dan AS AS NAS peng 


129. Kesebelas: Dari Abu Hurairah an , dari Nabi s , beliau bersabda: 


192 


“Sungguh saya telah melihat seseorang bergelimang nikmat didalam surga, 
karena ia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang tadinya 
ia mengganggu kaum muslimin.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Seseorang berjalan menemukan satu cabang 
pohon ada ditengah jalan maka ia berkata: “Demi Allah saya akan 
menyingkirkan ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Maka ia 
dimasukkan kedalam surga.” 

Dan dalam riwayat Bukhari — Muslim: “Tatkala seseorang berjalan di 
satu jalan ia mendapatkan satu cabang pohon berduri berada ditengah 
jalan maka dia meminggirkannya, maka Allah memuji perbuatannya dan 
mengampuninya.” 





- Riyadhus Shalihin — 


130. 





San AF MNO95IG JOKE 5 sngt 

mag KANE CAS (en 5 

Uag IE TO 55 SAN & 
ph INA 


Kedua belas: Dari Abu Hurairah 4g: , dia berkata: “Rasulullah gg bersabaa: 
“Barangsiapa wudhu, dia menyempurnakan wudhunya, kemudian 
menghadiri jum'at, lalu dia mendengarkan dan diam maka diampuni 
untuknya dosa-dosa yang ada antara jum'at yang lalu ditambah tiga hari. 
Dan barangsiapa mempermainkan kerikil (termasuk tasbih sekarang, - 
pent) maka dia telah Jagha (sia-sia jum'atnya).” (HR. Muslim) 


On Je Ne ng aka asah 
9 AJ en AJ ON 

Tya AL AO era JANGAN EA 

A SINGA KANG Aya TPA Kab Kaar - 9 
BIN Aoa Kayanya 
2 SEN ISA GI NE, KPA na 26 
pemgnyaa Haus 
A3 3 Ken Gn ng AAU 

CNG NTT 


» Riyadhus Shalihin - 193 


131. 


132. 


194 — Riyadhus Shalihin — 


Ketiga belas: Dari Abu Hurairah :4 , bahwasannya Rasulullah gg bersabda: 
“Apabila seorang hamba muslim atau mukmin wudhu, lalu ia membasuh 
mukanya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang terlihat oleh 
pandangan matanya bersama tetesan air, atau bersama tetesan air yang 
terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya maka keluar dari kedua 
tangannya semua dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya bersama 
tetesan air, atau bersama tetesan air yang terakhir hingga keluar bersih 
dari dosa-dosa. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah 
semua dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya bersama siraman air atau 
bersama tetesan terakhir hingga keluar bersih dari dosa-dosa.” (HR Mus- 
lim) 


sa 2 Pn AON EKA Et SATA, 
aa KENA LS Pe Y 

x Pa SENTUL N SESN, 
SA LANG 


Keempat belas: Dari Abu Hurairah «8, , dari Rasulullah gg , beliau 
bersabda: “Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at dan Ramadhan ke 
Ramadhan adalah menjadi penebus bagi dosa-dosa yang yang terjadi 
diantara semua. Apabila dosa-dosa besar dijauhi.” (HR Muslim) 


n 


BE AG ICA Kngua LT 
SEN AAN pk 2 aga | 
BE ASIN aah IG AAS NG 

NATA Tan Mia Pa 


PLN ve BENANG 


N 





133. Kelima belas: Dari Abu Hurairah «5s, dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: 
“Maukah aku tunjukkan kepadamu hal-hal yang dengannya Allah 
menghapuskan dosa dan mengangkat derajat?” Mereka menjawab: “Tentu, 
ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Menyempurnakan wudhu dimasa-masa 
sulit dan banyak melangkah menuju masjid dan menunggu shalat setelah 
shalat. Yang demikian itu adalah ribath'” .” (HR. Muslim) 


CST Lega NE EGA Av 


IA badan SIKU 256 JGA 


Kg Ge 
7 AA « . age 
P $ 1 Jet (PR erat 
. AN GG $ (SAN » 


134. Keenam belas: Dari Abu Musa Al-Asy'ari # ,dia berkata: “Rasulullah 
es bersabda: “Barangsiapa sholat shubuh dan Ashar dia masuk 
surga. (HR. Bukhari - Muslim) 


Ne 

Hikean at 2. 508. JBS, Tag Sego) AYO 
AN AA ARA 
BN SA Koal APA AS »3 sum 

Lp GI 33 “1 
“G GI 9) « eSP aas Ya 
135. Ketujuh belas: Dari Abu Musa Al-Asy'ari «45, dia berkata: “Rasulullah 
#$ bersabda: “Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir maka ditulis 


untuknya amal perbuatan yang biasa dia lakukan pada waktu dia mukim 
dan sehat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


NE TERLENA PES Fika Ya 


188 Ribath asalnya adalah bertugas di front pertempuran, kemudian amal-amal shaleh dan ibadah 
tadi diserupakan dengannya. 





- Riyadhus Shalihin — 195 


ATAS PAPAN LK ORE YAA KAI apa 
4 Kenya aa aah 


136. Kedelapan belas: Dari Jabir « , dia berkata: “Rasulullah £& bersabda: 
“Setiap yang ma'ruf adalah sedekah.” (HR. Bukhari) Sedangkan Imam 
Muslim meriwayatkannya dari Huzdaifah ss . 


t, 


Can AE ani at san or AA 


- 


LABA AR Ap! KE 


137. Kesembilan belas: Dari Jabir «s , dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: 
“Tidak ada seorang muslimpun yang menanam tanaman melainkan apa 
yang dimakan darinya adalah sedekah baginya, dan apa saja yang dicuri 
darinya baginya adalah sedekah. Dan tidak seorangpun menguranginya 
melainkan baginya adalah sedekah.” (HR. Muslim) 

Dan dalam satu riwayat miliknya: “Maka seorang muslim tidak 
menanam satu tanaman, kemudian ada manusia atau hewan atau burung 
yang memakan daripadanya, melainkan baginya adalah sedekah sampai 





196 - Riyadhus Shalihin — 


138. 


139. 





PNS LE INN 


pada hari kiamat.” Dan dalam satu riwayat miliknya: “Seorang muslim 
tidak bercocok tanam atau menabur benih kemudian ada manusia atau 
hewan atau apapun yang memakan daripadanya melainkan hal itu 
merupakan sedekah baginya.” 


SS EA nie Knaya NN 
A3 Ja th PA 


"Aan Vas) yan 


Dan keduanya (Bukhari — Muslim) meriwayatkan hadits ini dari Anas st: . 
ana ERA PAPAN Gi 
KEaeA pn '0 -— ) AY 2 


eeea 5 agan Aa 
Ka Nagan Ar 59, 


Au 
... 


Him IE ES AN ES NG 

WAE AN IKI yA HN Lae 

Ng “Re Pa KSB »3 AA rona 
Mita 


Kedua puluh: Dari Jabir «& , dia berkata: “Banu Salimah ingin berpindah 
(rumah) dekat masjid. Tatkala Rasulullah gg mendengar keinginan itu 
beliau bersabda: “Saya dengar kabar bahwa kamu ingin pindah dekat 
dengan masjid?” Jawab mereka: “Benar ya Rasulullah, kami bermaksud 
demikian.” Maka beliau bersabda: “Bani Salimah, tetaplah kamu 
dikampungmu, niscaya tercatat bagimu langkah-langkah kakimu.” (HR. 
Muslim) dalam satu riwayat: “Sesungguhnya pada setiap langkah ada 
peningkatan satu derajat.” (HR. Muslim) 


- Riyadhus Shalihin - 197 


1 Len 3 RAT SN 
“333 Ka 2 SR Ga GE V2!93 - L 

AK any Ito So rt LA 
KENA MASAK 


MANA 3 MATA KALA .- 

5 Au n5 »9 NAS 

140. Imam Bukhari juga meriwayatkan semakna dengan itu dari Anas a. 
Banu Salimah adalah kabilah terkenal dari kaum Anshar .£. 


Ra 1 dkt NPIY Lt. “132 13 at Ta 
SE SANA Saba AAA 
In EN KANAN KE NASA 
KENA IEHAN du Sea 
ARE MN Ip NA TA TaC NK AA (AK NS 
AAN A Tino gia) 920 (3 AI 
MAIN NG AL AE II CA 
IR: Ikan 9 MAAN 3G AAN GAS SG 

Lk Pa Ha CARA UT 2-7 2-A NEK 
BERI ES Wa add 
bkn Aa AM MP BL ai 
95 Kana SEA erna 

23 TAN NA 2g LE 
PELAN EN INA 9. AE 

MAA Le SL LAGING An: Kla 23 

Pa Pp PA 1 

PA Nua AT PA 2 MA YA KI 

: SN ) 3 
SAY AN LAI 
141. Kedua puluh satu: Dari Abu Al-Munzdir Ubay Ibn Ka'b Lagi dil (sb) 
dia berkata: “Ada satu orang , yang sepengetahuan saya dia adalah orang 
terjauh dari masjid, namun ia tidak pernah ketinggalan shalat (berjama' ah). 


Maka dikatakan kepadanya, atau saya katakan kepadanya: “Seandainya 
engkau membeli seekor himar yang bisa engkau tunggangi pada malam 


198 » Riyadhus Shalihin - 


hari dan pada waktu terik matahari?” Maka dia menjawab: “Saya tidak 
suka jika rumah saya disamping masjid. Sesungguhnya saya ingin 
perjalanan saya ke masjid dan pulang saya dari masjid kerumah, ditulis 
pahalanya untukku.” Maka Rasulullah gg bersabda: “Allah telah 
menggabungkan semua itu untukmu.” (HR. Muslim) 

Dan dalam satu riwayat: “Sesungguhnya bagimu adalah apa yang kamu 
S3 »9 135 


27an ANA AS MPA DAYA, 
DNA 2536 BERES AT 


Waria Basa akan 
YA W AYO Go DAA R0 pake ya Ipa 


- 
“5 


KIA Ona rana 
Aa Pala PRA PAP 


142. Kedua puluh dua: Dari Abu Muhammad Abdullah Ibn Amir Ibn Al-Ash 
&5 , dia berkata: “Rasulullah Ag bersabda: “Ada empat puluh macam 
kebaikan, yang paling tinggi adalah Manihah Al- 'Anzi. Tidak ada orang 
yang melakukan satu macam daripadanya dengan mengharapkan 
pahalanya dan mempercayai apa yang telah dijanjikan didalamnya 
melainkan Allah akan memasukkannya kedalam surga karenanya.” (HR. 
Bukhari) 

Manihah Al- Anzi adalah meminjamkan seekor kambing untuk diperah 
susunya, lalu dikembalikan Pan 


KN AG Pn ena 
MEA dgan BE Ae IE 


135 Maksudnya, apa yang kamu kerjakan dari memperbanyak langkah ke masjid dan dari masjid 
ke rumah karena ingin mencari pahala Allah. 


kesta 


t 





- Piyadhus Shatihin — 199. 


KAB AKu 


-“ Oo 


an 
5 Aerarn 5 (BY Cari: '9 
2J As G6: Ku 

AN SAOS JELANG) 23 
2 na NA K3 an Kenute 
an 2 KA (ah ' 2.) A FA Oren Ore 

Ing 29 “ Naa Ae 

aa SA SEN Ka 
PAT AE Ie da Kana 
KESAN. Pa Dan 


143. Kedua puluh tiga: Dari Adiy Ibn Hatim «8, dia berkata: “Saya mendengar 
Nabi gg bersabda: “Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan 
bersedekah separuh dari biji kurma.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari Muslim juga dari Adiy Rasulullah && 
bersabda: “Tidak seorangpun dari kamu melainkan ia akan diajak bicara 
oleh Tuhannya, tanpa ada penerjemah antara dia dan Allah. Maka dia 
melihat disebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia 
amalkan (sewaktu di dunia, -pent). Lalu dia melihat sebelah kiri dia juga 
melihat apa yang telah dia kerjakan. Lalu dia menatap dihadapannya, 
ternyata dia tidak tidak melihat melainkan api neraka ada dihadapan 
wajahnya. Maka takutlah kepada neraka sekalipun dengan sedekah separuh 
biji kurma. Barangsiapa tidak mendapatkannya maka (cukuplah) dengan 
ucapan yang baik.” 


- A31 5. Pa ap Tea Td 
IG. SG AS engan Garang al Ntt 
(AAA MEN NI 

Pare psmuasan “133 RAN 


200 - Riyadhus Shalihin — 





144. 


145. 





P Atut ATA TA 


TAG 
HAK 1 dras3ga 13 SKA, A3 


Kedua puluh empat: Dari Anas «5 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba apabila ia makan satu 
makanan dia memuji-Nya karenanya atau minum satu minuman lalu 
memuji-Nya karenanya. (HR. Muslim) 

Be dimaksud satu makanan adalah makan pagi atau makan sore. 


JAN CET AANS 1 Stud 3 Indi M0 


Dhakiri »$ 38 AG 


aan ri nan “apa SE LAEIN 
KAL bian TE PENA, Je 
Par ws. Sep SIG Aga 
. Ng KI, dg KAS SA, 
AN aka KANG aan 


.- 
Kedua puluh lima: Dari Abu Musa «4 , dari Nabi £g beliau bersabda: 
“Tiap orang muslim berkewajiban an ' Dia bertanya: “Beritahukan 
kepada saya, bagaimana seandainya dia tidak punya?” Beliau bersabda: 
“Dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya 
sendiri dan bersedekah.” Dia bertanya: “Beritahukan kepada kami apabila 
ia tidak mampu?” Beliau bersabda: “Dia membantu orang yang sangat 
membutuhkan bantuan.” Dia bertanya: “Beritahukan kepada saya, apabila 
ia tidak kuasa?” Beliau bersabda: “Ia memerintah yang ma'ruf atau 
kebaikan.” Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepada saya, jika dia tidak 
melakukannya?” Beliau bersabda: “Dia menahan diri dari berbuat jahat, 
karena itu adalah sedekah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


-— Riyadhus Shalihin - 201 


2. Pn hp 0 . 
BAB 14 
HEMAT DALAM TAAT 


Allah #& berfirman: 
AYAT IG NEK 


Dab 


“Thaahaa. Kami tidak menurunkan al-Our'an ini kepadamu agar 
kamu menjadi susah.” (Thaha: 1) 
Allah #& berfirman: 


PIPA Gp KAN em JSI, 
LWAo12 231) 


“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.” (Al-Bagarah: 185) 


CI LAPAN AKIK 
“aa DE rda Tan VE NB 3 


Ia APN p Ka? Pegrad 2 2. 

AN BEN KT Kan IG GIA 

Y Iyan, 

FN AG AI KA: Ea bi 
KIE KI 

TAAT AT Abah 


, 5 Ta » 2 - PP 
AN AN» 3S Bakau 


202 » Riyadhus Shalihin — 


Saga? Aap IL Az Na K3 Keagg AFI 
Hanan KAT 
Pe NATAL P AAA 


146. Dari “Aisyah « , bahwasannya Nabi #& masuk menemuinya, sedang 
disampingnya ada seorang wanita. Beliau bertanya: “Siapa wanita ini?” 
Dia menjawab: “Dia adalah Fatimah yang terkenal shalatnya.” Beliau 
bersabda: “Mah! Seharusnya kamu melakukan apa yang kamu mampu. 
Karena demi Allah, Allah itu tidak akan jemu menerima amalmu hingga 
kamu jemu beramal.” Dan agama yang paling beliau cintai adalah apa 
yang bisa dilangsungkan oleh pelakunya. (HR. Bukhari — Muslim) 

Mah adalah kata yang menyatakan mencegah dan melarang. Allah 
tidak jemu artinya Dia tidak memutus pahalanya dari kamu dan balasan 
amal kamu, Dia bersikap kepada kamu dengan sikap orang yang jemu, 
hingga kamu sendiri yang jemu lalu meninggalkan amal. Maka seyogyanya 
kamu mengambil ibadah yang mungkin kamu melanggengkannya agar 
pahala ON karunia-Nya juga lestari untukmu. 


ba KENA SEKEN GAS AE AL 
IG NE 3 KE da Ne ra 
Peran na Enes 
& Kors, Ega 
FN Gare MAA. AAA YG 
WAN PA KALA, 
Asah 1 Aa kerasa Ea ai 
Ma an 203 


AK 


1G 


AE 
) 


—. 





lane RT 
ANN € NG, RSI NS 
' 


PA bisaa isa Pi 


AL, LA TE NYATA CA 3G. SAY 


K: 


- 


147. Dari Anas gs, dia berkata: “Datang tiga orang kerumah-rumah istri Nabi 
#8, untuk menanyakan tentang ibadah Nabi gg , maka tatkala mereka 
diberitahu, seolah-olah mereka menganggap sedikit, mereka berkata: 
“Dimana kedudukan kita jika dibanding dengan Nabi gg ? Beliau adalah 
orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu maupun yang 
berikutnya.” Maka salah seorang mereka berkata: “Adapun saya, saya 
akan shalat malam selama-lamanya.” Yang lain berkata: “Dan saya akan 
berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka.” Sedangkan yang ketiga 
berkata: “Saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” 
Maka datanglah Rasulullah $& kepada mereka, beliau bersabda: “Kamukah 
orang yang telah berkata begini dan begini? Ingatlah demi Allah, 
sesungguhnya aku ini orang yang paling khasyyah (takut kepada Allah), 
orang yang paling bertakwa kepada-Nya, akan tetapi saya berpuasa dan 
berbuka, saya shalat dan tidur dan saya menikahi wanita. Maka barangsiapa 
tidak menyukai (berpaling) dari sunnahku maka dia bukan dari bagianku.” 
(HR. Bukhari — Muslim)'8 


SIS ENG SNGS DALA AG NN 
AANG GIEE (DAKAN NA » 

PA JFENORSANGEN GAN 
KAN 


“ 


86 Tambahan ini berasal dari manuskrip yang ada di perpustakaan Al-Zhahiriyah dan 
manuskrip-manuskrip yang ada di perpustakaan Zuhair Asy-Syawisyh, karena di sebagian naskah 
cetakan tidak ada. 





204 - Riyadhus Shalihin - 


148. Dari Ibn Mas'ud «& , bahwa Nabi && bersabda: “Pasti binasa orang-or- 
ang yang berlebih-lebihan (dalam beragama).“ Beliau mengucapkan 
berulang-ulang tiga kali. (HR. Muslim) 

Mutanaththi' adalah orang yang berlebihan dan memaksa-maksa 
METpA yang tidak Pe tenunya tidak ada pemaksaan diri. 


AG SE NG AE AA 
PIA #N KENGN AGAN Gn 
Ga EN SN at 0g 

Ke 2aLA 

ANN EN Yo In ENG 

Ken Kp 

Gaia M6 Kas KA Op yana Pe Pa 

Ae Mn Kanak obi 2231 
SAT NE 155” Arka 
AIA 33313. SSI ya aa H3 


Sa men JA APN Rea 
NYOP AA koko TMT ANT 


ny PANEN JENIS awan 
2 IS ani NI OA Taha: 13 2 Tya CAN 
- Riyadhus Shalihin — 205 


AG p 22” a. “ Ka 4 p 
Pe mega Asta 
LA ak SAT “1 SANG KAS 0) 4 BA 


KeAN 


YAI 


149. Dari Abu Hurairah « , dari Nabi #& , beliau bersabda: “Sesungguhnya 
agama ini mudah (dijalankan). Dan tidak ada orang yang mempersulit 
agama ini!” melainkan dia akan dikalahkannya. Maka usahakan selalu 
benar (sesuai dengan sunnah) dan bersedang-sedanglah serta 
bergembiralah. Dan jadikanlah sebagai penolongmu waktu pagi, waktu 
sore dan sedikit dari akhir malam.” (HR. Bukhari) 

Dan dalam satu riwayat Bukhari: “Usahakan selalu benar (sesuai 
dengan sunnah), bersedang-sedanglah, gunakan waktu pagi, waktu sore 
dan sedikit akhir malam. Bersedang-sedanglah, bersedang-sedanglah 
kamu pasti sampai.” 

Ini adalah isti'arah dan perumpamaan, artinya untuk taat kepada 
Allah gunakanlah sebagai penolongmu amal-amal diwaktu giatmu, 
diwaktu tenang hatimu, sekiranya kamu merasa nikmat dengan ibadah 
itu, sehingga kamu tidak jenuh dan berhasil mencapai maksudmu. 
Sebagaimana musafir yang cerdik ia berjalan diwaktu-waktu ini dan 
diwaktu lainya dia dan kendaraannya beristirahat, maka dia sampai pada 
tujuan tanpa ada rasa capai dan penat. Wallahu a'lam 


Kaka KETAT AG RA NS: 
Kn IS NAGA nga 
(rate sen Are AAN Ya | Aa 6 SAPI 


AKA GR Tas In, “abaya A9 


AE AA HA A Cr 


“ 


4 - ai 
13 Telah diriwayatkan: KAN BEAN demikian keterangan Imam Nawawi (-pent.) 





206 » Riyadhus Shalihin — 


150. Dari Anas  , dia berkata: “Nabi gg masuk kedalam masjid ternyata 


151. 


ada tambang yang membentang diantara dua tiang masjid' maka beliau 
bertanya: “Untuk apa tambang ini?” Mereka menjawab: “Ini adalah 
tambang milik Zainab, apabila dia malas berdiri dalam shalat dia 
bergantung padanya.” Maka Nabi #& bersabda: “Lepaslah tali ini. 
Hendaklah salah seorang kamu melakukan shalat disaat giatnya dan 
apabila dia telah malas hendaklah dia tidur'?.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


£ Yuta Yits3- 23 As 
NE APA tanya KENA 01 


31 Map WS 


2, - 

LES DX saga VISTA 

AN 5 PSI Kan aga 

Ae 3. WA Tn pa 

Dari “Aisyah #& , bahwasannya Rasulullah gg bersabda: “Apabila salah 

seorang kamu mengantuk (berat) saat melakukan shalat malam hendaklah 

tidur hingga rasa kantuk itu hilang dari padanya. Karena apabila ia shalat 

dalam keadaan mengantuk, maka dia tidak tahu barangkali dia bermaksud 

memohon ampun ternyata dia mencaci dirinya sendiri"? .” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


BERES AE KE AON 

NS BENGA GAS see “, 

aan 2135 , Ml ban KIA 
KANG K3, NP 


sa ” 


138 Dalam satu riwayat Muslim dalam bentuk nakirah (tanpa alif lam : EN )sariyah 
artinya pilar. 


1 Hadits ini mengandung anjuran untuk berbuat hemat dalam ibadah dan larangan dari 


perbuatan mernaksa-maksa (dan mengada-ada) didalam ibadah. 


“0 Maksudnya memohon kejelekan atas dirinya sendiri (atau mencaci Allah, merubah-rubah 


ayat al-Our'an dan lain-lain, -pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 207 





152. Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Samurah Lagic 4! (15) , dia berkata: “Saya 
Shalat bersama Nabi #8 pada semua shalat ternyata shalat beliau itu sedang 
dan khutbahnya sedang.” (HR. Muslim) 

Sedang maksudnya adalah tidak pendek dan tidak panjang. 


9 2 aa) 


2 AN X 201 SA Saja AKUR AOY 


bana PENA AA ATA 
e Ita, IG Kesamaan KEP 
CAR AN A.A 6 
TAP NB CAS IS: 
Ana Na mana 
Karya ma NIA 
NAN I Ti Lap 3 TAI 
GE DAN Ska KN IR 
FE ENI ITE, 
AS 3 SES, an 
BAG Kaban BEN 


153. Dari Abu Juhaifah Wahab Ibn Abdullah «& , dia berkata: “Nabi #& 
mempersaudarakan antara Salman dan Abu Ad-Darda' kemudian Salman 
mengunjungi Abu Ad-Darda.” Dia melihat Ummu Ad-Darda hanya 


N 


208 - Riyadhus Shalihin - 





berpakaian lusuh (pakaian kerja) maka dia bertanya: “Mengapa kamu 
seperti ini (tidak berdandan)?” Dia menjawab: “Saudaramu Abu Darda' 
tidak memiliki keinginan terhadap dunia'"!.” Lalu datanglah Abu Al- 
Darda”, dia langsung membuat makanan untuknya. Kemudian dia berkata: 
“Makanlah, karena aku puasa.” Maka Salman berkata: “Aku tidak mau 
makan, kalau kamu tidak makan.” Tatkala malam tiba, Abu Ad-Darda' 
hendak pergi shalat malam maka Salman berkata kepadanya: “Tidurlah.” 
Diapun kemudian pergi tidur, kemudian (setelah itu) dia ingin bangun 
malam. Dia berkata lagi kepadanya: “Tidurlah dulu.” Dia akhirnya tidur. 
Maka tatkala tiba akhir malam Salman berkata kepadanya: “Bangunlah 
sekarang.” Akhirnya mereka berdua shalat bersama-sama. Maka Salman 
berkata kepadanya: “Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak atasmu, bagi 
dirimu sendiri ada hak atasmu dan bagi istrimu ada hak atasmu. Maka 
berikanlah kepada yang berhak haknya masing-masing.” Kemudian dia 
datang kepada Rasulullah gg , dia menceritakan hal itu kepada beliau, 
“aja Nabi #8 bersabda: “Salman benar.” (HR. Bukhari) 


AN SAN EA ES 6301 
FA AG SA EGA Sein 
AN Na. 2 CAN MA O: 
ERA ye aa Sei. denga 
IE nJG. Mesut ntar SAYA AG 


Pa aa Pa Yaar sa 
GL 


KARNA Fin KANG ENG 


LL DP 


MI Dunia disini maksudnya adalah wanita, didalam riwayat Al-Daruguthni GL 13 (wanita 
dunia). Dalam riwayat Ibn Khuzaiman ada tambahan: “Dia puasa disiang hari dan shalat di 
malam hari.” 

142 Hadits ini mengandung syariat muakhah (akad persaudaraan) karena Allah, bolehnya 
berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya karena keperluan, nasihat bagi muslim, 
memperingatkan orang yang lalai, keutamaan giyam lail. 


— Riyadhus Shalihin — 209 


210 


mi SEAL, Ip bana S3 LG 4 AN 
das saka Eun 5 da 
Ngasasa agarih Gak 
AIA das 
KAA ag Na aa MANA 
sa. AAS Bp YAN 
pg aw DE ey 
In na KG anta 
Bs Asas. nas 
KENAPA TAP, KAN 
seng, KIE BEAN 


meep AB) 


DB AK IS ANE 
AT 330 


abah yng Dana isu 
APN 8 BAE ye von Kan NOS 3) 


5 AA 


Naa san “NG PAMA 


33 


“1 


Seth kk Shalab 


(ANE PNSSS AT pena IG F2 
PURA saga isepaba 2G 
MEA BI USIA 
Kena PALA 

(3, NY AON BATAS 133533 
bana ma LS SKIYIA 
As, LAI pnapan Je 23 GRAN 
PAI, PA PEN NG MASK 
jae TAK AA SAN 
YA NG EN 2 enjas 
naga BERI SEL A 
EP ATU AUTO MA AH 
BEAN GT K3 LE 
AN NY AAN ANN ANTA p (OLI 
Si S3 SLS SE ENGAN 


- Riyadhus Shalihin - 211 





AA jan EA TAN vc NS aka Aa Ls 
soto. ASl2a3 
4 


Measigas KA. ae 
KING pada 
sak anga, KE IN 
a 3g papan KAIN Aga 
DE am -- aya AI ang 
Us Wo gia II ESA 
& Ka Ay Sie CAN ra 
2 KE IS Gr Maa PA ONSU 
(GK «Ah 33 €' In ds Aa 
pemanN AL 33 Sula GS 
penjara TAN Sang: Kz F3 AAN AL 
TI SBN K3 SEE EL AI 


212 - Riyadhus Shalihin - 


“ 


» aa “1, Ga KA | Aa 
MAN AS AN SONG tv ale 


LK AUALA Ker Va S3, KAN 
ENY AAA EA Bata He g 
Pa PR AN ta” 
20 Lu “13 G0) Ma ag ey AL, “1 3uI 
HE AL LSP AG 3G 
LL ova a- 
OM 3 
154. Dari Abu Muhammad Abdullah Ibn Amr Ibn al-“Ash Lagic dil ma, dia 
berkata: “Nabi #& diberitahu bahwa saya berkata: “Demi Allah saya 
bertekad untuk puasa disiang hari shalat di malam hari sepanjang hidup 
saya.” Maka Rasulullah gg bersabda: “Engkaukah yang menyatakan hal 
itu?” Maka saya berkata: “Saya telah mengucapkannya bi abi anti wa 
ummi"? ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Engkau tidak akan kuasa 
melakukannya, maka puasalah dan berbukalah, tidurlah dan shalatlah, 
dan berpuasalah dari setiap bulan tiga hari karena kebaikan itu (dihitung) 
dengan sepuluh kali lipat yang demikian itu seperti puasa setahun.” Saya 
katakan: “Sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih baik dari 
itu.” Beliau bersabda: “Puasalah sehari dan berbukalah sehari, d@mikian 
itu puasa nabi Daud xx yaitu puasa yang paling adil (baik).” 

Dan dalam satu riwayat: “Dia adalah puasa yang paling utama.” Maka 
saya katakan: “Sesungguhnya saya mampu melakukan yang lebih dari 
itu.” Maka Nabi gg bersabda: “Tidak ada yang lebih dari yang demikian 
itu.” Seandainya saya menerima tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah 
tentu itu lebih saya sukai dari pada istri dan hartaku.” 

Dan dalam sebuah riwayat: “Bukankah aku diberitahu bahwa engkau 
berpuasa disiang hari dan berdiri di malam hari?” Saya katakan: “Benar 
wahai Rasulullah” Beliau bersabda: “Jangan kamu lakukan itu! Berpuasalah 
dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah karena jasadmu memiliki hak atas 


dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu 
dan tamumu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya cukup bagimu kamu 


18 Engkau ditebus dengan ibu bapakku ya Rasulullah! 





& Riyadhus Shalihin — 213 





berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, karena kamu berhak mendapatkan 
dengan setiap kebaikan sepuluh kali lipatannya. Yang demikian itu adalah 
puasa dahr (sepanjang masa).” Maka saya memperberat diri diri sehingga 
diberatkan padaku. Saya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya saya 
merasa masih kuat.” Beliau bersabda: “Berpuasalah seperti puasa nabi 
Allah Daud yxzgj dan janganlah kamu melebihinya.” Saya bertanya: 
“Bagaimanakah puasanya Nabi Daud itu?” Beliau menjawab: “Puasa 
separuh masa (kehidupan).” Maka Abdullah berusia lanjut berkata: “Andai 
saja dulu saya menerima kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah #& ? 

Dan dalam satu riwayat: “Bukankah aku diberi tahu bahwa engkau 
berpuasa sepanjang masa dan membaca Al-Our an sepanjang malam?” 
Maka saya katakan: “Benar, ya Rasulullah, dan saya tidak bermaksud 
dengan hal itu melainkan hanya kebaikan.” Beliau berkata: “Berpuasalah 
seperti puasanya Nabi Allah Daud xxkj , beliau adalah manusia yang 
paling banyak ibadahnya. Dan bacalah (khatamkanlah) Al-Our an dalam 
setiap bulan.” Saya berkata: “Wahai Nabi Allah, saya masih kuat 
melakukan yang lebih baik dari itu.” Beliau berkata: “Maka bacalah dalam 
setiap dua puluh hari.” Saya katakan: “Ya Nabi Allah sesungguhnya saya 
masih mampu melakukan yang lebih baik dari itu.” Beliau bersabda: 
“Maka bacalah dalam setiap sepuluh hari.” Saya katakan: “Ya Nabi Allah 
saya mampu melakukan yang lebih baik dari itu?” Beliau bersabda: “Maka 
bacalah dalam setiap tujuh hari dan jangan lebih dari itu.” Tetapi saya 


 memperberat diri maka diberatkanlah kepada saya. Dan Nabi gs bersabda 


kepada saya: “Sesungguhnya engkau tidak tahu barangkali masa hidupmu 
adalah panjang.” Dia berkata: “Maka sampailah saya pada usia yang 
dikatakan oleh Nabi kepada saya. Ketika saya menjadi tua saya berangan- 
angan andai saja saya mau menerima keringanan yang diajarkan oleh Nabi 
Allah &. 

Dan dalam satu riwayat: “Sesungguhnya anakmu memiliki hak atas 


dirimu.” 


Dan dalam satu riwayat: “Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah 
puasa Daud dan shalat yang paling dicintai oleh Allah juga shalat Daud. 
Dia tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada 
seperenamnya. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari dan dia tidak lari 
jika bertemu musuh'“ .” 

Dalam satu riwayat: “Saya dinikahkan oleh ayah saya dengan seorang 
wanita yang mulia, dan ayahku itu selalu mendatangi menantunya dan 


148 Karena dia masih menyisakan kekuatan dengan tidak berpuasa terus menerus 


214 





-— Riyadhus Shalihin — 


menanyakan tentang suaminya, maka ia berkata kepadanya: “Dia suami 
yang paling baik, (hanya saja) dia tidak pernah berbaring diranjang kami' , 
dan tidak pernah membuka kain penutup kami'“ , semenjak kami datang 
kepadanya.” Maka tatkala hal itu berlangsung lama, sang ayah melaporkan 
hal itu kepada Nabi £g , maka beliau bersabda: “Hadapkan dia padaku.” 
Maka saya menghadap pada beliau. Beliau bertanya: “Bagaimana kamu 
berpuasa?” Jawabku: “Tiap hari.” Beliau bertanya: “Bagaimana kamu 
mengkhatamkan Al-Our'an? Jawabku:”Setiap malam.” Dan dia 
menyebutkan mirip dengan keterangan yang telah lalu. Dan dia 
membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh Al-Our an yang 
biasa dia baca. Dia menyodorkannya diwaktu siang agar dimalam hari 
lebih ringan baginya. Dan apabila ia hendak berbekal kekuatan ia berbuka 
selama beberapa hari, dan dia menghitung hari-hari itu. Lalu dia berpuasa 
sebanyak bilangan hari itu karena dia tidak ingin meninggalkan sesuatu 
yang ada padanya ketika Nabi gg berpisah dengannya. 

Semua riwayat ini adalah shahih dan sebagian besar ada dalam Shahih 
Bukhari-Muslim, dan sedikit yang hanya ada disalah satunya. 


KN kait -ro0 
MG SIA IG BERANI 
KE La NETT. IE A5 
NAGKETSA 3 NUN KA, IG 
ca sangan SAN 
SIG ANA AG An AN anisa 
Kings KING, CN IE MA IT 


"5 Kinayah tentang senggama dan tidur bersama 
146 Kinayah tentang keengganannya untuk bercumbu dan bermesraan dengan istri artinya dia 
tidak pernah buka-buka dan tidak pernah ingin tahu. 





- Riyadfuw Shalihin - 215 





216 


SET IS na AAN, 
S5 AGAN AN Iin ye ES 
San PIPA IE NIH aa 
MUG BEAN YA 3 A3 
BAN BAG Je 
TI GS ANGIN AS 
GEGANA ola cas GG» SP AS 
HS KAA SNI ana 
TN KA BELI KEP UGE 
Madan aa SIS 

HA an SIG 3 Selat AP 
R93 ASEAN IS 23 


ea 


ax pn 253 3 2 5 
CI ITA ATI GA Mn 
« NAN : CALEG CE 


» Riyadhus Shalihin — 


155. Dari Abu Rib'i Hanzhalah Ibn Ar-Rabi' al-Usaidi Al-Katib, salah seorang 
juru tulis Rasulullah #& dia berkata: “Saya ditemui oleh Abu Bakar s4 , 
dia bertanya: “Bagaimana engkau wahai Hanzhalah?” Saya jawab: 
“Hanzhalah munafig””!” Dia berkata: “Subhanallah apa yang kamu 
katakan?” Saya Jawab: “Kita disisi Rasulullah diingatkan dengan surga 
dan neraka, seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Dan setelah 
kita keluar dari hadapan Rasulullah, kita bergaul dengan istri dan anak- 
anak serta segala urusan kehidupan kita banyak lupa.” Abu Bakar :# 
berkata: “Demi Allah kita juga mengalami hal yang serupa.” Maka saya 
dan Abu Bakar berangkat hingga kami tiba dihadapan Rasulullah # . 
Maka saya katakan: “Hanzhalah Munafig, wahai Rasulullah!” Maka beliau 
bertanya: “Apa itu?” Maka saya katakan: “Ya, Rasulullah kita itu dihadapan 
anda, anda memperingatkan kami dengan surga dan neraka seolah-olah 
hal itu terlihat dihadapan mata, akan tetapi apabila kita keluar dari hadapan 
anda, dan bergaul dengan istri, anak-anak dan segala urusan kehidupan 
kita banyak lupa.” Maka Rasulullah «5 bersabda: “Demi Allah yang jiwaku 
ada di tangan-Nya, seandainya kamu dapat melanggengkan kondisi 
(keimanan) yang kamu rasakan ketika kamu ada dihadapanku dan didalam 
dzikir tentu malaikat akan menjabat tanganmu diatas tempat tidurmu dan 
diperjalananmu. Akan tetapi, wahai Harzhalah, sesaat dan sesaat!.” 
Beliau mengulang tiga kali. 

Kata “Asafna artinya bergaul dan bermain, Dhai'at adalah urusan 
peranan dan mata pencaharian atau ma 'isyah. 


S4 ME SORE EA A1 


SA IKIP RO 
sa ES III ENI pa 235 
KE PAYY CALY IG eng Al AOA Ta 

Ban va PELOYKEAT 


17 Artinya: ia khawatir jadi orang munafig. 
18 Sesaat untuk menunaikan ibadah dan sesaat untuk mengerjakan hajatnya didunia yang fana ini. 





— Riyadhus Shalihin - 217 





156. Dari Ibn Abbas Lesic Wi (2), dia berkata: “Tatkala Nabi &g berkhuthbah, 
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri maka beliau menanyakannya.” 
Mereka jawab: “Abu Israel bernazdar untuk berdiri diterik matahari dan 
tidak duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara, dalam keadaan puasa.” 
Maka Nabi &g bersabda: “Suruh dia agar berbicara, berteduh dan duduk 
dan hendaklah menyempurnakan puasanya.” (HR. Bukhari) 


NE AK, 
MEN GE RS Ia Lo 
ea. 
BAB 15 
MENJAGA KELESTARIAN AMAL 


Allah 3g berfirman: 


Por ed 


: » a AN Pr 2 F1 “3G Pr #. 
JA SN AA Sela 2G m SIG: 
L- PA Ha LL Can AG YAI LC 2 & eU uan tani 
KAN Ka AN PA IN EK 


"gt 


Ke 


Ca an Pd 1 Et 5 LAN AA “09 23 
KEY AI CAP Lage WE EN 
IYV oa EN KTA 


“Bukankah telah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman, 
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun 
(kepada mereka). Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang 
sebelumnya telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlakulah masa 
yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras.” (Al-hadid: 16) 


Allah 4g berfirman: 





Aa HA PANTAT PAN TT 
PNG GG IA 


- 





218 - Riyadhus Shalihin — 


2731Ide 2 


ENI mma SI KAN! 


LA) 


pedia 


“Dan Kami iringkan (pula) Isa Putra Maryam, dan Kami berikan 
kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya 
rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah'” 
padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah 
yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak 
memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.” (Al-hadid: 27) 

Allah 4g berfirman: 


Na 217 SEE PIN ENG3 
La 321 CE 


“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat.” (An-Nahl: 92) 
Dan Allah 4g berfirman: 


ALAN IK KN NG, 
KI 


“Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini 
(ajal kematian)” (Al-Hijr: 99) 


SN 3 


8,7 # 
KAN PEN NIA 


. 


PAN TA MEA TAP En raon ea 


ex 5 


1 


“ 
. 


19 Rahbaniyah disini adalah tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. 
Dalam ayat ini ada dua celaan bagi mereka, pertama, melakukan bid'ah didalam agama Allah, kedua, 
mereka tidak melestarikan apa yang mereka wajibkan itu, lihat Ibn Katsir M315 (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin — 219 





yang di langgengkan oleh pemiliknya.” Telah berlalu pada Bab sebelumnya 


157. 


158. 


KBS GO Lae K ala 


Adapun haditsnya: 


Hadits “Aisyah gs, : “Dan agama yang paling beliau cintai adalah apa 
150 


AE SELASA N 
SA NG A Aan 5, by 5 
AIA Gea saru 

LANTAI (YANG neon 


Dari Umar Al-Khaththab gs , dia berkata: “Rasulullah si, bersabda: 
“Barangsiapa ketiduran dari hizibnya"' dimalam hari atau dari sebagian 
hizibnya, kemudian dia membacanya pada waktu antara shalat shubuh 
dan dhuhur maka ditulis untuknya seolah-olah ia membacanya dimalam 
hari.” (HR Muslim) 


GAN ap NA JA 
Peng K2 Ae 031536. Je 
AA) “2 1g pera KA TAN 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-“Ash lace dl wa, , dia berkata: 
“Rasulullah 4g bersabda: “Wahai Abdullah kamu jangan seperti Fulan, 
dia dulu melakukan giyamullail kini dia meninggalkannya.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


NAN 


10 Nomor 146 
131 Hizib adalah wirid, bacaan zdikir atau Al-Our'an yang rutin diamalkan. (-pent.) 


220 





» Riyadhus Shalihin — 


233 233) NG 5 2 (arang 0Lu 1 
159. Dari “Aisyah & , dia berkata: “Rasulullah #8 itu jika Ga shalat 


malamnya karena sakit atau lainnya, beliau melakukan shalat di siang 
hari sebanyak 12 rakaat.” (HR. Muslim) 


KG NBA 
asi 


BAB 16 
MENJAGA KELESTARIAN SUNNAH DAN TATA TERTIBNYA 


Allah 4g berfirman: 
eri PAS 3 PP Pat Ya INA 8 
2 Kelos AA Bi aga JSI 
KT 
Iv: 1 nina Lu 2 YA er 
“Apa saja yang dibawa Rasul kepadamu maka terimalah dan apa 


saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7) 
Allah 4g berfirman: 


SENI SN EA SEE, 
| Le aa 
Kebps : Pas PPAP Ja GPEKSI aa NS165 
Cod) 4 PE AGAN | 


- Riyadhus Shalihin - 221 








“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa 
nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya).” (An-Najm: 3-4 & Os-Ali Imran: 3) 

Allah 4g berfirman: 


5 » — 
Aa. A3: a33 se NE, 1g38 
AA SIR 


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21) 


Allah 4g berfirman: 
Naaah Ah OI NM ILY 
, 


Pig 


Ye ana 3 Bagan 
loka Sunan TB AND AAN ASP 
(Reseladi7 (« (53 


“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya.” (An-Nisa: 65) 

na 4g berfirman: 


India ANYER LAN 5: On JG, 
bad) AYI, bug bra 


“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah 
Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Our'an) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” (An-Nisa: 59) | 








222 - Riyadhus Shalihin - 


Para ulama menyatakan bahwa maknanya adalah kembali kepada 
Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah 4& berfirman: 


DE FKG GAS ANIS 
PAn elus) “AN An ASISGS 13 aka 


“Barangsiapa taat kepada Rasul maka benar-benar telah taat kepada 
Allah.” (An-Nisa: 80) 
Allah ye berfirman: 


Jab Ea DA An NE, 


NY 
Per or Kg “AI 


“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada 
Jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah.” (Asy-Syura: 52-53) 
Allah 4g berfirman: 


GE 


5 PAS PAKA » “SSIG3 


« 

3 |) 3-29 55 A2, na 3, A8 
LwY ga (UN IS Ara PG tera 
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut 


akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (An-Nur: 63) 
Allah 4g berfirman: 


AT Ae 35 33 LSN pa Ie 383 9 
Lv : SA (ASING 


“Dan ingatlah apa yang dibacakan dirumahmu dari ayat-ayat Al- 
lah dan hikmah (sunnah Nabimu).” (Al-Ahzab: 34) 





— Riyadhus Shalihin - 223 





Ayat-ayat lain dalam bab ini tentu masih banyak, sedangkan hadits- 
Lae Au Lu 
: yi ne Pri 
2 “2”? 
Ca Ae TI ri 9 
PAN CNN BAAK (EA 25 NK 
Pe PA Or A01 5) 8 nda NA 


y 


IA TAK Nara AA AN 213385 » “J6 
Pa aa 
e BSE MERASA 


Ag 3 

. pan (900 

160. Pertama: Dari Abu Hurairah « , dari Nabi #& , beliau bersabda: 
“Biarkanlah aku, apa-apa yang yang telah aku tinggalkan untukmu, 
sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu 
adalah banyaknya pertanyaan mereka dan sikap mereka yang selalu 
menyalahi nabi-nabi mereka. Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka 
jauhilah dan apabila aku memerintahmu dengan sesuatu maka lakukanlah 
sekuat tenagamu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


/ gg P 3 Tan ua 
KN AS AN TES G GEIL 
AA Ke .- Aa Aw Yaya reda NG TEY Dr GA 


AS an NP ONON 
St LA 1 JOKE 3 Alie 0 


haditsnya: 





224 - Riyadhus Shalihin - 


" PAN Kenya AA 2 ABG Ka 


aa JAR wetan tas Iga 


SG Anng PE WN AI A Prana 
G AICENGIS, “eat 185305 | 
MS Si SANG DA 

PN ena LA SEN Aa, 


161. Kedua: Dari Abu Najih Al-“Irbadh Ibn Sariyah ss , dia berkata: 
“Rasulullah ggs menasehati kami dengan satu mau 'izhah yang sangat 
mengena, karenanya hati ini menjadi gemetar dan mata ini mencucurkan 
air mata, maka kami berkata: “Ya Rasulullah sepertinya mau 'izhah ini 
adalah berasal dari orang yang akan mengucapkan selamat tinggal maka 
berwasiatlah kepada kami.” Beliau bersabda: “Aku berwasiat kepada kamu 
agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang 
memerintah kamu adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. 
Sesungguhnya barangsiapa yang terus hidup dari kamu akan melihat 
perselisihan yang banyak sekali. Maka berpeganglah kamu dengan 
sunnahku dan sunnah Khulafa' Raasyidin yang mendapatkan hidayah, 
gigitlah erat-erat dengan gigi geraham dan waspadalah dari setiap hal 
yang baru (dalam agama ini) karena setiap yang baru (bid'ah) adalah 
sesat.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dia berkata: “hadits hasan 
shahih) 


DR AIA NN 1 
PE AAN TNNA LE aa 
4 CA ?- A - 
“3 SUTAGES CON BIG ay 
LAS Ye San ENI NA tA 
- Riyadhus Shatihin - 225: 








KATA MAKER Ker Aa eery eeirena 


162. Ketiga: Dari Abu Hurairah «& , bawasanya Rasulullah &g bersabda: 
“Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak.” Dikatakan: 
“Siapakah yang menolak ya Rasulullah?” Beliau bersabda: “Barangsiapa 
taat (setia) kepadaku dia pasti masuk surga dan barangsiapa 
mendurhakaiku maka berarti ia menolak.” “£ Bukhari) 


HA ANN Ae 3 3 ws 
SESI IG TANA NS Ya 

BEN Ibu Bra So IE Aan Sig an 
PSI KAA Yan EN ELENGI 06 


DAUR An 2. 
oma TRI 


163. Keempat: Dari Abu Muslim, dan dikatakan oleh yang lain: Abu Iyas, 
Salamah Ibn Amr Ibn Al-Akwa' #s , bahwa ada seseorang yang makan 
disamping Rasulullah gt dengan menggunakan tangan kirinya, maka beliau 
bersabda: “Makanlah dengan tangan kananmu.” Orang itu menjawab: 
“Saya tidak bisa.” Beliau bersabda: “Semoga kamu tidak bisa.” 
Sesungguhnya yang membuat orang itu tadi tidak mau adalah perasaan 
sombongnya. Akhirnya (sebagai hukumannya, -pent) dia benar-benar tidak 
bisa mengangkatnya kearah mulutnya. (HR. Muslim) 


Ae 5 Ed NAS sate 1 Gi NG 


KYEA SN Ai tabas tg JK 
2 Aek LA | 2 HE KAA BEN aka 





226 — Riyadhus Shalihin — 


2. 3 PARA 2g 
LAN ska dusogat 3233 


— 


AN AA ' 2x Cek a33 
INN AIA 


Ai 3 


L nh Pa & 4 3 PL, 
Ry Tag SA Cp GA “5 Sanam 6 
Sehat Ah in 33 2101 

Knp sera Ara 


164. Kelima: Dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Basyir Logic dil ,a,, dia 
berkata: “Saya mendengar Rasulullah gg bersabda: “Kamu benar-benar 
akan meluruskan barisan (shalat)mu atau Allah akan menjadikan 
perselisihan diantara wajahmu'?.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Didalam riwayat Muslim: “Rasulullah #g merapikan barisan-barisan 
kami hingga seolah-olah beliau meratakan anak-anak panah'? , sampai 
beliau yakin bahwa kami memahaminya'”4. Kemudian suatu hari beliau 
keluar, lalu berdiri, sehingga tatkala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau 
melihat seseorang menonjolkan dadanya (dari barisan) maka beliau 
bersabda: “Hai hamba Allah kamu semua mau meluruskan barisan atau 
Allah akan membuat perselisihan diantara wajah-wajah kamu.” 


: NG AS AISANYA Ne GAN me 
ON Ant Aga Y SUARA Jaa 
1 Aur 


Rain A3 1d ANU gan 


122 Allah menciptakan permusuhan dan kebencian diantara kamu serta perselisihan. Lihat 
pengantar nomor tiga (aneka ragam pelajaran) poin pertama. 
13 Gadah adalah anak panah sebelum diberi ekor dan mata anak panah, ini gambaran tentang 


barisan yang sangat rapat lurus dan rajin. 
14 Hadits mengandung anjuran untuk meluruskan dan merapatkan barisan dan kebolehan 


berbicara antara igamah dan takbir ihram. 


5  Niyadhus Shalihin - 221 





(KA jab Ke Ah disimtan 5 


KAI 
“ G —. (90 


165. Keenam: Dari Abu Musa «#,, dia berkata: “Telah terbakar sebuah rumah 
milik satu keluarga di Madinah di malam hari. Maka tatkala diceritakan 
kepada Nabi #& , beliau bersabda: “Sesungguhnya si jago merah ini adalah 
musuh bagimu maka apabila kamu tidur padamkanlah api itu (jauh) dari 
kamu.” (HR. Bukhari — Pn 


T Owh Pa Dalan AAN des Ha ada 
bear JS SEGARA 
NAS KI MUG KS GS 51 CA AS 
Lg Kuas 8s FN LAN, TN LG 
ya ane ex SANG Na Bi KA 
IAI 13553 
2 Ye Hans KLT 
T Set CD Ann 5 
Tar "3 a DAA EA Mean ankya 
wi ha 53 MUKA MEA 
aka NAME Ka KD 9 


228 - Riyadhus Shalihin - 





Fa, cs A2 13 
ena as 
166. Ketujuh: Dari Abu Musa «& , dia berkata: “Rasul 8 bersabda: 
“Sesungguhnya perumpamaan apa yang dengannya aku diutus oleh Al- 
lah yaitu daripada hidayah dan ilmu adalah bagaikan hujan yang lebat 
yang mengenai bumi. Maka sebagiannya adalah kelompok tanah yang 
subur, menerima kehadiran air dan menumbuhkan ladang gembala serta 
rumput yang banyak, sebagian lagi adalah tanah ajadib yaitu tanah yang 
bisa menahan air sehingga dengannya Allah memberi manfaat pada 
manusia, mereka bisa minum daripadanya, menyiram air dan bercocok 
tanam. Dan hujan tadi juga mengenai jenis tanah yang lain yaitu gi'an, 
tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 
Begitulah perumpamaan orang yang mengerti agama Allah dan mengambil 
manfaat dari apa yang Allah mengutusku dengannya. Sehingga dia 
mengerti dan mengajarkannya. Juga perumpamaan orang yang sama sekali 
tidak peduli dengan (agama) itu dan tidak mau menerima petunjuk Allah 
yang aku diutus karenanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AI JELANG AS ATA 


NE KA JI Ksp Pn 
Orange 334, GY Aas Gas da Zat 3 LE 


2 na 


NN AN aah 

Ce AhsA Bd AG NA ed KL 
Da3 TA Kp A NG. JI 3 ES ai 
NA pai! Fi 


167. Kedelapan: Dari Jabir «& , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Perumpamaanku dan perumpamaanmu adalah seperti seorang laki-laki 





- Riyadhus Shalihin 229 


yang menyalakan api, maka semua belalang, kupu-kupu dan laron 
berkerumun (berjatuhan) dalam api itu, sementara dia berusaha 
melindunginya dari api (supaya tidak terjatuh kedalam api. —pent). Dan 
aku adalah orang yang memegangi pinggang kamu sementara kamu banyak 
yang lepas dari kedua tanganku.” (HR. Muslim) 


SI, GA BEAN ASI KE rude NA 
TAG GA AN IP EA PAWAI 
SAAD 

peta ana 2 2 Mana 
JGA KEKE an G5 MIO 
SA AE 
KATA KAI 

KE INLLNEANG, AK, 

SAE ANE SAH SIA 
KS Sans PA ran paket 
MRI EK 


168. Kesembilan: Dari Jabir #5 , bahwasanya Rasulullah gg memerintahkan 
agar membersihkan jari jemari dan piring makan”, beliau bersabda: 


155 Membersihkan piring dengan jari-jarinya dan membersihkan jari-jari dengan lidahnya dengan 
cara menjilatinya, -pent.) 





230 - Piyadhuo Shalihin - 





“Sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada bagian manakah letaknya 
keberkahan itu.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat miliknya: “Apabila terjatuh satu suapan dari salah 
seorang kamu hendaklah ia mengambilnya, membuang kotoran yang ada 
padanya dan memakannya, dan janganlah membiarkannya untuk setan. 
Dan janganlah membersihkan tangannya dengan sapu tangan sebelum 
menjilat-jilat jemarinya, karena ia tidak tahu pada bagian makanan yang 
mana keberkahan itu.” 

Dan dalam atau riwayat juga milik Muslim: “Sesungguhnya setan itu 
menghadiri salah seorang diantara kamu dalam segala urusannya. Sampai 
dia mendatanginya ketika makan. Apabila terjatuh satu suapan dari salah 
seorang kamu maka buanglah apa yang kotor dari padanya dan makanlah, 
jangan membiarkannya untuk setan.” 


WNI SEREANGA MEN RAT 
FO HA nd oAsa MN A Ara 
Ca TA Matana 
hasan AE IE Aa 2n35 AA AK 
BEAN 3 KSEGAN 
SSI bata NE AAY 
WINA BIA IS 
JA YANG AS, 
S3 CE. Pee 


de ad al UD Pra TAN FE ne 


- Riyadhus Shalihin - 231 


169. 


SEBENNGAIA HE rawa 
k Tah Hose 


Ae ip CG Ie ” 


Kesepuluh: Dari Ibn Abbas Lagi al sa), di berkata: “Rasulullah gg 
berdiri ditengah-tengah kami memberi nasehat, beliau bersabda: “Wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya kamu semua akan digiring menuju Al- 
lah dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. 

“Sebagaimana Kami telah memulai penciptaanmu pertama begitulah 
Kami akan mengulanginya.” (Al-Anbiya': 104) 

Ingatlah sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian pada 
hari kiamat adalah Ibrahim &&gj . Ingatlah sesungguhnya nanti akan 
didatangkan beberapa orang dari umatku lalu mereka diseret kesebelah 
kiri 56 maka saya katakan: “Ya Rabb, para sahabatku?” Maka dijawab: 
“Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat 
sepeninggalmu.” Maka saya katakan seperti yang apa yang dikatakan oleh 
seorang hamba yang shaleh: 

“Aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada diantara 
mereka'”, maka setelah Engkau mewafatkan (angkat) aku, engkaulah 
yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas 


“segala sesuatu.” Sampai firman Allah: “Engkaulah Yang Maha Perkasa 


lagi Maha Bijaksana.” (Al-Maidah: 117-118) 

Maka dikatakan kepadaku: “Sesungguhnya mereka terus menjadi 
murtad (berbalik kebelakang, keluar dari Islam) sejak engkau meninggalkan 
mereka.” Pa Aa Sa 


BE PEG (ie bayan Kav. 
YENOANO (an SA JBASAM 


156 kearah neraka 
17 Pada naskah-naskah cetakan hanya sampai disini, sedangkan tambahannya berasal dari 
manuskrip Zuhair al-Syawisy yang pertama. 


232 





- Riyadhus Shalihin — 


GEN ANE KANE, 
| aan Kegah 
TEBEL GI A3 


Lc Ahife Ti 


KAI » siapa AAN IU 
ga arPnp BEA TATO pan - 


AKI Ta c PI Ga) c 
MreoPA DIES KE 


170. Kesebelas: Dari Abu Said Abdullah Ar Mughaffal «#, , dia berkata: 
“Rasulullah melarang berbuat Khadzf'?8. Beliau mengatakan: 
“Sesungguhnya khadzf itu tidak bisa membunuh hewan buruan dan tidak 
bisa membinasakan musuh akan tetapi ia hanya membutakan mata dan 
menanggalkan gigi.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam sebuah riwayat bahwa seorang kerabat Ibn Mughaffal melontar 
dengan kerikil maka dia melarangnya dan menyatakan: “Sesungguhnya 
Rasulullah $g melarang Khadzf, beliau menyatakan: “Sesungguhnya ia 
tidak bisa membunuh hewan buruan.” Kemudian dia kembali melempar. 
Maka Ibn mughaffal berkata (marah): “Aku menceritakan kepadamu bahwa 
Rasulullah melarangnya kemudian kamu melempar lagi?! Aku tidak akan 
berbicara denganmu selamanya.” 


ME gg As Sego METEM 
Ba A9 NG Pe v DA NOTA Aa) “ 


99 9 Hg 3 G0 ANTO 


158 Khadzf adalah menyentil dengan kerikil yaitu melemparkan kerikil dengan jari telunjuk dan 
ibujari. 

18 Hadits ini mengandung kebolehan menjauhi ahli bid'ah dan kefasikan seta para peremeh 
sunnah setelah mengetahui (bukan karena tidak tahu), bahkan boleh meng-Hajr (menjauhi) 
selamanya. 





— Riyadhus Shalihin — 233 


1 L 7 La BEA 45 “4 IKA Pa 
Ba As AN na 
| Fara TA TA GL Tau OerA 


171. Dari Abis Ibn Rabi'ah, dia berkata: te melihat Umar Ibn al-Khaththab 
gk , mencium Hajar Aswad dan dia berkata: “Saya tahu engkau adalah 
sebuah batu tidak memberi manfaat dan tidak memberi madharat, 
seandainya saya tidak melihat Rasulullah #& menciummu tentu aku tidak 
akan menciummu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN NIS SV 


OA na TAYON Tana yr 


BAB 17 
KEWAJIBAN TUNDUK PADA HUKUM ALLAH DAN BAGAIMANA 
SAMBUTAN SEORANG YANG DIAJAK KEMBALI KEPADA 
HUKUM ALLAH ATAU DIPERINTAH KEBAIKAN ATAU DICEGAH 
DARI MUNGKAR 





GA Ia Lena II, In IA ANE 
ne ban P3 Boa 
KS Paya 
Pres hd AAA 


“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya.” (An-Nisa: 65) 





234 — Riyadhus Shalihin — 


Allah 4g berfirman: 
N , AL NE sz has. 
ANIS SE in SEJE3 
Rap) 21 A9 a92 Ga Pr 3. 9 Ie 
DIAL SAS AAA 55 


| EP OPD, 
“Pora LO IA 

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka 
dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) 
diantara mereka ialah dengan ucapan: “Kami mendengar, dan kami patuh.” 
Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (An-Nur: 51) 


Awan, A59 2 Au 2 
PSN AS Lan SINGA 
PI NK 21 IOL NYA. 
AI NN G3 ME gay AI 3 


Dalam bab ini ada banyak hadits antara lain hadits Abu Hurairah yang 
disebut pertama kali pada bab sebelumnya (no. 160) dan hadits-hadits lainnya. 


AN an «37 “apa GS, pr 
SE NA LENSA NE 
MPN GEN Ika BIAN 
NI UK 124 A3? 
13k ”) PANGAN Pn era 2 6 Ke (BUAS 
T ( 24 PI Mode AL MA 
BAN AN EN KIT em 
KN aa aa 
3 2 2 1 4 no 2 -. 
BATANG BK 
Aa? NK IA Deng Sen, “ - ?- 
Neha DES GIRANG E 


» Riyadhus Shalihin — 235 





WAS Ong Mg ANU 2506 CAEI 
FLA AS MIS 
KE GWANTAN OOP ANA T RAY 
MINANG KANG 
CAN NAN PDA 
APLI: 
SA NA 
KAN NEK CE AAS £ Yao 
KE SAS CSNGANEKA, 
AMS AS 
BEAN S5 98 gan 
TAAT Sen Ui5GA 


CIA NE SIG tdp 
PALANG KE IG APK AN ENG 


236 - Riyadhus Shalihin — 


172. Dari Abu Hurairah $&, dia berkata: “Ketika turun ayat kepada Rasulullah: 

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan yang ada 
di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada didalam hatimu atau 
kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan 
dengan kamu tentang perbuatanmu itu.” (Al-Bagarah: 284) 

Hal itu terasa berat oleh para sahabat Rasulullah #g. Maka mereka 
mendatangi Rasulullah $$ kemudian mereka bersimpuh diatas lutut mereka, 
seraya mengatakan: “Wahai Rasulullah kita dibebani amalan-amalan yang 
kami sanggup: shalat, jihad, puasa, dan sedekah. Dan kini telah turun 
kepada anda ayat ini, kami tidak kuasa mengembannya.” Maka Rasulullah 
$& bersabda: “Apakah kamu ingin mengatakan sebagaimana yang 
dikatakan oleh pengikut dua kitab'? sebelum kamu, Sami na wa 'Ashaina 
(kami mendengar dan kami membangkang). Tetapi ucapkanlah: “Kami 
mendengar dan kami taat, ampunan-Mu yang kami mohon ya Rabb, dan 
kepada-Mu tempat kembali.” Maka tatkala mereka membacanya dan telah 
tunduk lisan mereka dengannya Allah Ta'ala setelah (ayat) itu menurunkan: 

“Rasul telah beriman kepada al-gur'an yang diturunkan kepadanya 
dari Tuhan-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan 
Rasul-Rasul-Nya (mereka menyatakan): “Kami tidak membeda-bedakan 
antara seorangpun (dengan yang lain) dari Rasul-Rasul-Nya”, dan 
mereka menyatakan: “Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdo'a): 
“Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat 
kembali.” (Al-Bagarah: 285) 

Ketika mereka mengerjakan itu Allah manasakhnya, maka Allah 
menurunkan: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdo'a): “Ya Tuhan kami janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” (Al-Bagarah: 286) 

Dia jawab: “Ya.” Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-or- 
ang sebelum kami.” Dia jawab: “Ya.” “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” Dia 
jawab: “Ya.” “Dan beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah 
kami, Engkulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang 
kafir.” Dia jawab: “Ya.” (HR. Muslim) 


10 Maksudnya Yahudi dan Nashrani 





- Riyadhus Shalihin - 237 


er 33 KAWTA GAISA AA 


BAB 18 
LARANGAN SEGALA BID'AH DAN HAL YANG BARU 





san AI Ta 15 55815 n n ME TE 


“Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.” 
(Yunus: 32) 
Allah 4g berfirman: 


Per KA ESN Abi». IE, 


“Tiadalah kami alpakan sesuatupun didalam Al-Kitab'" .” (Al-Ar' am: 38) 
si 3: berfirman: 


An NE Pr 3 GIA JSI: 
» KERG SESI . Ton selai Ansar 


“Maka jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Our'an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah).” (An-Nisa: 59) 
Allah 4g berfirman: 
” 


WAN AS SA ata YAN, 3s MAN Er 
| 'oY: RSNI Layang Koi Gea A0 ad) 


“Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, 
maka ikutilah dia: dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 
jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya.” (Al-An'am: 153) 


11 Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa al-Kitab itu adalah al-gur'an, dia itu mencakup semua 
yang dihajatkan oleh manusia dari urusan-urusan hidayah baik secara nash atau dilalah atau isyarah. 
(-pent.) 





238 - Riyadhus Shalihin — 


3g Saman 


LD an A ut GP 3 Ba 2.7 . 
IS Sispan S6 N SE pn J 
29 A3 Pa Ora 
CV ale Yk Kap 2 A9 
“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” (Ali “Imran: 31) 


Ia Ye SEL, 


Bob (Lang rd 32” ZA ats 





3 ny, 


3 PR ya , 


.. bgt 


CL ut 
$ YG 


Dan ayat-ayat lain dalam bab ini sangat banyak dan terkenal. Dan 
hadits-haditsnya juga teramat banyak dan masyhur, disini kita cukupkan hanya 
dengan Cg yang terkecil saja. 

,) 


R L 2 Sa TN ui 
Le ank Ne 2-3 AN AS 2 AVNY 
KAL Beng . P3 2 Ka . » cd 
KE TN: 4 Ka GANGA yo Sak iyan 
Gt 4 AG Fed 7 a re 
Gal si NE Ea FE 


$ 
N 


173. Dari “Aisyah «&, dia berkata: “Rasul fg bersabda: “Barangsiapa “5 
ada didalam urusan (agama) kami ini apa-apa yang tidak termasuk dari 
bagiannya maka ia adalah tertolak'?.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam satu riwayat Imam Muslim: “Barangsiapa melakukan satu 
amalan yang agama kami tidak mendasarinya maka ia ditolak.” 


12 Barangsiapa mengada-ada didalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam dan tidak disaksikan 
oleh salah satu dalil atau pokok Islam maka dia ditolak tidak dianggap sedikitpun. Hadits ini 
adalah salah satu kaidah agama yang agung, maka wajib dihafalkan dan disosialisasikan untuk 
membongkar segala macam bid'ah. 





- Piyadhus Shalihin - 239 


Apk NAN AL K 2 2 AS At 


174. 


KAA AYI PUN KGESA TE 


Wang SE Png aan 3 Ss PRO 
KAA Got AG ut Ja is ALS, 
BELA RIAS 
SES BEE IE SIN ES 
tni Aoi Kana rn. ASSA, HE (ea 
C3 apa SAS Ae IE du iya yaa 


. Pe 

TANGGA AGAN 
Dari Jabir st , dia berkata: “Rasulullah apabila berkhutbah kedua matanya 
memerah, suaranya tinggi dan amarahnya keras seolah-olah beliau itu 
orang yang memperingatkan adanya pasukan musuh'? yang mengatakan: 
“Awas musuh akan menyerbu kalian diwaktu pagi dan sore.” Beliau 
bersabda: “Aku diutus, jarak antara aku dan kiamat seperti ini.” Beliau 
menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau 
menyatakan: “Amma Ba'du, Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah 
kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad $& . 
Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru dan setiap yang 
bid” ah adalah sesat.” Kemudian bersabda: “Aku lebih utama dari setiap 
mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta maka 
itu untuk keluarganya dan barangsiapa meninggalkan hutang atau anak- 
anak dan beban keluarga yang banyak maka (urusannya) kepadaku dan 
jadi tanggunganku.” (HR. Muslim) 


1s? Pembawa berita tentang kedatangan musuh 


240 





- Riyadhus Shalihin - 


33 2 ANN : 22 P3 Fa P2 
Aa AS KE as Kaya ye saya 9 NO 
KANGEN AGAN 


175. Dari Al-Irbadh Ibn Sariyah «& , haditsnya telah berlalu pada Bab XVI 
(nomor 161) 


Fans 
"Uk “ 1 3 FERI Pe Lai . £ 
BAB 19 
MEMBERI CONTOH AMAL KEBAIKAN ATAU KEJAHATAN 


Allah 3g berfirman: 


CA ICS, TEGAL ATA ia IG KEL UNTE 


An AN APA IE 1s at JA AT 


“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Aa anugerahkanlah 
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 
(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al- 
Furgan: 74) 

Allah 4g berfirman: 


BY V1 AG oya La pajak ”3 US 385 


“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 
yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami.” (Al-Anbiya': 73) 


NEK EA ag GEN ATI -VT 
4x AL RE MAN Nycag GEN 
ke CN NS KUN 





— Riyadhus Shalihin — 241 


A AN 7 ya CL a32 UK 
Ge AE A83 4 g LE Gikaya 
wr 


-. na, AG 
EN Na MIAG ». Ikan KANG met, (3 


Men Au onesjaka 
Pabak a SAI Mang ng Tg 
Kan KO 3 HPO KA An 3 : 
PUN STA Uea Ca pay aa HIS 
SG35- oi abangnya Be 
5 ANA | TO La Sp Gn Ta 


Ph 2G 2 “3 n. 


Geayar NE SAS 225 


o 


AN Kn EN SE AG Ala bagas 
Waksan05 SB TEKAN Fs pala 


PA 


| gara 3 LA aa Fanaae 

9 aa 2 PA F3 
BA BN SENTER 1 wax 4 
Kana TA Kakan MAN AS A3 


- Riyadhus Shalihin - 


PAR Pa ma ESA 
HASAN CE 


(EL 
DP Aa na CP € 2? AR 
SPN Ap ANUS sapa 


Sa BE SAS KRI, 
LAN AA BPA Ka ea 
AN ANA EGAN Tatan Rp ka Ia 
Ga Ken NP3 BAE IE aan 
Tegek Rp3 JEA KANAN, 
KBK 0 NG IKLAN GS 
SIGN JAGA EKA YAAA 
Na REI NG PAKE Pa 
LEK PAN 3 KA 
HENNA SNN AN, 
BEN 
176. Dari Abu Amr Jarir Ibn Abdullah «45, dia berkata: “Ketika kami di siang 


hari berada disisi Rasulullah gg, tiba-tiba beliau didatangi oleh sekelompok 
orang yang telanjang, hanya memakai kain shuf tebal dengan bergaris- 


- Riyadhus Shalihin 243 


garis yang dilobangi dari kepala, sambil membawa pedang. Kebanyakan 
mereka atau semuanya berasal dari suku Mudhar. Maka berubahlah wajah 
Rasulullah $5g ketika melihat penderitaan mereka'4 . Beliau segera masuk 
rumah kemudian keluar lagi dan menyuruh Bilal agar menyuarakan adzan 
dan igamah kemudian beliau shalat lalu berkhutbah: “Hai sekalian 
manusia, bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu” sampai akhir ayat “Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1) 

Dan ayat lain yang ada diakhir surat al-Hasyr, “Hai orang-orang 
yang beriman, bertagwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.” (Al- 
Hasyr: 18) 

Hendaklah seseorang itu bersedekah dari uang dinarnya dan 
dirhamnya, dari pakaiannya, dan gantangan gandumnya, dan dari 
gantangan kurmanya, -hingga beliau bersabda- dan meskipun dengan 
separuh biji kurma.” Maka datanglah seorang Anshar dengan membawa 
pundi-pundi besar hampir tidak kuat ditangannya, bahkan benar-benar 
tidak kuat. Kemudian orang-orang saling mengikuti, hingga saya melihat 
dua tumpukan, makanan dan pakaian. Hingga saya melihat wajah 
Rasulullah 8 berseri-seri kegirangan seolah-olah bersinar. Maka 
Rasulullah $& bersabda: “Barangsiapa memulai memberi contoh amal 
kebaikan didalam Islam, maka ia mendapat pahalanya dan pahala or- 
ang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya, tanpa mengurangi pahala 
mereka sedikitpun. Dan barangsiapa memulai memberi contoh kejelekan 
didalam Islam maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang 
yang meniru perbuatannya dengan tidak mengurangi dosa mereka 
sedikitpun.” (HR. Muslim) 

Kata Mudzhabah ( GWK ) demikian yang dikatakan oleh al-Gadhi 
“Iyadh dan yang lainnya, telah dirubah oleh sebagian mereka menjadi 
Mudhunah (SAI ) ini yang dikatakan oleh Al-Humaidi, yang benar 
dan yang masyhur adalah yang pertama, namun maksud dari dua versi 
tersebut adalah bersih terang bersinar 


“AL ot Ka ag Pad | » ” Lg “ 
SAE ELANG PELAN YGAN 


1 Mereka sangat miskin dan tidak ada orang-orang kaya yang menyantuni mereka. 


244 





- Riyadhus Shalihin — 


SNN ES NE sdng 
SEE SIS AS 


177. Dari Ibn Mas'ud « , bahwa Nabi && bersabda: “Tiada satu jiwa yang 
dibunuh secara aniaya, melainkan putra Adam yang pertama dulu's 
mendapat bagian dari (dosa) penumpahan darah itu, karena dialah orang 
pertama yang memprakarsai pembunuhan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


JENIS 2 


z7 KAL. PEN Bu 
PF: pe SAH ENIrI 
BAB 20 


MENUNJUKKAN KEBAIKAN DAN MENGAJAK KEPADA 
PETUNJUK ATAU KESESATAN 


Allah 4g berfirman: 
CAV yaaa) « D3 M3 : Den 3g 


“Berserulah kepada (agama) Tuhanmu.” (Al-Gashash: 87) 
Allah &g berfirman: 


IE KA AAN NE: 
(xo : dpedig «Ia , 


“Ajaklah kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan penuh hikmah dan 
nasihat yang baik.” (An-Nahl: 125) 
Allah ig berfirman: 


| YLG ia AA AP PAI tea ar 
I Yi as) « TATAP »: NI 
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa.” (Al-Maidah: 2) 


165 Maksudnya Oabil yang telah membunuh Habil 





& Riyadhus Shalihin - 245 


Allah 4g berfirman: 
«AI NGESAA K3 »1 AGS JG3 


“rbu ulasinn 
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan.” (Ali “Imran: 104) 


Sasa SN o atuyA Kent y gp ka NESAVA 
essen pd AAA 


JO JK 


Maba “AG AN Eno AS 


178. Dari Abu Mas'ud Ugbah Ibn Amr Al-Anshari Al-Badri 1 dia Te 
“Rasulullah #g bersabda: “Barangsiapa menunjukkan kepada satu kebaikan 
maka dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” 
(HR. Muslim) 


KAN Pen LEG S aja ES ANA 
Ri JAN PENA ANA WES, J6 
NE yA ANA No en 435 
PAN aga ANA Goa IN 

AAL“ Ke 3 


179. Dari Abu Hurairah « , bahwa Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa 
mengajak kepada hidayah maka dia berhak memperoleh pahala seperti 
pahala orang-orang yang mengikutinya, hal tersebut tidak mengurangi 
sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa mengajak kepada 
kesesatan maka dia menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang 
mengikutinya, hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa 
mereka.” (HR. Muslim) 


246 - Riyadhus Shalihin - 





Pa ad 


GS BABA HE SES: 


Ke KERIS ME A5 EA 


Fe, 


KO LA. panraa 235 SaStftnga 
AAA IA PANTAT CATAT 
napa FA. BL KAA 
YAA TE BU tania ke 
DEAL SENI TB tb 
2 arahan sae AA 6 
Naa CIK TERNATE 
Ghana TN AAN En 
Ny Al Dn YAAA JA Ce 
Lap HN PI AS 
Aan BA NE asa 
MEA AN aya NE B1 S5 
BEN S3 NG 


— Riyadhus Shalihin - 247 


BP PIK ATA Cod TGT TUKAK GERTA UG 
ANN GEA ea GI RS 4 Daya 
180. Dari Abu Al-“Abbas Sahl Ibn Sa'd As-Sa'idi gs, bahwa Rasulullah #& 
bersabda pada waktu perang Khaibar: “Akan aku serahkan panji komando 
ini besok pagi kepada seseorang yang Allah memberikan kemenangan 
lewat tangannya, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dia dicintai 
Allah dan Rasul-Nya.” Maka sepanjang malam itu orang-orang 
membicarakan siapakah diantara mereka yang akan diserahi bendera itu? 
Maka pada pagi harinya orang-orang berangkat menemui Rasulullah 4g 
. Semua berharap agar bendera itu dipercayakan kepadanya. Maka beliau 
bertanya: “Mana Ali Ibn Abi Thalib?” Dijawab: “Ya Rasulullah, dia 
menderita sakit pada kedua matanya.” Beliau bersabda: “Panggillah dia.” 
Setelah dia didatangkan beliau meludah pada kedua matanya dan 
mendo' akannya. Mendadak dia langsung sembuh total seakan-akan tidak 
pernah ada penyakit. Lalu ia diserahi bendera. Berkata Ali s5: “Ya 
Rasulullah saya memerangi mereka sehingga mereka seperti kita?” Beliau 
bersabda: “Berangkatlah dengan tenang hingga kamu sampai didaerah 
mereka, kemudian ajaklah mereka masuk Islam, dan beritahukan kepada 
mereka apa-apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah, “demi Allah 
kalau Allah memberi petunjuk hidayah pada seseorang karena usahamu, 
maka itu lebih baik bagimu daripada (mendapat) unta merah'8.” (HR. 
Bukhari - Muslim) 


Ka ' 


Ina AA Ad 23 Irit w (3 ea" aa 
kang ee , 3g AN Anal Ja 


P NUR CP IN & 4310 9 x "1, 
S3 PAR NA Pt 05 SN ale 


y, 


16 Unta merah adalah harta yang paling berharga bagi bangsa Arab saat itu. 





248 - Riyadhus Shalihin — 


AN Sok) PE 2. « 
CARE IN Ceria pat Ao PA 
SA F4 233 KONI Fa DEA 


181. Dari Anas #8, bahwa ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata: “Ya 
Rasulullah saya ingin berperang tetapi saya tidak memiliki bekal untuk 
perang? Beliau berkata: “Pergilah kerumah Fulan, dia telah bersiap-siap 
(perang) kemudian mendadak sakit.” Diapun mendatanginya dan 
mengatakan: “Sesungguhnya Rasulullah kirim salam kepadamu, ia berkata: 
“Berikanlah kepadaku perbekalan perang yang telah kamu siapkan.” Maka 
dia menjawab: “Wahai Fulanah berikanlah kepadanya apa yang telah aku 
persiapkan dan janganlah kamu sisakan sedikitpun. Demi Allah kau tidak 
menyisakan sesuatu apapun yang kemudian ia membawa berkah 
untukmu.” (HR. Muslim) 


AAA 


BAB 21 
TOLONG MENOLONG DALAM KEBAJIKAN DAN TAKWA 


Allah 4g berfirman: 


(v:e TI YANG, Ms NS 633»: Nah ANNIE 


“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa.” (Al-Maidah: 2) 
Allah &g& berfirman: 


Pa 


Ba SANG AI SSI, 
Tea KPA KAA PAT PLAN YAA 
(Y- ! masi!) 


PA . fiyadhws Shalihin - 249 


“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh 
dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati 
supaya menetapi kesabaran!” .” (Al- Lagi 1- ", 


GUS 2 EGA GA Sg z 
KAA Srokkarele De kesah An NI 8 
2. 23 at £ 

6 2) NATA 2 335 3: Aa FG ) gl 

Imam Syafi'i —rahimahullah- mengatakan suatu ucapan yang intinya: 


“Sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka berada dalam keadaan lalai 
tidak merenungkan surat ini.” 


3 BANI KESAN 
Sau peka ss, JG 4:2 £ 


SES FA BONE IS Sa KA 


KI) 
9x0 


. 
"- 


182. Dari Abu Abdurrahman Zaid Ibn Khalid Al-Juhani 4 , dia berkata: 
“Rasulullah gg bersabda: “Barangsiapa menyiapkan keperluan orang yang 
akan berperang dijalan Allah berarti ia telah berperang'8 . Dan barangsiapa 
menjaga dengan baik keluarga orang yang berperang —yang ia tinggalkan- 
maka berarti ia telah ikut akan (HR. Bukhari — Muslim) 


/ 2 Og 
KUA AAN NGK NASA SAN 
IR aan OA NE aa 


157 Saling menasehati dengan hag artinya dengan iman dan tauhid dan saling menasehati dengan 
sabar, sabar untuk melakukan taat atau menjahui maksiat. 

'8 Artinya dia seperti dia dalam balasan dan pahala, menjaga dengan baik artinya memenuhi 
kebutuhan mereka 





250 — Riyadhus Shalihin - 


Kilang ara 1 Wang GR BA KA 


183. Dari Abu Sa'id Al-Khudhri « , bahwa Rasulullah 1 telah mengirim 
utusan ke Bani Lihyan dari suku Hudzail, beliau berkata: “Hendaknya 
dari setiap dua orang keluar salah satunya sedangkan pahalanya terbagi 
antara keduanya.” (HR. Muslim) 


KE IKEA AE AN 
An - G3 DN » er Ke 


(? Ea bae Lg 29 c Ta TK 
NAKED AN YEYIATA EK KET KARYA IK 
Gn IE AK IM us 


Lee Yaa 
219) 


184. Dari Ibn “Abbas Legic Wa, sesungguhnya Rasulullah gg berjumpa 
dengan satu rombongan (yang berkendaraan) di Rauha”8' , maka beliau 
bertanya: “Siapakah rombongan ini?” Mereka menjawab: “Kaum Mus- 
lim.” Lalu mereka balik bertanya: “Siapa anda?” Beliau menjawab: 
“Rasulullah.” Maka tiba-tiba seorang wanita mengangkat anak kecil kearah 
beliau seraya bertanya: “Apakah anak ini sah hajinya?” Beliau menjawab: 
“Ya, dan kamu Hala pahala.” (HR. Muslim) 


aa AS AN Sp AN 
KSENAN AN GIS». JGA Aka 
gr Aa AAN IU Adaa 


Pa 


Ah LA RAK APA YAN 


189 Nama Tempat yang ada didekat Madinah 





- Riyadhus Shalihin - 251 


KN Eh 1 DIN Pe sera 
gi oe ad AV, GEN EASG3 


185. Dari Abu Musa Al-asy'ari «ig , dari Nabi gg , beliau bersabda: “Penjaga 
gudang (bendahara) muslim yang amanah, yang melaksanakan apa-apa 
yang diperintahkan kepadanya, ia menyampaikannya dengan sempurna, 
secara penuh dan hati senang'”, ia menyerahkannya kepada orang yang 
ia diperintah untuk memberikan kepadanya maka ia adalah salah satu 
orang yang bersedekah.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Mereka membaca mutashadigiin dan mutashadigoini keduanya adalah 


benar. 
Cun Pn Na” - . — 
"Ona rYah Gx 
BAB 22 
NASEHAT 
Allah 4g ang 


LI. Dana “SB Yak NA: S6 


“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.” (Al-Hujurat: 10) 
Allah 4£ berfirman memberitakan tentang Nuh #46) : 


Kenanga BP KAIEIG, 
LW: CSI 4 Dag 213» 


“Aku memberi nasehat kepadamu.” (al-A'raf: 62) 


"0 Tidak hasud dengan orang yang diberi, tidak menunjukkan sesuatu yang bisa menyinggung 
perasaannya. 





252 - Riyadhus Shalihin - 


Tentang Nabi Huud Hj : 


. £ 924 aed Ah Ane PR Rata 
L1A TN OPEN »: PM 
“Dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.” 
(Al-A'raff: 68) 


San Kat 
Adapun hadits-haditsnya: : SIA 19 


aa w Fa 99K aa (Kur 
NG GA Aa 3 IS IN AM 

| ? - 2 TG : Pd & Lg - Pe uLah 2 
PES ALAN AJE IE NS 
PEGANG SA 2 Sa CI GA» SE 


22 3 La 
. 5 N 2195 
186. Pertama: Dari Abu Rugayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari «5, bahwa Nabi 
28 : bersabda: “Agama ini adalah nasehat'”!.” Kami bertanya: “Bagi 
siapa?” Beliau menjawab: “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, 
bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara 
umum.” (HR, Muslim) 

3 Tae 


MENGAN Sy PA SETAN 
JG TAN ENG WIL IG 
MET dit BIA GA 


187. Kedua: Dari Jarir Ibn Abdullah s, dia berkata: “Saya membaiat Rasulullah 
#8 untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menasehati setiap 
muslim.” (HR. Bukhari — Muslim) 





" Tiang agama dan pilarnya adalah nasehat, ia adalah kata yang singkat tapi padat makna, 
artinya adalah memusatkan kebaikan untuk yang dinasehati. 





- Riyadhus Shalihin — 253 


13 —- en 22 S 2 

2 LAN BE £ REI AMA 
Pd 2, 3 p Pe n 

KAU Oa TE SIA ya Ka NY p: MIE 


BP an NA 


"- $) “ 7 


188. Ketiga: Dari Anas «5 , dari Nabi gg beliau bersabda: “Tidak beriman 
(secara sempurna) salah seorang kamu sehingga ia mencintai untuk 
saudaranya (muslim) apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


TANGAN Sun 


BAB 23 
MEMERINTAH YANG BAIK DAN MENCEGAH YANG MUNGKAR 


Allah 4g berfirman: 


Pan PA Or Ta AN, apa 
KAN ANaya KEK Tg Si 8 
In AS AA LA PIA 
3 S3, 5, Ae VALID TAN AYI 
ATA SA ur 
IA Li Oa «Pauh 
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 


mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali “Imran: 104) 
Allah 3g berfirman: 


Da Aa ES AG IN J6: 
Aan KANG AYAT SA 


254 - Riyadhus Shalihin 


“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman 
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka: 
diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang- 
orang yang fasik.” (Ali “Imran: 110) 

Allah 4g berfirman: 


SEP Aa 5 MEI, 
DA LI AgAeN 


“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 
(Al-A'raf: 199) 

Allah 4& berfirman: 


KI KAS BEAN PAN MEI 
IV RAYA KN ESA AL Sipasuaag 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” 
mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
mungkar.” (At-Taubah: 71) 

Allah 4g berfirman: 


ANN Ya KEY AN Gal» 163 


1 asa NA 


Yar “9 dana Ghea 
ENY 2 ERA GE 53 
VA-VA B8LL) « Ha Is 


12 Mereka saling menolong dalam urusan ibadah dan saling berlomba didalamnya. Masing- 
masing menolong saudaranya dan menjaga keselamatannya. 





-— Riyadhus Shalihin — 255 


“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud 
dan “Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan 
selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan 
mungkar yang mereka perbuat.” (Al-Maidah: 78-79) 

Allah 4g berfirman: 


PALA En $ 33 3 SIG, 
UYA: "SN « Te KA 


“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka 
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang 
ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (Al-Kahfi: 29) 

Allah 4g berfirman: 


era) TEA AAA elu 


“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa 
yang yang diperintahkan (kepadamu).” (Al-Hjjr: 94) 
Allah 4g berfirman: 


ah Pm dan 
(NS baka AA Na: u TU AN 


“Kami selamatkan orang-orang yang an dari perbuatan jahat 
dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, 
disebabkan mereka selalu berbuat fasik.” (Al-A'raf: 165) 


KARENA, 
KAN ee Aa 


Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan terkenal, adapun hadits-haditsnya: 





CE TKP NNG TES AM 





256 - Riyadhus Shalihin — 


Kia daipan Sea NG Nas LI 
fabarnguad AA OA 


PA 


IG SUKA NAS Hn 


189. Pertama: Dari Abu Said al-Khudhri «5 , dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah #& bersabda: “Barangsiapa diantara kamu melihat satu 
kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika ia tidak 
sanggup maka dengan lisannya dan jika tidak sanggup (juga) maka dengan 
hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Mus- 
lim) | 


KANAK Meng Ya 
Sy rsah aengaoda ne 
PAN ANA ATA ak aa 
pe En ni Danaraair 
BELA BN Sasak 
bg ika bisa 
OAT TAU Kah PMA 33 


G 2 - 24 Ju 
TN « PLAN 


190. Kedua: Dari Ibn Mas'ud «, bahwa Rasulullah £g bersabda: “Tidak ada 
seorang Nabi yang diranie oleh Allah dalam satu umat sebelumku 
melainkan memiliki dari umatnya itu hawariyyun'? dan sahabat-sahabat 


"3 Murid-murid nabi yang paling khusus dan pilihan 


- Riyadhus Shalihin 257 





yang mengambil sunnahnya dan meneladani perintahnya. Kemudian 
terjadi setelah mereka generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak 
mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maka 
barangsiapa memerangi mereka dengan hatinya dia itu mukmin. Dan 
barangsiapa memerangi mereka dengan lisannya dia itu mukmin. Dan 
setelah itu tidak ada iman meskipun seberat biji sawi.” (HR. Muslim) 


SAN: Dania Ra 
HAN ACA Aden. MAS 
Wen PNG EN Ie dAns 
YA AT Ae MEI 35 
353 Var NE Saga 
EN SE KUIS 


HAB AK re Sratp 
AN AAA J IP 9: AANG 

Pn AN ga dan AGE 
besar PER RE 


191. Ketiga: Dari Abu Al-Walid Ubadah Ibn As-Shamit x4 , dia berkata: “Kami 
membaiat Rasulullah £ untuk mendengar dan taat, dalam kondisi sulit 
maupun mudah dalam hal ringan maupun berat. Dan untuk mengalah, 





258 - Riyadhus Shalihin — 


tidak menentang pemerintahan dari yang berhak kecuali jika kamu melihat 
kekufuran yang nyata kamu memiliki bukti dari (wahyu) Allah tentangnya, 
dan agar kami menyatakan yang hag dimanapun kami berada, kami tidak 
takut cemoohan orang yang mencemooh dalam (urusan) membela Al- 
lah.” (HR. Bukhari — Sa, 


CIA aa SAS An NA GITNAY 
AN 3 An Yan AK 
ON, KABAG Aa SAY “5 Krn EA DA u 
Ye PAN Gala P NSM Aa Abay Na 2s 
31 oa — LK AJAK 2 
PIeA aa Mini sa na 
BAN SIA AO je KAS 3 
8 LP En SUN LINA Pa 
is, Ag MANA sana 
(GK. Ne NE AN 3G La AAN, 
AE Ave 2153 2 INGIN Ia ga3313 gas 
NEIN NIAT 3 RS 


#2 


E: 


192. Keempat: Dari An-Nu'man Ibn Basyirtasic «il sa ,, dari Nabi gs , beliau 





bersabda: “Perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum Allah 
dan orang yang terjerumus didalamnya adalah bagaikan satu kaum yang 
berbagi tempat dalam satu kapal, sebagian mereka ada dibagian atas kapal 
dan sebagian lagi dibagian bawah. Sedang orang-orang dibagian bawah 
jika memerlukan air mereka harus (naik keatas) melewati orang-orang 
yang diatas. Maka mereka berkata: “Seandainya kita melobangi dibagian 


- Riyadhus Shalihin - 259 


bawah kita dan tidak lagi mengganggu orang-orang yang diatas kita?” 
Maka jika mereka (yang diatas) membiarkan maksud mereka (yang 
dibawah) pasti mereka semua binasa. Tetapi jika mereka mencegah tangan 
mereka, tentu mereka selamat dan selamat semua.” (HR. Bukhari) 

Yang dimaksud dengan hudud disini adalah larangan-larangan Allah, 
Al-Gaim adalah orang yang mengingkari dan mencegah, (dan Al-Wagi' 
adalah orang yang terjerumus. —pent.) 


Jdexin EP AN 5 Jadi AA 
LIA GESEK 
YA Ita MAKA MESIN a25 | 
MAY CNANK 
Kk ajarr « TA Ear Pay Ye tg 5 EEID en 
GELAR AA Ka Bana 


193. Kelima: Dari Ummu Al-Mukminin Ummu Salamah Hindun Binti Abu 
Umayyah Huzdaifah «5 , dari Nabi &8 . Beliau bersabda: “Sesungguhnya 
akan dinobatkan untuk memimpin kamu para amir (penguasa) yang kamu 
mengetahui dan mengingkari'4. Maka siapa yang membenci (dalam 


17 Kamu mengetahui sebagian perbuatan mereka karena bersesuaian dengan syariat dan kamu 
mengingkari sebagiannya karena menyalahi syari'at 





260 - Riyadhus Shalihin — 


hatinya) ia telah bebas, dan siapa yang mengingkari berarti selamat, tetapi 
(yang tidak selamat) orang yang rela dan mengikuti. Mereka bertanya: 
“Ya Rasulullah apakah kita tidak memerangi mereka (saja)?” Beliau 
menjawab: “Tidak, selama mereka menegakkan shalat ditengah-tengah 
kamu.” (HR. Muslim) 

Maksudnya: barangsiapa membenci dengan hatinya dan tidak mampu 
mengingkari dengan tangan dan juga tidak dengan lisannya maka ia bebas 
dari dosa dan telah menunaikan tugasnya dan barang siapa mengingkari 
sesuai dengan kemampuannya maka ia telah selamat dari maksiat. Dan 
barangsiapa rela terhadap perbuatan mereka dan mengikuti mereka maka 
dia adalah pena 4 22 

Es Pat kar £ “ 


| Ms ah La In diga KAI NN 
GG MENU AN 3 
FE ba AG AI AI» 29215 
EN AA ata Sasa 
SA smga kana, 
PELNI TAG 


194. Ae Dari Ummu Al Nan Ummu Al-Hakam Zainab binti Jahsy 
#5 , bahwasanya Nabi #5 masuk menemuinya dalam keadaan ketakutan 
beliau mengatakan: “Tidak ada sesembahan yang hag kecuali Allah. Celaka 
orang Arab dari marabahaya yang terus mendekat. Pada hari ini telah 
terbuka bendungan Ya'juj dan Ma'juj sebesar (lubang) ini.” Beliau 
melengkungkan jari telunjuknya ke ibu jarinya. Maka saya bertanya: 
“Wahai Rasulullah apakah kita akan binasa padahal di tengah- tengah 
kita banyak orang-orang shaleh?” Beliau bersabda: “Ya, Jika banyak 
kejahatan'” .” (HR. Bukhari — Muslim) 


"5 Khabats adalah kefasikan dan kekejian, kandungan hadits adalah: jika khabats merajalela 
maka bisa terjadi kehancuran umum sekalipun banyak orang shaleh. Hadits juga menjelaskan sialnya 
maksiat dan anjuran untuk mengingkarinya. 





- Riyadhus Shalihin — 261 





ke) ' ? 2 ? » nd 
TUNAI KeAN PENA tas (A49 
4 (& Kana — , 


“Ss CA AIA de RK PAI 
BSE NENE AAN AS 


8. 


pASS HARIS, 053 
Jatah! ar 9G diah 
03 AS Na ta 


195. Ketujuh: Dari Abu Said Al-Khudhri ss, dari Nabi , beliau bersabda: 
“Jauhilah duduk dipinggir-pinggir jalan.” Mereka berkata: “Wahai 
Rasulullah kami pasti memerlukan majelis-majelis untuk mengobrol 
disana.” Maka Rasulullah bersabda: “Jika kamu tidak mau kecuali tempat 
untuk duduk-duduk maka berikanlah hak jalan.” Mereka berkata: “Apa 
saja hak jalan itu wahai Rasulullah?” beliau bersabda: “Memejamkan 
pandangan, menahan gangguan (tidak mengganggu orang), menjawab 
salam, memerintah yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.” (HR. 

. Bukhari — Muslim) 


MIPA SA era 3 Gen 3 NG 

4 Naas ay! LD San :Cy0ESI-AAN 
3 “6 Jenng . Lo aa yet 
suga ap 3g 


TX 





196. 


197. 


LEE KAIN IE. Pe HAN AG 
AAL LAYGU DA cg 


Kedelapan: Dari Ibn Abbas Lagic &! (2 ,, bahwasanya Rasulullah melihat 
cincin emas ditangan seorang laki-laki maka beliau langsung mencabutnya 
dan melemparkannya, dan berkata: “Sengaja seorang dari kamu 
mendatangi bara api lalu diletakkannya di tangannya.” Setelah Rasulullah 
pergi dikatakan pada orang itu: “Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah,” 
dia menjawab: “Tidak, Demi Allah saya tidak akan mengambilnya 
selamanya, ia telah dicampakkan oleh Rasulullah .” (HR. Muslim) 


SETAN near Sapi MV 
WE MAA LA je 


LH 3 Da - 23-27 aa 
Tee Oli Jero an an La IG 


Calo NG SG kagseg 
s3. IG NE JANs. SIA 
PE YA ep AAA En 


IG 


Kesembilan: Dari Abu Said Al-Hasan Al-Bashri, bahwa “Aidz Ibn Amr 
, masuk kerumah Ubaidillah Ibn Ziyad, maka ia berkata: “Wahai putraku, 
sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya 
sejelek-jelek pemimpin (pemerintah) ialah yang kejam terhadap 
rakyatnya'”.” Maka jangan sekali-kali kamu termasuk dari mereka. Maka 


NS Huthamah yaitu yang kejam dalam menggembala unta, waktu menggiring keluar, pulang 
dan minum, ia suka memukulinya. Hal ini dijadikan perumpamaan bagi pemimpin yang buruk 
yang bengis, menzhalimi rakyat. 





» Riyadhus Shalihin — 263 


198. 


199. 


264 


Ubaid berkata kepadanya: “Duduklah, sesungguhnya engkau hanyalah 
sisa-sisa kotoran sahabat Muhammad .” Maka “Aidz #5 , berkata: “Apakah 
para sahabat itu memiliki kotoran? (Tidak) sesungguhnya kotoran itu ada 
pada orang yang sesudah mereka dan pada selain mereka.” (HR. Mus- 
lim) 


LES CN LI IN AKI 2. 
: SN SAN G3) Ato Iu, Ska PARA 
“ - 
“ 


“ 
2. T TA 
Cu (SN 0: NG 
“ 


Ca 
N 
kar 
G: 
“1 
N 
Esa 
CA 
Y “ 
CN 
Ra" | 
X 
$ 


Pa - . 
IP AL AK Ka AN 
Alah 5 KA SG AN NA 


DE ENINAG INEA NASES 


4 ya INA 


“yg 


Kesepuluh: Dari Huzdaifah « , dari Nabi $& , beliau bersabda: “Demi 
Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, kamu benar-benar mau memerintah 
yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar atau Allah akan mengirim 
siksaan atasmu, kemudian kamu memohon kepada-Nya sehingga tidak 
dikabulkan untukmu.” (HR. Tirmidzi) 


PNG ANAI BEE MA 
bad Sea ale AN aan 
NAN AIA TA AAA AK 
- 


4 EN As 


Kesebelas: Dari Abu Said Al-Khudhri «$5 , dari Nabi £s , beliau bersabda: 
“Jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan dihadapan penguasa 
zhalim.” (HR Abu Daud,At-Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 





- Riyadhus Shalihin - 


ea si Pe aa 
Hn L st Fa KS 


ari 1 2 AAS Gi : “ 
ASI Yen HN) CAS EF US$ 
GA PN KUR 70, 
$ LA NP GEA NX 


200. Keduabelas: Dari Abu Abdullah tharig Ibn Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi 
#5, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi 28 ketika beliau telah 
meletakkan kakinya di kaki pelana untanya: “Jihad manakah yang paling 
utama?” Beliau menjawab: “Ucapan yang hag dihadapan penguasa yang 
zhalim.” (HR. An-Nasa'i dengan sanad shahih) 

Gharz adalah tempat pijakan kaki yang ada pada unta, terbuat dari 
kulit atau kayu. Ada yang menyatakan tidak harus dari kayu dan kulit. 


BELA GS SALA YA BEAN A5 
SN daa 3 Pa Gb Pa wd Sd 


2 


AN UU Ie DAA 2 AN OKE: Yan 


3 (4 AYAUS APA 
Us yag Ka, mna SA Tee 59 
IKA nga KAS ss. 


- Riyadhus Shalihin - 265 





3 aa ag 


yan 215 4 .? 2354 “A 

-— Sala Abah ATarge agan 
Ang Lea Ng Na SA, 
Jis. susana Hanna 
SADAR 1 AAYA Han NT - Sg 22 an ang 
ujan suga Igor 
SEN - VA OSN Wo Ta Me «Aris 
SE KA SA Ae, 
-g PPAT SE OA Ja 

EF PEK OI BAY Aga KPA aa ag Vi 
pai : Mena 235 seen 


Aa NI 
4 met) 


ec. 


AN YAAA CA EPA AT ARTA 
LSP MA gn GS Aa RI 
Ksp HAN 
aa 


266 — Riyadhus Shalihin — 





PA PAAN NA KAS 5 NN 
NG ES: 23 Haa AP ATNg 1 MY Oe 
Pak 2 Ob SO smad Combo - In 
anna 


3 - Asa 
' . 
Pd 

201. Ketiga belas: Dari Ibn Mas'ud «4, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 

“Sesungguhnya pertama kali masuknya kekurangan (kerusakan) pada 

Bani Israel adalah seorang bertemu seorang yang lain, dia berkata: “Wahai 

kamu, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang sedang kamu 

perbuat karena hal itu tidak halal bagimu. Kemudian keesokan harinya 

dia bertemu lagi dengan orang itu tetap pada keadaannya ternyata hal 

tersebut tidak menghalanginya untuk menjadikannya sebagi teman makan, 

teman minum dan teman duduknya, ketika mereka melakukan yang 

demikian maka Allah menutup hati masing-masing.” Kemudian beliau 
bersabda: “ 

“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan 
Daud dan “Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka 
durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu 
tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya 
amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu, kamu melihat 
kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir 
(musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan 
untuk diri mereka.” Sampai pada firman Allah: “adalah orang-orang 
fasik.” (Al-Maidah: 78-81) 

Kemudian beliau bersabda: “Sekali-kali jangan (seperti mereka). 
Demi Allah kamu benar-benar mau memerintah yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang mungkar, menahan tangan orang yang dzhalim, 
dan mengembalikannya kejalan yang benar dan membatasinya hanya 
pada yang benar, atau (kalau tidak) Allah akan menutup hatimu, 
kemudian melaknat kamu sebagimana melaknat mereka.” (HR. Abu 


— Riyadhus Shalihin — 267 


Daud dan Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan”)'7 

Ini adalah lafadz Abu Daud, sedangkan lafadz Tirmidzi: “Rasulullah 
4g bersabda: “Tatkala Bani Israil terjerumus dalam berbagai maksiat, ulama 
mereka melarang mereka, tetapi mereka tetap tidak berhenti. Kemudian 
para ulama itu ikut duduk di majelis mereka, makan bersama mereka dan 
minum bersama mereka maka Allah menutup masing-masing hati mereka 
dan melaknat mereka lewat lisan Daud dan Isa #4) putra Maryam. Hal 
itu disebabkan oleh kedurhakaan mereka dan mereka selalu melampaui 
batas. Maka Rasulullah #z duduk, tadinya bersandar, dan berkata: “Tidak, 
demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, kamu harus membelokkan 
mereka Kena kepada yang hak.” 


Kata aa artinya membelokkan, dan PAN artinya menahan dan 


menghentikan. 


"31 Se TE Na CP ANTA PA Ta 
SKENGS BIM KE BEN 
SA, han 333! Ip 


Pe AANG Me 
Bhd NG. PNiyen 5 Sana Po 3nU 
PAN Nag” Na cg 4 Pra - az 

FA YO NENA PW TRY AK SALA MEN ai 
9 / 3 

BENING 39 53TOG da MIA A2 


ISSI, 


C 


202. Keempat belas: Dari Abu Bakar As-Shiddig «& , dia Berikan “Wahai 
manusia kamu membaca ayat ini: 


17 Saya katakan: Demikian katanya. Tentu ini sangat meragukan sebab perputarannya ada pada 
Abu Ubaidah Ibn Abdullah Ibn mas'ud, dia tidak mendengar dari ayahnya seperti yang berkali-kali 
diingatkan oleh Tirmidzi. Jadi sanadnya terputus (mungathi”), kemudian mereka berubah-ubah dalam 
sanadnya sampai ada empat versi. Semuanya saya sebut secararinci dalam Al-Ahadits Al-Dha'ifah wa 
Al-Maudhu 'ah wa Atsaruha As-Sayyi'ah “ala Al-Ummah (1105) -N- 





268 - Riyadhus Shalihin — 


“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang 
yang sesat itu akan memberi madharat kepadamu apabila kamu telah 
mendapat petunjuk.” (Al-Maidah: 105) 

Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah £& bersabda: 
“Sesungguhnya manusia, apabila mereka melihat orang zhalim kemudian 
mereka tidak mencegahnya (dari kezhaliman)'? hampir saja Allah 
menimpakan pada mereka semua siksaan dari-Nya.” (HR. Abu Daud, 
Mi AG Nasa APA sanad sha 


ke ega 20 3g 
Beri (4 232 ap s1 
ag ega eng 
BAB 24 
BERAT SIKSA ORANG YANG MENGANJURKAN KEBAIKAN DAN 


MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR TETAPI PERKATAANNYA 
MENYALAHI PERBUATANNYA 


Allah 4g berfirman: 


SIN AN ANA MERE 
ed A IN BESI MS ASRG 


“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang 
kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab 
(taurat)? Maka tidakkah kamu berfikir?.” (Al-Bagarah: 44) 

Allah 4g berfirman: 


HL. agita Gn NEIG3 
SEN IA Anin Can SE 
AN Kn SANA 


'8 Mencegahnya dari berbuat zhalim dengan tangan atau lisan atau dengan hati. Siksaan umum 
itu mengenai orang yang zhalim karena kezhalimannya dan mengenai yang lain karena 
mendiamkannya padahal mampu mencegahnya jika mau. 








— Riyadhus Shalihin - 269 


“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa 
yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu 
mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (Ash-Shaff: 2-3) 

Allah 4g berfirman memberitakan tentang Nabi Syu'aib ye) : 


Tega en IS ia MISS, 
(AA: KBK “3 aewiurh 


“Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan 
mengerjakan) apa yang aku larang.” (Huud: 88) 


NE GSAnas SA yA Snake G-N ” 


maps Nas Wedang 
MSI PS 
map 3 TNGARUI 
SI Sa: BIT saung 
ba ANA LK Areski Ki 
, KIE eng 2 

(PA KO pa (IE PAP 
8 SEWA FAKE : Oia 
203. Dari Abu Zaid Usamah Ibn haritsahlseic &! (»a,, dia berkata: “Saya 


mendengar Rasulullah # bersabda: “Akan didatangkan nanti pada hari 
kiamat seorang laki-laki ia dilemparkan kedalam neraka maka keluarlah 





270 - Riyadhus Shalihin — 


usus-usus perutnya, lalu berputar-putar didalamnya bagaikan himar yang 
berputar-putar di sekitar penggilingan. Maka berkerumunan ahli neraka 
kepadanya, mereka berkata: “Hai Fulan mengapakah kamu? Bukankah 
kamu dahulu menganjurkan kebaikan dan melarang dari yang mungkar?” 
Maka dia menjawab: “Benar saya dulu memerintah yang baik tetapi tidak 
mengamalkannya dan saya melarang dari yang mungkar tetapi aku 
melakukannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


p FA TAN A.A VI L AO 


bad 25 
PERINTAH MENUNAIKAN AMANAT 


Allah 3e berfirman: 
13 35. Ta 8 Ce 
WIN PAN, SEE 
Pat 
» (OA udi ja Bi 


“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanat kepada 
pemiliknya.” (An-Nisa: 58) 
Allah 4g berfirman: 


- 


at KIA C enda LEE, SEE: 
CN ES LES KOIL 
AA LEE 


“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 
bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” "? (Al- 
Ahzab: 72) 





179 Amanah dalam ayat ini adalah setiap yang dipercayakan kepadanya yaitu perintah, larangan, 
dan semua urusan, agama dan dunia. 





— Riyadhus Shalihin - 271 


204. 


Ber 97- Pa Ata Ka. 
FEE AH TEE PN Xt 
IE I SS3S AI abang »3 36 
eka BEA 2353 DE 

ALS Fe NI Innas 


Dari Abu Hurairah ss , bahwasanya Rasulullah $& bersabda: “Tanda or- 
ang munafik itu tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia 
menyalahi dan apabila diberi amanat ia berkhianat.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 

Dan dalam satu riwayat: “Meskipun ia berpuasa dan shalat serta 
mengaku bahwa sana Muslim.” 


Ck LE JS A85 X0 
aan NUN 
SIN Ma TAI DANG Ss sak 
BAN AAS 
7 GA - Ayun aa 

AE SNYAE NE AAU 

LK sana Ian an hara Gaara ape 


An an aseya D3 5 EKA yan PE 


ES 


v 


MK 


X 


“« 


180 Tanda munafig amali bukan i'tigadi 


212 


- Riyadhus Shalihin — 


Pad 


3 
2 13 PI SL ANA AA Ga, 2 A- 
- & 0... 3 
Ae JEANS KERAGANI 
& 1.3 “4 


— 


ae 


& 


SITE GAS , 


IK MPN PAI KA na s2 
NS GIS 5 aa 5 SISA IE 
Ip ion? Ga ga" KAN ena 
pk Nakoa ASN Nas AN aa Pena 


“A3 Pa PA Tan IAa PD UP 4 5. Paha 
2g data he CN BAKAT Lu Wes 
£II3 JEC L 


Hutaga 2 S5 Op ag A5, 2 S6 


Pa 
& 


"aa 
3 


pe 


dj raa Pn dash Ka 
ABADI KN A3 3S AP 
MA NAAM PAN ATA 
323 Pe SA WNA 19 LAYAN 
CENNP .0 pke Panas 

UN WELAS p AP NS 


205. Dari Huzdaifah Ibn Al-Yaman «, dia berkata: “Rasulullah £g bercerita 
kepada kami dengan dua eta Saya telah melihat kejadian yang 
pertama dan sekarang saya sedang menunggu yang lain.” Beliau 
menceritakan: “Bahwa amanat itu telah turun dalam lubuk hati manusia'"! , 


11 Berdasarkan fithrah (-pent.) 


- Riyadhus Shalihin - 273 





kemudian turunlah Al-Our'an maka mereka mengetahuinya. dari Al-Our'an 
dan mengetahuinya dari As-Sunnah.” Kemudian beliau menceritakan 
tentang terangkatnya amanat dengan mengatakan: “Seorang tidur sekali 
tiba-tiba amanat dicabut dari hatinya, maka sisanya masih ada seperti 
noda hitam yang kecil. Kemudian dia tidur pada kali yang kedua, maka 
(sisa) amanat tadi dicabut dari hatinya, tetapi sisanya masih ada seperti 
bekas kapalan'? , seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu, maka 
kulitnya mengeras lalu kamu lihat melepuh padahal didalamnya tidak 
ada apa-apanya.” Kemudian Nabi gg (mencontohkan) mengambil batu 
kerikil lalu dijatuhkan pada kakinya. “Sehingga pada pagi harinya (seperti 
biasa) manusia melakukan jual beli, tetapi hampir tidak ada seorangpun 
yang menunaikan amanat. Hingga dikatakan: “Sesungguhnya (di sana) 
pada Bani Fulan ada seorang yang terpercaya. Hingga orang itu dipuji- 
puji, alangkah tabahnya, alangkah cerdiknya dan alangkah pandainya.” 
Padahal dalam hati orang itu tidak terdapat iman meskipun hanya seberat 
biji sawi. Sungguh telah saya alami suatu masa, dimana saya tidak peduli 
(tidak pilih-pilih) siapakah diantara kamu yang aku baiat'?, jika dia 
seorang muslim maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Dan 
jika ia Nashrani atau Yahudi maka walinya yang akan mengembalikannya 
kepadaku. Adapun hari ini maka aku tidak mengadakan perjanjian dengan 
seseorang dari kamu melainkan Fulan dan Fulan.” (HR. Bukhari — Mus- 
dun) 


SENANG pa an 5 ya 
Ae SA CINA SN, Aan 
kapan TPA ey Celuaa Dasa 
KEITAY IL UPA es Sa Ld Dean 


, kb" NK UAN 2 -. 
dna, II KA UN Na - 


MAH .IB. ANN cal IAIN 


18? Kapalan adalah kulit tangan yang mengeras dan menebal akibat bekerja. 2 : 
13 Bajat disini rnaksudnya adalah perjanjian dalam urusan duniawi seperti jual beli, (-pent.) 


214 





- Riyadhus Shalihin - 


No II LIA IN mean Seth Sai 
Sa BEN KESAN Se NGK A93 
LENGAN EL YSS 
KAP ANTA as Naita ENYA 
Pan entar AKAN, Han Sala ra aa TA Gn 
RAN 3 Kebo ngan LAN 
"6 Pa Nenen 2 AF 
bea Jasa Bai. Je 
BEA ANE AN 
& Na Arka Ma NA ya YANG AS 3 
Eh WAN GS peda 
TAYA Iga AA SI PARA 
uh, Natan Ban EA RA 
(GA AN KEP C AON Ya 


- Riyadhus Shalihin - 215 


206. 


ai KA AA AP 
KAN INN SA 
keagenan SAY SEL 
Ga AOA 


Dari Huzdaifah dan Abu Hurairah Legic SI», , keduanya berkata: 
“Rasulullah £& bersabda: “Allah 4g akan mengumpulkan semua orang". 
Maka berdirilah orang-orang mukmin hingga surga didekatkan kepada 
mereka. Mereka lalu mendatangi Adam 446j seraya memohon: “Wahai 
bapak kami mohonlah agar surga dibukakan untuk kami.” Dia sg) 
menjawab: “Tidakkah kamu dikeluarkan dari surga melainkan karena 
kesalahan bapakmu, aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah 
kepada putraku Ibrahim Khalil Allah.” Beliau bercerita: “Maka mereka 
mendatangi Ibrahim.” Dan jawab Ibrahim adalah: “Aku bukanlah orang 
yang berhak untuk (kedudukan yang tinggi) itu. Saya hanya Khalil Allah 
dari belakang, belakang sekali'8. Pergilah menuju Musa, orang yang 
benar-benar diajak bicara langsung oleh Allah 4.” Merekapun mendatangi 
Musa. Lalu Musa menjawab: “Aku bukanlah orang yang berhak untuk 
“ itu. Pergilah menuju Isa si Kalimah Allah dan Ruh-Nya'8.” Ternyata Isa 
(juga) menjawab: “Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu.” Akhirnya 
mereka mendatangi Muhammad £s , beliaupun berdiri lalu diperkenankan. 
Kemudian dilepaslah amanat dan rahim'” , keduanya lalu berdiri pada 
dua sisi jembatan, disebelah kanan dan sebelah kiri. Maka kelompok kalian 
yang pertama melewati (jembatan) secepat kilat.” Saya (Huzdaifah) 
bertanya: “Dengan ayah dan ibuku (engkau ditebus) seperti apakah secepat 
kilat itu?” Beliau menjawab: “Bukankah kamu sudah melihat 


18 Setelah dibangkitkan dari kubur, dipadang mahsyar 


183 Ini adalah ungkapan tawadhu oleh Nabi Ibrahim ME, Imam Nawawi telah menjelaskan 


maknanya panjang lebar dalam syarah Shahih Muslim (-pent.) 


186 Disebut demikian karena Nabi Isa Masa dengan perintah kalimat “kun” (jadilah) dan 


disebut Ruh Allah karena dia bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati atau hati yang 
mati (tentu dengan izin Allah). 


216 


187 Kerabat yang diperintahkan oleh syari'at untuk disambung. 





- Riyadhus Shalihin 


bagaimanakah kilat itu menyambar lalu pergi dalam sekejap mata!.” 
Kemudian (kelompok berikutnya) seperti terjangan angin, kemudian 
seperti melesatnya burung, kemudian secepat pelari yang hebat. Amal- 
amal mereka yang membawa mereka (seperti itu). Sedangkan Nabimu 
ini berdiri diatas jembatan sambil berdo'a: “Rabbi, selamatkanlah- 
selamatkanlah, hingga amal manusia tidak mampu (membawa mereka 
dengan cepat), sampai ada orang yang tidak mampu berjalan kecuali 
dengan merangkak (ngesot), sementara ditepi kanan dan kiri jembatan 
ada kail-kail besi'8 yang bergelantungan yang diperintah untuk mengambil 
orang-orang yang harus diambilnya. Maka ada orang yang luka (lecet- 
lecet) tetapi selamat dan ada yang tersungkur'?? di neraka.” Demi Allah 
yang Jiwa Abu Hurairah ada ditangan-Nya sesungguhnya dasar neraka 
Jahannam (dalamnya) sejauh tujuh puluh tahun'S. 3 Muslim) 


P TPA : F aa 3- | 
YAN JENG Kan aan IIA 


Po 2 


ena LA BI. TER 3 
FG DS ABS 
casan Ny JA KAKI) 
Cilad RSS 55 Batas 
8 Nenen dung EN Ip 
SI EN ANN AAS sala, 

5 PA OA Ja Yao Ke BJB. 


188 Kalalib adalah besi yang dilengkungkan dengan ujung yang runcing biasanya untuk 
gantungan daging 

189 Mukardas adalah tersugkur secara beramai-ramai saling menindih 

190 Kahrif adalah musim gugur setahun hanya terjadi sekali, jika telah berlalu musim gugur 
sebanyak 70 kali berarti telah lewat tujuh puluh tahun. 





- Riyadhus Shalihin — 2717 


218 


- 4 La WAY TA . 


nba Ga IG Ma JE Ds 


RSA Aa Ega 213 


paud MP AC NS Ga erna 
ky 28 2 er ANKEIE - Hpplng AS 
Se EL Nan BS AE NYI Arr 


ALE SELANG IG. Ca 
3 SEN KAN IG AT. JG Aa 
A33 KE KN Penuand 


VI DRA A AGE aa 


TE PEN N Ge KAI) 


e 


& 


AG 


As. de HS IS ASASI ISS 3 RAS 
PENGIN sasa ayo gmana 
he 55 cs HS PA nyata 


ANA Ki 15 .£ lgi Fan TP AN TA PA 
. . Y 9 »ska 


Ga Bean one 3 SAS STA 


AS KE AANG: TAG A ag 3S 


- Riyadhws Shalihin - 


CA er ea P5 Ker Ur arroreri 
ang EN GAAN Ka NP Sr IAI 
RArur oa PENA SEA 
NE KE Ga I Sang. PE IS 
at sap CATATAN Ki NI AS 
Kan Anju y KELAK Diva 38 
SI Laba 1 Kag 565:0Buu (Ar YA 
Para Hau FIK Nge 1 
IE AA NT 
Co 2 2G, KENTANG Ea Jas e LN 
Ka Tantag sa aa SE AR, 
r 1 pas ee Vena P3 A 311 
? aa): ANA Ne dahan 
aa PAN PKP £ & HS, Is: Aa 4336 
AE AN 

keatas aya anang EA 
HS Ian Aa 
Has 1333 1 S NASA 15 aa Ke 


Y 
— Riyadhus Shalihin — 279 


Je “— 


KAA ATP A5 oat YAA, 
PARIS KN: si 


BI Be Jarak 3 
GS IE Inn STAR, 2 


ko, 

N 
Gr 
Es 


Mageais 


hj P a 1 Kar 2 et 
ATA Papan s 
5 Wo DIRI EA ISA IA A3 Sat 


Cap 3 Pad A35 Sean ya EA 

2 Bolu — ha at A1, PPL, 
Bana sbtee SEK Yasiz IG Blyka 

PER Ca Para 5 633) ATA 295, SB 
oi ha One ya 
Ea, PN ah A1 hh 

GAS serta R5. SNI AA KS 


280 - Riyadhus Shalihin - 


NAN EGA NG 


Ora Ah P2 


Bg ME 


207. Dari Abu Khubaib Abdullah Ibn Az-Zubair tagic F3 wa): dia berkata: 
“Tatkala Zubair berdiri pada peristiwa Jamal'” , dia memanggil saya dan 
maka saya berdiri disampingnya, lalu dia berkata: “Hai putraku 
sesungguhnya tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang 
menganiaya atau teraniaya'? . Dan sesungguhnya aku tidak melihat diriku 
melainkan aku akan terbunuh secara teraniaya. Dan yang paling menjadi 
beban pikiranku adalah hutangku. Apakah menurutmu hutang kita akan 
menyisakan sesuatu dari harta kita?” Kemudian dia berkata: “Hai putraku 
juallah barang-barang milik kita dan bayarkan hutang-hutangku.” Dia 
berwasiat dengan sepertiga dan sepertiganya untuk putra-putranya — 
maksudnya untuk putra-putra Abdullah Ibn Zubair sepertiganya sepertiga- 
. Dia berkata: “Apabila masih tersisa dari harta kita setelah bayar hutang 
maka sepertiganya untuk putra-putramu.” Hisyam Ibn Urwah berkata: 
“Sebagian putra Abdullah telah menyamai'? sebagian putra-putra Zubair 
-Khubaib dan abbad-. Pada waktu itu Zubair memiliki sembilan putra 
dan sembilan putri. Abdullah berkata: “Ayahku mewasiatkan hutang- 
hutangnya kepada saya, dia berkata: “Hai putraku, apabila engkau tidak 
sanggup dari sebagian hutang itu maka mintalah pertolongan kepada 
majikanku.” Dia (Abdullah) berkata: “Demi Allah saya tidak mengerti 
siapa yang dia maksudkan, hingga saya bertanya: “Wahai ayahku siapakah 
maula (majikan) ayah? Dia jawab: “Allah.” Abdullah berkata: “Demi 
Allah saya tidak pernah menemui kesulitan karena hutangnya melainkan 
saya berkata: “Wahai maula (penolong) Zubair bayarlah hutangnya.” 
Maka Dia pasti membayarnya.” Abdullah berkata: “Maka terbunuhlah 
Zubair dan dia tidak meninggalkan satu dinar ataupun satu dirham, 
melainkan hanya beberapa bidang tanah, diantaranya adalah tanah 
ghabah'” dan sebelas rumah di Madinah dan dua rumah di Bashrah, satu 

11 Peristiwa yang sangat ereenal terjadi antara Ali Ibn Abi Thalib dengan “Aisyah 3 , (dan 
Zubair ada di barisan “Aisyah ss , rpent.) 

12 Ybn At-Tin berkata: “Karena mereka adalah adakalanya seorang shahabi yang berijtihad 
sehingga ia teraniaya atau selain shahabi yang berperang karena dunia maka mereka zalim 
(menganiaya), Fath Al-Bari 6/229. 

193 Menyamai dalam usia, atau nisab wasiat putra Abdullah menyamai nisab warisan putra 


Zubair —lihat Fath Al-Bari 6/230 hadits no. 3129 (-pent.) 
19 Ghabah nama sebuah tempat dekat dengan Madinah dari arah Syam (utara) 





- Riyadhus Shalihin - 281 





Rumah di Kufah dan satu lagi di Mesir.” Abdullah berkata: “Sebenarnya 
hutangnya ayah itu adalah ada orang yang datang kepadanya dengan 
membawa hartanya lalu menitipkannya padanya. Zubair berkata: “Tidak, 
tetapi anggaplah sebagi hutang karena saya takut hilang. Dia tidak pernah 
menjabat sebuah pemerintahan tidak juga petugas penarik zakat juga 
tidak jabatan apapun, hanya saja (dia peroleh) dalam perangnya bersama 
Rasulullah atau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman «$5.” Berkata 
Abdullah: “Maka saya hitung hutang ayah ternyata saya dapati sebanyak 
2.200.000 (dua juta dua ratus ribu). Kemudian Hakim Ibn Hizam'” 
bertemu Abdullah, dia bertanya: “Hai putra saudaraku berapa hutang 
saudaraku?” Maka saya sembunyikan dan saya katakan: “Seratus Ribu.” 
Maka Hakim berkata: “Demi Allah aku yakin hartamu tidak cukup untuk 
menutupinya.” Maka Abdullah berkata: “Bagaimana kalau saya katakan 
dua juta dua ratus ribu?” Berkatalah Hakim: “Aku rasa kamu tidak akan 
sanggup memikulnya, jika kamu benar-benar tidak sanggup kesemuanya 
maka mintalah bantuan kepadaku.” Dia berkata: “Dulu Zubair telah 
membeli ghabah dengan harga 170.000 (seratus tujuh puluh ribu).” 
Kemudian dijual oleh Abdullah seharga 1.600.000 (satu juta enam ratus 
ribu).” Kemudian dia berdiri seraya berkata: “Siapa yang memiliki hutang 
atas Zubair maka hendaklah mendatangi kami di ghabah.” Maka datanglah 
Abdullah Ibn Ja'far kepada Abdullah Ibn Zubair, dia memiliki hutang 
atas zubair sebanyak 400.000 (empat ratus ribu). Dia berkata kepada 
Abdullah: “Kalau kamu menghendaki aku merelakannya untuk kamu.” 
Abdullah menjawab: “Tidak.” Dia berkata lagi: “Kalau kamu menghendaki 
kamu letakkan saja saya pada urutan terakhir, jika kamu perlu 
mengakhirkan.” Abdullah menjawab: “Tidak.” Dia berkata: “Kalau begitu 
berikan kepada saya satu bidang tanah (ghabah ini).” Abdullah berkata: 
“Untukmu dari sini sampai sini.” Kemudian Abdullah menjual sebagian 
dari padanya dan dapat membayar lunas hutang-hutang ayahnya. Bahkan 


. masih tersisa empat bagian dan setengah. Lalu dia pergi menghadap 


Mu'awiyah dan disisinya ada Amr Ibn Usaman, Al-Mungzdir Ibn Az-Zubair 
dan Ibn Zam' ah. Maka Muawwiyah berkata kepadanya: “Berapa taksiran 
tanah ghabah?” Dia menjawab: “Setiap satu bagian seharga seratus ribu.” 
Dia bertanya: “Berapa bagian yang tersisa?” Dia menjawab: “Empat 
setengah bagian.” Al-Munzdir Ibn Az-Zubair berkata: “Saya mengambil 
satu bagian dengan seratus ribu.” Amr Ibn Usman berkata: “Saya 
mengambil satu bagian dengan seratus ribu.” Dan Ibn Zam' ah juga berkata: 
“Saya mengambil satu bagian dengan seratus ribu.” Lalu Mu'awwiyah 


195 Hizam adalah sepupu Zubair Ibn Al- “Awam (-pent.) 


282 





 Riyadhus Shalihin - 


bertanya: “Berapa bagian yang masih tersisa?” Abdullah menjawab: “Satu 
setengah bagian.” Mu'awwiyah berkata: “(Baik) saya ambil dengan seratus 
lima puluh ribu.” 

Dia berkata: “Dan Abdullah Ibn Ja'far menjual bagiannya kepada 
Mu 'awwiyah dengan harga 600.000 (enam ratus ribu). Maka tatkala Ibn 
Zubair telah selesai dari membayar hutang, putra-putra Zubair'”5 berkata: 
“Bagikan kepada kami hak waris kami,” Abdullah berkata: “Demi Allah 
saya tidak akan membagi diantara kalian sehingga saya mengumumkan 
pada tiap musim selama empat tahun: “Hai ketahuilah! Siapa yang punya 
hutang atas Zubair, silahkan datang kepada kami, kami akan 
membayarnya.” Maka tiap tahunnya dia mengumumkan dalam tiap musim. 
Ketika empat tahun telah berlalu dia membagi diantara mereka dan 
menyerahkan yang sepertiganya. Zubair mempunyai empat orang isteri, 
masing-masing mendapat bagian 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu). 
Sedang semua kekayaannya berjumlah 50.200.000 (lima puluh juta dua 
ratus ribu.) 


NA NG NY API NA 


BAB 26 
HARAM BERLAKU ZHALIM DAN PERINTAH 
MENGEMBALIKAN HAK-HAK ORANG 


Allah 4g berfirman: 
G0 2 aa 2 UE AN 
« An CI SA AMA ES » METE 
“We 


“Orang-orang yang zhalim tidak mempunyai teman setia seorangpun 


dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi manfaat yang diterima 
syafaatnya.” (Al-Mukmin: 18) 


19 Putra Zubair: Abdullah, Urwah dan Al-Munzdir dari Ibu Asma bint Abu Bakar PA Umar 
dan Khalid dari ibu Ummu Khalid bint Khalid Ibn Said, Mush'ab dan Hamzah dari Ibu Ar-Rabab 
Bint Anif, Ubaidah dan Ja'far dari Ibu Zainab Bin Bisyr. Putra laki-laki Zubair selain mereka 
meninggal sebelumnya. Sedangkan putrinya juga sembilan (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin 283 





4g berfirman: 





25 


Iv Na ep ya AMAN IS &SJ85 


“Dan orang-orang yang zhalim itu tidak mempunyai penolong.” (Al- 
Hajj: 71) 


Adapun haditsnya antara lain: 
Hadits Abu Dzar «#5 , terdahulu pada akhir bab Mujahadah'” 


) 


Ie MI SAN SAAT 
PG GE Abg 2 


SAK TAU Re z5 KANG AA 
LIS “AS F3 PANGSA : 3 Asu AN 


208. Dari Jabir «& , bahwasanya Rasulullah $g bersabda: “Takutlah kepada 
kezhaliman karena kezhaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari 
kiamat. Dan takutlah terhadap sikap kikir karena kikir itu yang telah 
membinasakan orang-orang sebelum kamu'? . Kikir menyebabkan mereka 
menumpahkan darah mereka'? dan menghalalkan semua yang 
diharamkan atas mereka.” (HR. Muslim) 


97 nomor 113 

198 dari umat-umat 

9 Mereka saling membunuh, sedangkan menghalalkan yang haram artinya mereka 
menghalalkan wanita sehingga melakukan perzinahan dengan mereka (yang lebih pas: mereka 
mencari cara untuk menjual apa yang diharamkan Allah atau untuk memperoleh apa yang 
diharamkan oleh Allah, -pent.) 





284 » Riyadhus Shalihin — 


Apa AS Ngast KE AN 25an 1. 4 


MEA R6 
NI « LANANG AA 


209. Dari Abu Hurairah «&:, bahwasanya Rasul Allah bersabda: “(Demi Allah) 
semua hak pasti Aan disampaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, 
hingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak gishash terhadap kambing 
yang bertanduk.””00 


SEL KENA N 
Lx. GT CAT Na Na 
Rs KIE eta REG Ws5 DAS 
an Situ? ea TA LK 
SEAL LAGI GS aa 
Et sg 5 KeKaTA PANAS 
HA AS 
Kegaa DN ATA 
Wa bh Lag KS Aga aan 

TEA bear ka nga 


dan dikumpulkan di mahsyar sebagaimana dibangkitkannya manusia mukallaf, anak-anak kecil 
dan orang gila. 





— Riyadhus Shalihin - 285 


N 
—yN 


Y 


ra 


KANG Tan Ia. 333 Su SKA 
SAR 53, Pep 2. IA KU 
at GEA SEE Pl ata 


KN 


2 


C4 


) 


- 


:! 
1 


210. Dari Ibn Umar tagic dil Uk » dia berkata: “Kami memperbincangkan 
tentang Haji Wada' sedang Nabi gg berada ditengah-tengah kami. Dan 
kami tidak paham apa itu haji wada”, hingga Rasulullah ggz memuji Allah 
dan menyanjung-Nya, kemudian beliau menyebut tentang al-Masih Ad- 
Dajjal panjang lebar beliau menyebutnya. Dan beliau bersabda: “Allah 
tidak mengutus seorang Nabi melainkan ia memperingatkan umatnya dari 
Dajjal. Nuh telah memperingatkannya, begitupula Nabi-nabi sesudahnya. 
Sesungguhnya Dajjal akan muncul ditengah-tengah kalian, maka tidak 
ada sifatnya yang samar atas kamu, tidak ada yang tersembunyi dari kamu. 
Sesungguhnya Tuhan kamu tidaklah A'war (buta sebelah) dan 
sesungguhnya Dajjal itu A'war, buta mata kanannya, seolah-olah matanya 
itu satu butir anggur yang menyembul. Ingatlah sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan atas kamu darah kamu dan harta kamu seperti keharaman 
harimu ini, dalam bulanmu ini. Ingatlah apakah aku sudah 
menyampaikan?” Mereka menjawab: “Ya.” Beliau berkata: “Ya Allah, 
saksikanlah.” Sampai tiga kali. “Wailakum —atau waihakum-! 
perhatikanlah! Jangan sampai kamu kembali kafir sepeninggalku, sebagian 
kamu memenggal sebagian yang lain.” (HR. Bukhari — Muslim 
meriwayatkan sebagiannya) 


TER IL EA AG 
HAN Saya Raj EN Ga YA Kakan 


201 Sea “9 adalah kalimat azab sedangkan & adalah kalimat rahmat keduanya berarti sama, 
hanya saja yang pertama untuk menyatakan siksaan dan yang kedua untuk menyayangkan, artinya 
celaka kamu! (-pent.) 





286 - Riyadhus Shalihin - 


Ie 


Tu 


211. Dari “Aisyah «ts , bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Barangsiapa 
mengambil tanah seukuran satu jengkal secara zhalim maka akan 
dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi??? .” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


' P Pa Te KI? 15 . 2 “Ti - 
Apa JG: JS KE GS Saga NE NW 


Pan nd - / 


KI SES MEN ANN. 


NA 


t 


ALA 
2 
Pa - 


Pa 
CP - 


Di jne LL LM LA Mae Aa 
ANE RN KAN YAN 3 


- 
Rata 


: ea MARAK NE 3 al 


“Na 


“ 


212. Dari Abu Musa «4 , dia berkata: “Rasul 4g bersabda: “Sesungguhnya 
Allah menangguhkan orang yang zhalim, maka apabila Allah menghendaki 
menghukumnya tidak akan melepasnya (dari siksa).” Kemudian beliau 
membaca: “Dan begitulah azab Tuhan-mu, apabila Dia mengazab 
penduduk negeri —negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya 
adalah sangat pedih lagi keras.” (Huud: 102) (HR. Bukhari — Muslim) 


YNA L— Na 32 Ia 
AN La JB KANG IT NY 


Ah AA AK Tg TKA 
pc 7 - Si - # PAI h) na 


aa 


4 G ) - Ar P 7 » 
GAN AN IE A36 BESI 


20? Ja pada hari kiamat dibebani untuk memindahkan tanah yang ia rampas ke padang mahsyar, 
sehingga seolah-olah menjadi kalung dilehernya (atau dia dihukum dengan dihunjamkan kedalam 
bumi sampai kelapis tujuh (-pent.) 





— Riyadhus Shalihin - 287 


La Nuca Sana 2 Para & 5 Ac 
Pa $ Ts. sa 1 8 SA £ 
” ar 


pa G4 apa 


213. Dari Mu'adz «#5, dia berkata: “Saya diutus oleh Rasulullah gg beliau 
menyatakan: “Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli 
kitab, maka ajaklah mereka supaya bersyahadat tidak ada. sesembahan 
yang hag kecuali hanya Allah dan bahwasanya saya ini utusan Allah. 
Apabila mereka telah mentaati hal itu maka ajarkanlah kepada mereka 
bahwa Allah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam setiap satu 
hari satu malam. Dan jika mereka telah mentaati yang demikian, maka 
ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka, yang 
diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang 
fakir miskin mereka. Apabila mereka telah mentaati hal itu maka jauhilah 
harta mereka yang paling berharga??? dan takutlah terhadap do'a orang 
yang teraniaya?” , karena antara do'a itu dan Allah tidak ada penghalang 
apapun.” (HR. Bukhari — Muslim) 

4 


Na aan ab 
S -& S5 HA Lara 5 , Nee SAN - 


203 Artinya : Dalam mengambil zakat jangan memilih yang bagus-bagus saja (-pent.) 
24 Kamu jangan berbuat zalim supaya orang tersebut tidak berdo'a jelek untukmu, karena 
do'anya mustajab. 





288 - Riyadhus Shalihin — 


214, 


| Sean CA 0 
(a SA aa TEMA AN TI EN 3 
Lg KANG 5, STEAK 3 Tt kan 


Ark YRNAYAN Soe PE Kaga Laka 


Nk , Lp AL. 
La es, Boedi ag Yun 
1 PA PI c L) Pn 3 & Pe - 
A9 MENARA AA YA . ASIA 
22. 3 P “4, Ig ari 
KANAN, IK AK EA 


ANE pi PA Na a. 
£ Hp Ka Ha SIS « PAPAN YA 
Bag 3a85£ 


PSA ASI og Anya) ap 
LAKI IS Pat) : 


A 
mX 
toe 
S3 
“ 
N 
TA 


Dari Abu Humaid Abdurrahman Ibn Sa'ad As-Saidi «& , dia berkata: 
“Nabi gg mengangkat seorang dari suku al-Azd untuk mengumpulkan 
zakat namanya Ibn al-Lutbiyyah?9 . Tatkala ia telah tiba (dati tugasnya) ia 
berkata: “Ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan untukku.” Maka 
Rasulullah gg naik ke mimbar, beliau bertahmid kepada Allah dan memuji- 
muji-Nya kemudian bersabda: “Amma Ba'du, Sesungguhnya aku telah 
mengangkat seseorang dari kamu untuk mengurus sebagian dari apa yang 
dipikulkan oleh Allah kepadaku. Kemudian dia datang mengatakan: “Ini 


25 Namanya Abdullah 





- Riyadhus Shalihin - 289 


215: 


290 


untuk kalian dan ini hadiah, dihadiahkan untukku.” Mengapa tidak duduk 
saja dirumah ayah atau ibunya sehingga hadiah itu datang kepadanya, 
jika memang ia benar!! Demi Allah tidaklah salah seorang kamu 
mengambil sesuatu tanpa hakrrya melainkan ia bertemu Allah Ta'ala pada 
hari kiamat dalam keadaan memikulnya. Maka jangan sampai aku 
mengetahui seorang diantara kamu nanti bertemu dengan Allah dalam 
keadaan memikul seekor onta yang bersuara «is atau seekor sapi yang 
melenguh atau seekor kambing yang mengembik.” Kemudian beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiak beliau, 
sambil berkata: “Ya Allah saya telah menyampaikan.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


TE DRS Sie 

HEAS #3 ata 2 PAT ge 

AN sean tA ASASI NS Seni 
NN ayem an 

SSK Hera IA Sa 


Dari Abu Hurairah «5 , dari Nabi 2 beliau bersabda: “Barangsiapa 
memiliki (dosa) aniaya terhadap saudaranya dalam urusan kehormatannya 
atau apapun maka hendaklah meminta kehalalan daripadanya, sekarang 
(hari ini) sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham, 
jika ia memiliki amal shaleh maka diambil daripadanya seukuran 
kezhalimannya, tetapi apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan maka 
dosa-dosa saudaranya diambil dan dibebankan Be 2 25 Bukhari) 


Kia yA Buya ayam YG AN 
San an 
er KENA dep 


- Riyadhus Shalihin 


PN 





216. 


217. 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn al-Ash Lacic Wil (wa, , dari Nabi gg beliau 
bersabda: “Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin bebas 
dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan muhajir (orang yang hijrah) 
itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


S3 S3 5356 IP KEP tra ANE aa 3 XW 
Gan “aka apa Ct S3 TIANG 
Ceng AN TPA Eerar AA Te Ss Eh 

LNG 


Dari Abdullah, Ibn Amr «4 , dia berkata: “Adalah yang mengurusi barang- 
barang berat milik Nabi #g seorang laki-laki bernama Kirkirah, lalu ia 
meninggal dunia, maka Nabi $& bersabda: “Dia ada di Neraka.” Mereka 
lalu berangkat memeriksanya?9 , ternyata mereka mendapati sebuah jubah 
yang telah ia curi.” (HR: Bukhari) 


ar 


Pang DAY “3 S3 OS9 NYA 


Aa na na 


va 


7 aa Tz La AG - Ag 1 
CA KANE 1 SS NG IG 


-. Wi & AT Pera 25 
Aan Kana” Kisa 5 TA Pu 
pa Yah 2 43 Sa Sea 

CA GNI pa Sanga pp 


yana. ran 3 Aa AI 


208 Untuk mencari tahu sebabnya masuk neraka. Diantaranya kandungan hadits ini adalah 
haramnya ghulul sedikit ataupun banyak. Ghulul adalah khianat dalam ghanimah yaitu mengambil 
darinya sebelum dibagi. 





- Riyadhus Shatihin - 291 


?N 


SE GA ". 0G aa Aa Dykava KE ANN CA 


pal | Aan Ana 


7 


NYARI di ng. JB ag AB 
DEA HE KEREN LS IL AA 
Me IE IS LM NGA n 
EA AA EA Len nara 
“Ye PRA ANT KA PA EM aje 
Kena Fa 1, 52 Lan » 
SAYAPNYA JPNN. Koran 
angina. SENGIT ea 
KB AI ep AN aneka 
AAN YA PANEN Savana # 
IG Bts LGA € Laka Pake sj 
ALA KA 


218. Dari Abu Bakrah nufa'i Ibn Al-Harits gs. , dari Nabi #g, beliau bersabda: 
“Sesungguhnya masa ini telah berputar sebagaimana keadaannya ketika 
Allah menciptakan langit dan bumi, setahun itu dua belas bulan, 
diantaranya ada empat bulan haram, tiga berturut-turut, Dzulga'dah, 





292 -— Riyadhus Shalihin - 


Dzulhijjah dan al-Muharram ditambah Rajab Mudhar?” yang terletak 
antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini?” Kami katakan: “Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Lalu beliau diam hingga kami mengira 
beliau akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau berkata: “Bukankah 
ini bulan Dzulhijjah?” Kami jawab: “Benar.” Beliau berkata: “Negeri 
apakah ini?” Kami jawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Lalu 
beliau diam hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama 
lain. Beliau berkata: “Bukankan ini negeri haram?” 28 Kami jawab: 
“Benar.” Beliau berkata: “Hari apakah ini?” Kami jawab: “Allah dan Rasul- 
Nya lebih mengetahui.” Lalu beliau diam hingga kami mengira beliau 
akan menyebutnya dengan nama lain. Beliau berkata: “Bukankah ini hari 
kurban.” Kami jawab: “Benar.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya darahmu 
hartamu dan kehormatanmu adalah haram seperti haramnya hari ini di 
negerimu ini, dalam bulanmu ini. Kamu akan bertemu Tuhanmu. Dia 
akan menanyaimu tentang amal-amalmu maka ingatlah jangan kembali 
kafir sepeninggalku, sebagian kamu membunuh sebagian lainnya, ingatlah 
hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, barangkali. 
sebagian orang yang akan diberitahu lebih memahaminya daripada 
sebagian orang yang langsung mendengarnya.” Kemudian berkata: 
“Ingatlah, apakah aku telah menyampaikan? Ingatlah apakah aku telah 
menyampaikannya?” Kami jawab: “Ya,” Beliau berkata: “Ya Allah, 
saksikanlah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


YAN SA KA aga 
PE Aan SE NSA 


CASE ADE, GEN Ba ke nana 


ME: ATiYann ae AT TAN Nada 
| Mn 4 2 Je 3G, 


27 Dikaitkan dengan Bani Mudhar sebab suku isi sangat menjaga kehormatan bulan Rajab 
melebihi suku-suku Arab lainnya. 
2 Demikian dalam satu naskah ditulis Al-Balad Al-haram 





5 - Riyadhus Shalihin - 293 


219. Dari Abu Umamah Iyas Ibn Tsa' labah al-Haritsi «5, bahwa Rasulullah #s 
bersabda: “Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan tangan 
kanannya maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan 
mengharamkan surga untuknya.” Maka seseorang bertanya: “Sekalipun 
barang sedikit wahai Rasulullah?” Maka beliau menjawab: “Meskipun 
en siwak.” (HR. Muslim) 


"ay 


Lag JOKE GS Lg Ag an NS. 


Hanna MEN 
ag EN NAN seasa sh van NS 


Aa 


pena PKN 
“NG AN. NG SKE 6: AAA penpie 
Ha NA IG SN Ka 


pa 


MBA 2 ANN 1 2 
€ NN NE San EA NG NA TOP, 
CNG A3 « PL Ga ASN Asa 


220. Dari Adiy Ibn Umairah «4, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah gg 
bersabda: “Siapa diantara kamu yang kami serahi tugas amal, lalu 
menyembunyikan jarum?” dan yang lebih dari itu dari kami, maka itu 
termasuk ghulul yang akan dia pikul pada hari kiamat nanti.” Maka seorang 
laki-laki hitam dari Anshar berdiri sepertinya aku melihatnya, lalu dia 
berkata: “Ya Rasulullah terimalah dariku amalmu (yang engkau tugaskan 
padaku).” Beliau bertanya: “Ada apa kamu?” dia berkata: “Saya 
mendengar engkau berkata begini dan begitu.” Beliau menyatakan: “Dan 
saya sekarang mengatakannya, Barangsiapa kami angkat untuk sebuah 
tugas maka hendaklah menyerahkan semuanya, sedikit maupun banyak, 


. 


?? Dalam hadits ini ada ancaman yang sangat kuat dan serius tentang pengkhianatan yang 
dilakukan oleh petugas dan pegawai, barang besar maupun barang kecil.” 





294 - Riyadhus Shalihin — 


maka apa yang diberikan kepadanya boleh diambil dan apa yang dilarang 
harus ditinggalkan.” (HR. Muslim) 


adas yong Ni tan 2 DP “VI 
GIS IPS AE SN SEA SKA 5 
- 155 19 PR RA 

. 4 PN ERES ) Ae UNO 3 X GG 


W : 
Lan ya 
2 ayah In SEL Aug 
AG «- 3G Ce Gs 


221. Dari Umar Ibn Al-Khaththab «s, , dia berkata: “Ketika selesai perang 
Khaibar, beberapa sahabat Nabi «5 datang menghadap beliau. Mereka 
melaporkan: “Fulan Syahid, Fulan Syahid, hingga ketika mereka sampai 
pada nama seseorang mereka menyatakan: “Fulan Syahid.” Maka Nabi 
#5 bersabda: “Tidak, sesungguhnya aku melihatnya di neraka, karena 
burdah (pakaian bergaris-garis) yang diambilnya (dari ghanimah) atau 
jubah.” (HR. Muslim) 


TN ANN, Ny 


- “ rai 
“ 


KAN. 5 ing 2. Rea Ing ab 2 
3 ae A Ab AN ag 
Z5 Ny AN Ang JS 
Sya pe 2 BU spa bar 


- Riyadhus Shalihin — 295 


S £ 5 


2 


“2 


13 
Ng 








1 


SIA G.J6 SG Ayana PARUT 
WE na 3 55 


PAN bsa fasa an ksa 
CN) Tek BB GAY pia EA 
AANG IG 


222. Dari Abu Oatadah Al- Hita Ibn Rib'i gs , dari Rasulullah $& , 
bahwasanya beliau berdiri ditengah-tengah mereka, tiba-tiba beliau 
menyebutkan kepada mereka bahwa, jihad dijalan Allah dan iman kepada 
Allah adalah amal yang paling utama. Maka seseorang berdiri dan 
bertanya: “Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya jika saya terbunuh 
di jalan Allah (apakah) kesalahan-kesalahanku diampuni?” Beliau 
menjawab: “Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah sementara kamu sabar 
mengharapkan ridha-Nya, menghadap (musuh) tidak membelakangi.” 
Kemudian Rasulullah gg berkata: “Bagaimana kamu berkata tadi?” Dia 
berkata: “Beritahukan kepada saya, jika saya terbunuh di jalan Allah 
apakah dosa-dosa saya diampuni?” Maka Rasulullah gg bersabda: “Ya, 
(kalau) kamu dalam keadaan sabar, mengharapkan ridha-Nya, 
menghadap (musuh) tidak membelakangi, kecuali hutang”? karena Jibril 
Ike mengatakan hal itu kepadaku.” (HR. Muslim) 


MA An 


y 


Ta ma NG «abah at 6 
Ae ah jaan, Pa KA MEA Yg 


20 Ini adalah anjuran yang sangat kuat untuk membayar hutang, juga hak-hak manusia yang 
lain sebelum tiba-tiba dijemput oleh ajal. Dalam hadits ini juga terdapat keutamaan orang yang 
mati di jalan Allah yaitu semua dosanya yang besar maupun yang kecil diampuni kecuali hutang. 
Tambahan Ke) dari Shahih Muslim hadits no. 1321 dan akan hadir pada bab-bab berikutnya. 





296 - Riyadhus Shalihin - 


223. 


AKA 3 SN PALA GA Gi 2 
na ne Bo 


Tai Dn Ig Kn IUI As Sh 33 
ASEAN JIE aU ng AW 


L, AN Taat 7 ana 
SA an dan 3 yan sp 
3 AG 


AANG « 03 ti 3 Parera as aula 


Dari Abu Hurairah «45, bahwasanya Rasulullah 45 bersabda: “Tahukah 
kamu siapa Muflis itu?” Mereka menjawab: “Mufti ( (orang yang bangkrut) 
itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki (lagi) dirham dan 
juga barang.” Maka beliau gg bersabda: “Sesungguhnya muflis dalam 
umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa 
(pahala) shalat, puasa dan zakat, tetapi ia datang dalam keadaan telah 
mencaci ini, telah menuduh zina ini, telah makan hartanya ini, telah 
membunuh ini, dan telah memukul ini, maka orang ini dibayar dengan 
sebagian kebaikannya dan ini diambilkan dari kebaikannya. Apabila 
kebaikannya telah habis sebelum terbayar hutang-hutangnya maka 
diambillah dosa-dosa mereka lalu dipikulkan kepadanya, kemudian ia 
dilempar ke neraka.” 2 Muslim) 


Be kaan Saka. 
Kasi GanaS Bay. 33 
KA ga Asi pete SAE 
« BUANA ARTI Hee Na Peang 





224. 


225. 


226. 


298 


2 Ya aan 
T : SI v yadin 


Dari Ummu Salamah as , bahwasanya Rasulullah P3 bersabda: 
“Sesungguhnya aku ini manusia, dan kamu mengadukan perkara kepadaku 
mungkin saja salah seorang kamu lebih pandai menjelaskan hujjahnya 
dari pada yang lain, sehingga aku putuskan baginya, sesuai dengan 
keterangan yang aku dengar. Maka barangsiapa yang telah aku menangkan 
dengan hak saudaranya, sesungguhnya saya (seolah-olah) telah 
memberinya sepotong api dari neraka.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Kata Alhan berarti A'lam (lebih mengerti) 


TAMA daa LENGAN Ao 


Fe n 95 Laka 7 
Tapa an Sapi Naas An diy k a0 3 SA aah 
KATA Yg 


Dari Ibn Umar Lagi il (x»), dia berkata: “Rasulullah g& bersabda: 
“Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keleluasaan dalam 
agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram.” (HR. Mus- 
lim) 


(MEA P5 NAN, (KE 2G NYA 


- e 


Peak ap Dea YAN - BERANI 


“ 


A3 Cajya era tara sPAN 225x3 SES, 
tgn bol WAS IA 


Dari Khawlah bint Amir Al-Anshariyah, istri Hamzah Lasic ai! ma), dia 
berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& bersabda: “Sesungguhnya ada 
orang-orang yang bertindak dalam harta Allah dengan tiada hak, maka 
bagi mereka dihari kiamat adalah neraka.” (HR. Bukhari) 





— Riyadhus Shalihin - 


A1 ?3$ IS Ke PRA Tuan, 

« Ls PES PUANY 
-. 
” AI ANTAR 155 
PO PEN 


BAB 27 
MENGAGUNGKAN KEHORMATAN KAUM MUSLIM DAN 
PENJELASAN TENTANG HAK-HAK MEREKA SERTA BELAS 
KASIH KEPADA MEREKA 


ba 


Allah 4& berfirman: 





2 ae) 


Pena Tp GA SS Aan NE NG TE 


: IV KA KS 


“Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat disisi 
Allah?! maka itu adalah lebih baik baginya disisi Tuhannya.” (Al-Hajj: 30) 
Allah 4g berfirman: 


3 TU Dana sp — 2 


Ag ra 


“Dan barangsiapa mengagungkan syi 'ar-syi'ar Allah maka 
sesungguhnya itu timbul dari ketagwaan hati.” (Al-Hajj: 32) 
Allah 4g berfirman: 


“K Lan GIS RAN ) ASI: 
| 3 CM abg 


“Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” 
(Al-Hijr: 88) 


21 Yaitu hukum-hukum-Nya dan seluruh yang tidak boleh dilanggar. 





- Riyadhus Shalihin — 299 





Allah 3g Paman 


P3 NG ya PA Ka 3 TA AE 


32 


at Ne TA ACA 
ONV ADIL) Ma 


“Barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 


(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
Ta seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (Al-Maidah: 


“edge Senada bada 
KAK as Ka 
KIE MA 


227. Dari Abu Musa «# , dia berkata: “Rasulullah 8 essipda: NS eoranp 
mukmin bagi mukmin yang lain adalah bagaikan sebuah bangunan yang 
sebagiannya menguatkan yang lain.”2!? Dan beliau merajutkan antara jari- 
jemarinya.” (HR. Bukhari — Hu 


2 Garam ih le ANN LS NGAS A9 NYA 
Aa bi SGG Gara $ 
ENAM ya 


212 A1-Ourthubi berkata: “Ini adalah perumpamaan yang memberikan anjuran bagi mukmin untuk 
menolong dan membela saudaranya mukmin. Ini tidak bisa ditawar sebab sebuah bangunan tidak akan 
sempurna dan tidak akan ada fungsinya melainkan jika bagian-bagiannya saling menopang. Jikalau 
tidak, pasti bagian-bagiannya akan terurai dan bangunanpun jadi runtuh. Begitupula orang mukmin, 
urusan agama dan dunianya tidak akan tegak melainkan dengan bantuan, dukungan dan pertolongan 
dari saudaranya. Jikalau tidak, pasti orang mukmin tidak akan mampu membangun kemashlahatannya 
juga taidak mampu menanggulangi mara bahaya. Ketika itu, aturan dunia dan agamanya tidak bisa 
terwujud maka ia masuk dalam daftar orang-orang yang hancur.” 





300 - Riyadfus Shalihin 


Aa 2. 63 | 1G, 


C2 1203 
"AE aa «saw gua Adiak) 


228. Dari Abu Musa «4, dia berkata: “Rasulullah ggs bersabda: “Barangsiapa 
lewat salah satu masjid kami atau pasar kami, sedang dia membawa anak 
panah hendaklah ia memegang ujungnya dengan tangannya agar tidak 
mengenai seorangpun dari kaum muslimin, meskipun hanya sedikit.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


NG BAE AS SE VA 
NP BI KAA an SPAN A5 
AE AN Ap 


”-. 


229. Dari An-Nu' man Ibn Basyir Lagic di! wo), dia berkata: “Rasulullah gg 
bersabda: “Perumpamaan orang mukmin didalam saling mencintai, saling 
mengasihi dan saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad, jika salah 
satu anggotanya menderita sakit maka seluruh jasad merasakan 
(penderitaannya) dengan tidak bisa tidur dan merasa panas.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


BEAN Jekelg SANG XV. 
Tg Pe AU ENG LA . 
Fee SUN pe EDAN JS 
Bian sa asas 

MIE KN 


TT fiyadhus Shalihin - 301 


230. 


231. 


232. 


302 


Dari Abu Hurairah : 2 , dia berkata: Pala & mencium Hasan putra AN 


Nana saya memiliki Sulu anak, An tidak pernah mencium 
seorangpun dari mereka.” Maka Rasulullah langsung memandang 
kepadanya dan bersabda: “Barangsiapa tidak menyayangi maka ia tidak 
akan disayangi.” (HR. Bukhari — Muslim) 


PA 


- 5 2 RK Oh BA AB Ag IA 
Da ps Ne AngS AE, 


ega ANE ME ai 
YAI Ketan WES NE ELIA 


Piye PN KENA AA & 
KIE EN ITEM 


“- 


Dari “Aisyah gs , dia berkata: “Beberapa orang Arab pedalaman datang 
kepada Rasulullah mereka lalu bertanya: “Apakah anda mencium anak- 
anak anda?” Beliau menjawab: “Ya.” Mereka berkata: “Tetapi kita tidak 
mencium.” Maka Rasulullah g& bersabda: “Apakah (dayaku) yang aku 
miliki kalau Allah telah mencabut rasa belas kasih dari hatimu?!” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


DG SEKEN GS RAYA 


ANN NN an: PAN An 
AAA “33 


Dari Jarir Ibn Abdullah «4, , dia berkata: “Rasulullah $$ bersabda: “Siapa 
yang tidak belas kasihan kepada manusia maka Allah tidak akan 
menyayangnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 





— Riyadhus Shalihin - 


Lc al Gu) Pa 2 Ah .. GG - 


- 


sana sena ea Aa, SG 
A3 Am ASASI IG 6 AI AS Gaal 19 Grraa 
: PA TAAT AI 


233. Dari Abu Hurairah «, , bahwasanya Rasulullah #s bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu shalat (sebagai imam) bagi manusia maka hendaklah 
meringankan, karena ditengah-tengah mereka ada yang lemah ada yang 
sakit dan orang tua. Dan apabila seorang kamu shalat untuk dirinya sendiri 
maka silahkan memanjangkan sesukanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


aur LA gr 
: «KABNS3 »3 A33 
Dalam satu riwayat: “Dan orang yang memiliki keperluan.” 


DN Pa ET DE ENG KE AL 
Han PI Las AA Mia 


an La 2 MP ea 


sah in . 5 c 2 
KAB nda Ganas OA ay Ja 


“. 
234. Dari “Aisyah cs , dia berkata: “Adakalanya Rasulullah gg meninggalkan 
suatu amal perbuatan, padahal beliau gemar melakukannya, karena takut 


diamalkan terus oleh umatnya sehingga hal itu diwajibkan atas mereka.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Le, tata 2 6 SE ENA Pn . 
23 pe Dekan - G Wan OA YO 
BNN BA 


- Piyadhus Shalihin — 303 





G “ 
Ne LAMA KIA KA IS OP MMA 
TE Siatate La LK. » 


235. Dari “Aisyah #,, dia berkata: “Melarang mereka berbuat wisha?" karena 
kasihan kepada mereka. Maka mereka berkata: “Sesungguhnya anda 
melakukan wishal? Beliau menjawab: “Sesungguhnya keadaanku tidak 
seperti kamu, aku dimalam hari diberi makan dan minum oleh Tuhanku.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


TA AN IL INA 
ag Fa TA aa NP 


Artinya Dia menjadikan dalam diriku seperti kekuatan orang yang 
makan dan minum. 


Lalai dy area Aya 


GA IAI 33 2. TS 1) " KA YAA TER KE 


- 


ye 


ho TELAK 236 HPN ear 
GAS desa Du an AS 


236. Dari Abu Gatadah Al-Hartis Ibn Rabi' «& , dia berkata: “Rasulullah sz 
bersabda: “Sesungguhnya aku berdiri 1 Teng shalat dan aku berniat 
memanjangkan (bacaan) didalamnya, tiba-tiba aku mendengar tangis bayi 
maka aku percepat didalam shalatku?$ karena aku khawatir memberatkan 
ibunya.” (HR. Bukhari) 


| 


ATATEY CAN SNN LS XYY 


D OMA, 


23 Wishal adalah menyambung puasa sampai dua hari, hari pertama tidak berbuka dan tidak 
sahur untuk hari kedua. 

14 Aku meringankan shalat. Muslim telah menjelaskan dalam riwayatnya dari Anas Tenang 
tempat peringanan, lafadz-nya: “Maka beliau membaca surat yang pendek.” 





304 - Riyadhus Shalihin 


“. aj 7 “ 2s. 23 
AP 3 3 ga -. An BG A00 
KA 3 Ea KT 


CG 2 Ah, ae 2 9 
: Haag: an ya Kn AHA Uya 


in 


237. Dari Jundub Ibn Abdullah :: #$ , dia berkata: “Rasulullah && bersabda: 
“Barangsiapa telah melaksanakan shalat shubuh maka dia berada dalam 
jaminan Allah? maka jangan sampai Allah menuntut kamu sedikitpun 
dari jaminan-Nya. Karena barangsiapa dituntut sedikit saja oleh-Nya dari 
jaminan-Nya pasti Dia mendapatkannya kemudian mencampakkannya 
kedalam neraka Jahannam diatas wajahnya?! .” (HR. Muslim) 


- 4 AG BS KE NG AYN 
SES AKAN ANE, Aa Vr Ka. 0G 
SA LAYAN KANAL Ang 
AA KE ks 
TEE SES «JADI ANE Keenan 


 . 


AS AP 


N 


,1 


238. Dari Ibn Umar Legic il xa,, bahwasanya Rasulullah $& bersabda: “Or- 
ang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak menganiayanya dan 
tidak menyerahkannya?” . Barangsiapa ada didalam keperluan saudaranya 


215 Jaminan keamanan dan perlindungan. 

26 Hadits ini mengandung peringatan keras dari perbuatan mengganggu orang yang telah 
melakukan shalat shubuh -yang mengharuskan pelaksanaan shalat lima waktu yang lainnya- karena 
mengganggunya berarti menghadapi penghinaan dan siksaan yang luar biasa 

217 Kepada musuhnya 





— Riyadhus Shalihin — 305 





maka Allah ada didalam keperluannya. Barangsiapa menghilangkan satu 
kesukaran dari orang muslim maka Allah akan menghilangkan darinya 
satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran yang ada pada hari kiamat. Dan 
barangsiapa menutupi seorang muslim maka Allah menutupinya pada hari 
kiamat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


15 IE RSA pan eRIk 
“sapa p AA VALA, Abs an 
AAN eni YAA Bapa ASI 

NS GE Na Kaya na 9.) pn Y 

AA AAA TALI AA ng 5 


239. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Orang 


306 


muslim itu saudara muslim yang lain, tidak mengkhianatinya, tidak 
membohonginya dan tidak menghinakannya. Setiap muslim atas muslim 
yang lain adalah haram, kehormatannya, hartanya dan darahnya. Takwa 
itu disini. Cukuplah kejahatan seseorang bila ia menghina?! saudaranya 
yang muslim.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits hasan”) 


WALET 1 MAN 15I8 SES 
SA EA ARE 
kasat: PAN. Spuasaissnsng 

215 Aas aan MAA LIAR 25 Gk ig 


218 Lafadz Tirmidzi ( F2 ) lihat Shahih Sunan dengan sanad ringkas 2/180 no. 1572 





- Riyadhus Shalihin — 


YAN Ga KSYA Hakan NG oo II 
DSN AANG SANG AAN HE 
PPA AN OA 
19) « »9 
PA Pe 49 mena 
NT AI TEG OnpOl PN TEA 
2 Kenatrna | K Ka PA 7 
Dan PENA PE 


Eng SEA 


4 Fang 2 g KN nd 33” 


PI MN EP ARI  0p3N ng 


red 
G 


313 PA AGS SEA A3 3 


240. Dari Abu Hurairah gg, dia berkata: “Rasulullah gs bersabda: “Janganlah 
kamu saling hasud (iri hati), saling curang, saling membenci, saling 
membelakangi, dan janganlah sebagian kamu menjual atas penjualan 
saudara muslim lain, tidak menganiayanya, tidak meremehkannya dan 
tidak menghinakannya. Takwa itu disini —beliau menunjuk kepada dadanya 
tiga kali- cukuplah kejahatan seseorang bila ia merendahkan saudaranya 
yang muslim. Setiap muslim atas muslim lain adalah haram darahnya, 
hartanya dan kehormatannya.” (HR. Muslim) 

Najsy adalah menawar barang lebih mahal, bukan untuk membelinya 
tetapi sekedar untuk menjerumuskan pembeli lain. Ini adalah haram. 


In PE IN Aa s3 NO 


2. ts 4 Pt 2 
Pr NO BAAK AP Ur o Po TEA c SESI era 


LP. 


: 





— Riyadhus Shalihin - 307 


241. Dari Anas gs, dari nabi $g beliau bersabda: “Tidak beriman seorang dari 
kamu? Nai ia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang ia suka 
untuk dirinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


BE KET, SG SI 25 IG BERG at1 
Garitan Lag Ia BAN ME 
NG TPI susan Kena 


IG at Ja 23 ea ». 

AN dark DIN AANG KAI IN 0 ” 

242. Dari Anas s5 , dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Tolonglah 
saudaramu itu ketika dia berbuat aniaya atau dianiaya. Maka seseorang 
bertanya: “Ya, Rasulullah saya menolongnya bila ia dianiaya, tetapi 
beritahukanlah kepada saya apabila ia berbuat aniaya, bagaimana saya 
menolongnya?” Beliau jawab: “Engkau mencegahnya —atau melarangnya- 
dari berbuat aniaya, yang demikian itu adalah (cara) menolongnya.” (HR. 
Bukhari) 

Lp AN / 


an SANAK Ha tx 
aa: NE LAPAR 6 
Ca 53 NA ADAT yaa 


“ 9 n “yg . 
2: SN NG AE al KATA, 
aa “ai 


219 Dengan iman yang sempurna, sehinggaia menyukai untuk saudaranya apa-apa yang ia suka 
untuk dirinya, dari perkara-perkara ketaatan maupun hal-hal yang mubah. Dalam hadits ini ada 
anjuran untuk mencintai kaum muslimin, cinta yang mendorong kepada saling menolong dan 
membela, hanya dengan ini keutuhan iman akan teruntai dan syariat menjadi kokoh. 


— 





308 - Riyadhus Shalihin — 


243. 


Ss SEKSI « 335 93 NET AS KN 
KENA 1 TK AN ANA As ce GAP 
«A3 AB OS si 


Dari Abu Hurairah 5 , bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Hak muslim 
atas muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, 
mengiringi jenazah, mendatangi undangan dan mendo'akan yang 
bersin.”?0 (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat milik Muslim: “Hak orang muslim atas muslim 
lain ada enam: “Apabila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam 
kepadanya, apabila ia mengundangmu maka datanglah, apabila ia meminta 
nasihat kepadamu maka nasehatilah, apabila ia bersin lalu memuji Allah 
maka do' akanlah, apabila ia sakit maka jenguklah dan apabila ia meninggal 
maka iringilah S5 1 


KAK se moda Cingtt 
AA, TA 5 
EGA oa A5 Hanan 
as Lapak aa Paraya ANA NA 
FE PAN tadrA 
Gs Niana, 35 AAN 
AIA JG 
AAS 093 


, 


. 


SANA: 


22 Dengan mengatakan kepadanya WII yni apabila yang bersin itu membaca tahmid. 





— Riyadhus Shalihin - 309 





Kar Ketua 133 3G, KAA 
san PAGI KS 
SBS SE KAN 3 TA Ia SEN | 
553 Nanik ea 
B2 SS Au TA Ban 

— yg « la 


244. Dari Abu Umarah Al-Bara' Ibn “Azib «4s , dia berkata: “Rasulullah £g 
memerintah kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh 
perkara. Beliau memerintah kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringi 
jenazah, mendo'akan orang bersin, menepati (menunaikan) apa yang 
disumpahkan, menolong orang yang teraniaya, mendatangi orang yang 
mengundang, dan menyebar salam?'!. Dan beliau melarang kami dari 
cincin-cincin atau bercincin dengan emas, minum dengan wadah dari 
perak, duduk diatas bantal (pelana) sutra (yang biasa) berwarna merah, 
baju sutera (campuran) dan memakai sutera, yang halus dan yang teba?'2 .” 
(HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam atau riwayat: “Dan mengumumkan barang yang hilang.” 
Ini ditambahkan pada tujuh perkara yang pertama. 


21 Menebar salam caranya adalah dengan engkau mengucapkannya kepada orang yang engkau 
temui, kenal ataupun tidak kenal. 

22 Dibaj adalah jenis sutra, yang tebal disebut istibrag dan yang halus sekali disebut sundus 
(-pent.) 





310 - Riyadhus Shalihin - 


” P4 (aa Fe “ Z “3 Va 
gn Hay — YA 
2) “ LI Geo Aa 7 
AE KI 
BAB 28 
MENUTUP AIB ORANG ISLAM DAN LARANGN 
MENYIARKANNYA TANPA KEPENTINGAN YANG MENDESAK 


Fi Bi berfirman: 


Haa Hebeyanaa #1 
ii NN AI DEBU ye Tae 


“Sesungguhnya orang-orang In ingin agar perbuatan yang 2 
itu?? tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang 
pedih di dunia dan di akhirat.” (An-Nur: 19) 


Na ge KKN AE ta 
JANGAN AT geo DEMAK Kana SAN 
SANG, 


245. Dari Abu Hurairah £& , dari Nabi gg beliau bersabda: “Seorang hamba 
tidak menutupi aib hamba yang lain di dunia ini melainkan Allah akan 
menutupi (aib)nya di hari akhirat.” (HR. Muslim) 


AA Aa PN AU sbas 2 SEA IA Ii 
KR Ig Ate sea an 
AP IWAN GATAU PAI Hanya 


23 Fakhisyah perbuatan yang sangat jelek atau ucapan yang buruk sekali 


— Riyadhus Shalihin - 311 








38 5 CL NAS AG 31 Aa 
Tg - G3 0 MEI, 


4 7 07 » 3 
AE GI (RSA - 5 55.3 29 


246. Dari Abu Hurairah «&, , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah $$ 
bersabda: “Semua umatku diselamatkan kecuali orang yang terang- 
terangan berbuat dosa. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang 
yang melakukan suatu pekerjaan dimalam hari kemudian dipagi harinya 
—padahal ia telah ditutupi oleh Allah- dia berkata: “Hai Fulan, tadi malam 
aku melakukan begini dan begini.” Sepanjang malam hari ia telah ditutupi 
oleh Tuhannya dan keesokan harinya ia menyingkap tabir Allah dari 
dirinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TA LN h.36 te Sada 9 XV 


- 
SEA PP 
- 


aa ESAI, TAKE, 


sat «1 4 ba na aris 


AP rgr Ag 32 YEN AAS 
3 Ak “LAN 


24). Dari Abu Hurairah & , dari Nabi &g beliau bersabda: “Apabila budak 
wanita? berzina dan terbukti zinanya maka laksanakan hukuman cambuk 
terhadapnya dan janganlah mengejeknya. Kemudian apabila ia berzina 
untuk kedua kalinya maka laksanakan hukuman cambuk terhadapnya dan 
jangan mengejeknya. Kemudian jika berzina untuk yang ketiga kali maka 
juallah meskipun ditukar dengan tambang dari bulu binatang.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Ka AS yan BELA TIGA NN 


24 Hukumannya adalah 50 cambukan, ketika menjualnya wajib menjelaskan aibnya pada penjual 
(barangkali menjadi baik ditangan majikan baru, -pent). Hadits ini juga berisi keharusan memisahkan 
diri dari para pelaku maksiat. 





312 - Piyadhus Shalihin — 


MA AG “39 aa ta 27 c 
PAN as Se "OA YAMEAA: PANTAU 
Na CNN, & ar 
DG DAANAS Las Fo LaLANG Laga Lo Yg 
yA? 24, 


Pb » Ka ANA aan 
BEAN MAP Or 


248. Dari Abu Hurairah &, dia berkata: Tan laki-laki dihadapkan kepada 
Nabi $g karena telah minum khamr, beliau bersabda: “Cambuklah ia.” 
Abu Hurairah berkata: “Maka diantara kami ada yang memukul dengan 
tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan ada yang memukul 
dengan bajunya, maka ketika ia beranjak pergi sebagian orang mengatakan: 
“Semoga Allah menjadikan kamu hina.” Beliau bersabda: “Janganlah 
berkata begitu, jangan membantu setan memusuhinya?? .” (HR. Bukhari) 


LAN ta AAL LA 


“g. 


BAB 29 
MEMENUHI HAJAT ORANG MUSLIM. 


Allah 3g berfirman: 
WA PS KN AA Aa En 
“Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.” (Al-Hajj: 77) 
- Ona NI IA SAN NA 
Le RI KASI SANEYAAN 


?5 Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan: “Tetapi ucapkanlah: “Ya Allah ampunilah ia dan 
rahmatilah ia.” Hadits no. 4478 (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin — 313 


BUG aa 
Kanan Aa ee 
ME JANGAN 


249. Dari Ibn Umar Legic dil »a,, bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Or- 
ang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak menganiayanya dan 
tidak menyerahkannya (pada musuh). Barangsiapa berada didalam hajat 
saudaranya maka Allah berada didalam hajatnya. Dan barangsiapa 
menghilangkan satu kesulitan dari orang muslim maka Allah membalasnya 
dengan menghilangkan daripadanya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan 
yang ada pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi seorang muslim 
maka Allah menutupinya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


G If Hi - 
TERI NS KENA Shd X0. 
KERING BN SL yaa Pan 
Bana LAI aa 

- ia KIA AAN 
keeaanan A3 

NA AAS Ni KN 
Ata pe FKG KANG 
TAN AAS NE 


314 - Riyadhus Shalihin - 


SI P3 AK sed kuat SEE SU ne 
RENA SGG LIS RNA SS, 


a NG 
$ Sela Geri 


 - 


250. Dari Abu Hurairah «& , dari Nabi #8 beliau bersabda: “Barangsiapa 
melonggarkan (menghilangkan) dari seorang mukmin satu kesukaran 
dari kesukaran-kesukaran dunia maka Allah menghilangkan daripadanya 
satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran hari kiamat. Dan barangsiapa 
yang memudahkan orang yang kesulitan maka Allah memudahkannya 
di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi seorang muslim maka 
Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba 
selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barangsiapa menempuh 
sebuah jalan untuk mencari ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan 
menuju surga. Dan tidak ada satu kaum yang berkumpul disalah satu 
rumah Allah (masjid), mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya 
diantara mereka?6 melainkan ketenangan turun pada mereka, rahmat 
menyelimuti mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah 
menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat yang ada disisi-Nya. 
Barangsiapa amalnya lambat maka nasabnya (ke surga) tidak akan cepat.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


26 Ygtadarasuunahu artinya mereka semua ikut dalam membaca secara bergantian, dengan 
frekuensi tinggi karena takut lupa. Makna asal dari dirasah adalah ta'ahhud (menjaga jangan 
sampai hilang). Tadarus adalah tafa' ul untuk memberi makna saling sebagaimana yang ada dalam 


Faidh Al-Oadir. Dalam riwayat Ahmad (2/407): (Ainan ga Sang png 2 MISS Sak 9, Dan 
sanadnya shahih. Adapun berkumpul untuk membaca Al-Our'an bersama-sama dengan satu suara 
maka tidak termasuk dalam kandungan hadits sebab ia adalah bid'ah (dhalalah) yang diada-adakan, 
tidak dikenal dimasa salaf shaleh, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam al-Syatihibi dalam Al- 
Ptisham (1/357-388). Dan diingkari oleh Imam Malik dan yang lainnya sebagaimana yang 
diterangkan oleh penulis (Imam Nawawi) dalam kitabnya (At-Tibyan). Berpegang dengan 
keumuman nash yang tidak diiringi oleh praktek amal bukanlah termasuk figih salaf shaleh. Karena 
setiap bid' ah (dhalalah) yang dihasankan oleh sebagian orang —biasanya- tidak sepi dari sebuah 
dalil umum, sebagaimana yang dimaklumi bersama oleh setiap ahli ilmu. Tentu disini bukanlah 
tempat keterangan yang detail dalam masalah ini. Maka rujuklah ke kitab Al-I 'tisham dan kitab- 
kitab lain yang membahas tentang kaidah-kaidah bid'ah. 
21 Apakah anda memerintah saya atau hanya membantu wahai Rasulullah? 





-— Riyadhws Shalihin - 315 





KEGENSx 


BAB 30 
SYAFA'AT 


Allah 3 berfriman: 


va 


KAN KAS ENAK “Say, NG 29116 


- LAo: An « gen 


“Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan 


nek bagian (pahala) daripadanya. ”(An-Nisa: 85) 


251. 


316 


an AAN 


G55A Sep -NON 
ek AI NU SA NG 
» SI - 
TN (tata UP Kah Gea MA 
-: CN PN AP IG 
Abu MANGA 3 
Pa" #3 
. AE 2 « Ek 
“- 
Pa AN Pa ea Kat PP 
£ Ak ag 3925 
Dari Abu Musa Al-Asy'ari « , dia berkata: “Adalah Nabi £g apabila 
didatangi oleh orang yang meminta hajat beliau menghadap kepada para 
sahabatnya (yang ada di majelis), lalu bersabda: “Bantulah dia niscaya 


kamu mendapat pahala, dan Allah memutuskan lewat lidah Nabi-Nya 
apa yang Dia suka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat , “Apa yang Dia kehendaki.” 


GIRI BANGSA “NON 


Par ea (BIG. Je -93 


— Riyadhus Shalihin - 





252. Dari Ibn Abbas lex HI»), das kisah Basa ja Mania dia 
berkata: “Nabi gg bersabda kepada Barirah: “(Bagaimana) seandainya 
kamu kembali kepadanya? Dia berkata: “Wahai Rasulullah anda 
memerintah saya??? Beliau menjawab: “Sesungguhnya saya hanya 
membantu.” Dia menjawab: “Saya tidak berhajat lagi kepadanya.” (HR. 
Bukhari) 


Ga ENGG IA (Gw 


BAB 31 
MENDAMAIKAN ANTARA SESAMA MANUSIA 


aa 
Me : Kurs SI NN 2 
AAA OI ” Yr SAM TG 
Madu) yh, Pe AN 


“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 
sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara 
manusia.” (An-Nisa: 114) 

Allah 4g berfirman: 


CYA sekuat) Spb ANT 3. (EIG3 


“Dan perdamaian itu baik.” (An-Nisa: 128) 
Allah #g berfirman: 


KAN, IS IS IG3 
DedaYin 


?8 Dzata bainikum adalah hakekat apa yang ada diantara kamu dengan kasih sayang dan 





- Riyadhus Shalihin - 317 


“Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan 
diantara sesamamu.”?2 (Al-Anfal: 1) 
Allah 4g berfirman: 


KG GAYA WAP JT, ATB Jess 


: Pelan 


“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena 
itu damaikanlah antara kedua saudaramu.” (Al-Hujurat: 10) 


adi VER NTCY OI GI) Ae GS ANE -Noy 


Yasa antara, EA 
baya saat 
KEREN NAN A3 AN 

PI ASRI ABIS 


SA SE We han CO MAAN OS Ox 
Aa ISaE Jog 


« 


IS NN Ae AT 


253. Dari Abu Hurairah #8, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Pada setiap 
persendian??? manusia ada kewajiban sedekah, pada setiap hari yang 
disinari oleh matahari, engkau memutuskan dengan adil antara dua orang 


SAE 


NG. 


meninggalkan perselisihan. 

?2 Sulama asalnya adalah tulang jari dan telapak tangan kemudian dipakai untuk seluruh tulang 
dibadan persendiannya. 

20 Memaafkan disini bukan pada hutangnya tetapi agar tidak ditarik bunganya. Sementara 





318 — Riyadhus Shalihin - 


adalah sedekah, membantu seseorang dalam kendaraannya sehingga 
engkau menaikkannya atau menaikkan barangnya keatas kendaraannya 
adalah sedekah, ucapan yang manis adalah sedekah dengan setiap langkah 
yang kamu ayunkan menuju shalat (di masjid) adalah sedekah, dan engkau 
membuang gangguan dari tengah jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Gg 5 ha. 2) okeh LE Hata 4 xot 
PANGAN AYeT P3 1 Ika Aa ena 9. Ng 


Jesiz Naya meng 


SELANG H385 ya Kas SA 


254. Dari Ummu Kultsum bint Ugbah Ibn Abu Mur'ith «s dia berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah sg bersabda: “Tidak termasuk pendusta orang yang 
mendamaikan antara sesama manusia, sehingga ia menyampaikan kabar 
baik atau mengucapkan kebaikan.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam sebuah riwayat Imam Muslim ada tambahan: “Dan saya tidak 
mendengar beliau memberi keringanan dalam berdusta yang biasa 
diucapkan oleh manusia melainkan pada tiga keadaan, dalam peperangan, 
dalam mendamaikan orang dan ucapan suami pada istrinya serta ucapan 
istri pada Ha 5 

Ng Kn aa 
Aa 


LA - pd Pa y 
AA DEA pala Sa BG 


- 


ANN AS “9 -190 





- Riyadhus Shalihin — 319 





19 VI IYA Yon BAGAN YU MPASI 
Aa Sae AA denah La 
ISS MAAN CTING 
PA 2 1 sn 2 Pet 
OA AANG, (4 Aeri .9— 
A0 AA Ne Yaa dn da 
BU aing GL 2S Kana Feng A33 


255. Dari Aisyah «& , dia berkata: “Rasulullah p mendengar suara 
pertengkaran diarah pintu (rumahnya) suara keduanya sangat tinggi. 
Ternyata salah satunya meminta agar sebagian hutangnya dimaafkan?” 
dan minta agar bersikap lunak sedikit terhadapnya. Tetapi yang kedua 
berkata: “Demi Allah aku tidak akan melakukan itu.” Maka Rasulullah 
#8 keluar menemui mereka. Beliau menanyakan: “Siapa yang bersumpah 
atas nama Allah untuk berbuat yang tidak baik?” Maka dia berkata: “Saya 
Ya Rasulullah dan kini baginya adalah mana yang ia suka.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


GLASS AAN 3353 NONA 
Op0 KE AA 3 Max NO Lisan 
pak “3 vg YA hh NAD IU Pata 
Kesan Lal IA Tea 
Segan agenda Pa ab KE yag, 


yang dimaksud dengan bersikap lunak adalah tidak menuntut keuntungannya. Demikian keterangan 
Ibn Hajar berdasarkan riwayat yang ada pada Ibn Hibban (—pent.) 
21 Dalam sebuah riwayat 





320 - Riyadhus Shalihin — 


BBS KS AIA 
SKA SG ga Aa Nan ari 
AE Sis 06 Wi Nya 
LN AN Fa 
TANI entah Gr Ag al 

KE LNG KAS Hanny 
NK, Wa YAH LENA Pinkan 
3G Ind YAAA 6. ASN gn NS 
SAN GAN Et Sae 3. Tu 
NN ea Ssagpssssng 
AYI Wa IA Kegal 
BE KUY se Ng 33 
IA ASN EA, 1S ma Span 
YApgene AA tah Lg ge tas NE Ea d 
KE AW ENI NIK Ni lo 


Led 


v 


KN 


- Riyadhus Shalihin - 321 





256. 


KEB SANA Oto yA AI 


- 


9 fe C p Ta LG errh ap Pn an PP Kat 

S SA AAS NN GS «te 
K3. ae 1 p 

AA AN ANA AT 


JA 3 2 PP JG PIN 
SAYA P0 (AI 
Dari Abu Al-Abbas Sahl Ibn Sa'ad As-Sa'idi «, , bahwasanya Rasulullah 
#8 mendengar kabar bahwa dikalangan Bani Amr Ibn Auf terjadi sebuah 
keburukan (yaitu pertengkaran sengit, -pent.) maka Rasulullah #g keluar 
mendamaikan diantara mereka bersama beberapa orang, maka Rasulullah 
#5 tertahan dan telah tiba waktu shalat. Kemudian Bilal mendatangi Abu 
Bakar «4, dan menyatakan: “Sesungguhnya Rasulullah £g telah tertahan 
sedangkan shalat telah tiba, apakah anda mau menjadi imam, memimpin 
orang-orang? Abu Bakar menjawab: “Ya, kalau kau menghendaki, maka 
Bilal mengigomati shalat, Abu Bakar lalu maju dan bertakbir dan orang- 
orangpun bertakbir. Sementara Rasulullah #g telah datang sambil berjalan 
ditengah-tengah shaff hingga berdiri di shaf terdepan. Maka segera or- 
ang-orang bertepuk. Dan Abu Bakar tidak menoleh didalam shalatnya. 
Tatkala orang-orang banyak bertepuk maka dia menoleh, ternyata ada 
Rasulullah gg. Maka Rasulullah #5 memberi isyarat kepadanya (agar diam 
ditempatnya)?'. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji 
kepada Allah, lalu dia kembali mundur kebelakang hingga berdiri di shaf 
pertama. Kemudian Rasulullah $g, maju dan shalat memimpin orang-or- 
ang tatkala beliau selesai shalat beliau menghadap kepada orang-orang, 
beliau bersabda: “Wahai manusia mengapa kamu bertepuk ketika terjadi 
sesuatu dalam shalatmu? Sesungguhnya tepuk tangan itu bagi wanita 
barangsiapa terjadi sesuatu dalam shalatnya hendaklah berkata: 


(ANIES) karena tidak ada orang yang mendengarnya mengucapkan 
(AS) melainkan ia pasti menoleh. Hai Abu Bakar: “Apa yang 


membuatmu menolak untuk shalat memimpin orang-orang ketika aku 
memberi isyarat kepadamu?” Maka Abu Bakar menjawab: “Tidak 


22 Dalam satu riwayat milik Ahmad (5/338), dia berkata: “Saya angkat tangan saya karena 


322 





— Riyadhus Shalihin - 


seyogyanya bagi putra Abu Ouhafah memimpin shalat berjamaah 
dihadapan Rasulullah gg .”?? 

Rasulullah tertahan oleh mereka karena mereka menjamu Nabi £& 
setelah urusan selesai. 


Ca Aya ya NI LD 
Sa Sia 


BAB 32 
KEUTAMAAN KAUM LEMAH, FAKIR MISKIN DAN ORANG- 
ORANG YANG TIDAK TERKENAL DARI KAUM MUSLIMIN 


Allah 3g berfirman: 
LEE GA nga SG 
La NE (Tu, AG IN A3 Kas 

LAVA dng 


“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaan- 
Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka.” (Al-Kahfi: 28) 


Genoa, NA NA rata 
CN II Gea Ra NIK 
ag an ERA 


Bo 


PE BEE YA, 


saya memuji Allah atas apa yang saya lihat dari anda: dan tidaklah pantas bagi putra Abu Ouhafah 
mengimami Rasulullah ” Sanadnya shahih. 
238 Dha'if: jiwanya lemah karena tawadhdhu'nya dan karena lemah hartanya, mutadha'af : 


— Riyadhus Shalihin - 323 





EA TA NIA PALA TEA AT 
gaga, Pa Pan 
sa MA Gen knn SOC DAA 933 


257. Dari Haritsah Ibn Wahb «&, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
bersabda: “Maukah kamu aku beritahu tentang ahli surga? (yaitu) setiap 
(muslim) yang lemah dan diremehkan?? , seandainya dia bersumpah atas 
Allah niscaya Dia meluluskannya??. Maukah kamu aku beritahukan 
tentang ahli neraka? (yaitu) setiap orang yang keras kasar, penumpuk harta 
dan sombong.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Yasi : keras dan kasar, Yi : menumpuk harta dan pelit, ada yang 


mengatakan, besar badannya sombong jalannya, ada lagi yang mengatakan, 
pendek dan perutnya besar. 


GS SHE YES NON 
KIS Ai ANE ana. SAS 
2 A3 Merata JAS »1 siima 
| aa N EGA ab GA KENA 
tra LI NOS Kg Jaa 
4 san UNTAN AM ENGA 
PN ae PAN TA 
ai 


?4 Seandainya dia bersumpah untuk mendapatkan karunia Allah tentu Allah meluluskannya. 
235 Surga dan neraka berdebat: Penulis (Imam Nawawi) -semoga Allah merahmatinya- 





324 - Riyadhus Shalihin - 


en 


KE Yara ujan “4 ENI | Ka IGA 
SKA 5 Je. Apaan 


A3 


Ag CAN TO Nk TON 


Sg 


SAN $ AI mei Ap (app 
Dipa BAR AA 


258. Dari Abu Abbas Sahl Ibn Sa'ad As-Sa'idi ss, , dia berkata: “Ada Seseorang 
berjalan melewati Nabi gtg , maka beliau bertanya kepada orang yang 
duduk disampingnya: “Apa pendapatmu tentang orang (yang lewat) ini? 
Dia menjawab: “Seorang dari manusia yang mulia (terpandang, aristokrat) 
dia demi Allah, apabila meminang pantas untuk dinikahkan, dan kalau 
memberi syafaat pantas untuk diterima syafaatnya.” Maka Rasulullah gg 

diam kemudian lewatlah seorang yang lain, maka Rasulullah sg bertanya 
(lagi) kepadanya: “Apa pendapatmu tentang orang ini?” Dia menjawab: 
“Wahai Rasulullah ini adalah seorang dari fakirnya kaum muslimin, or- 
ang ini kalau meminang pantas untuk tidak dinikahkan dan kalau memberi 
syafaat pantas tidak diterima syafaatnya dan kalau berbicara pantas untuk 
tidak didengar perkataannya.” Maka Rasulullah $$ bersabda: “Orang ini . 
lebih baik daripada seluruh penduduk dimua dari — yang tadi.” 


BEA Dt FAN Lan Pet en ar Ss 5x01 
283 28 AAN 25, " Ya Ang 


“ 


) 


e 


” 


AG H4 ag KAIG3. AAA 1 DA GEN 


2 


Fei LEAN YAN PPn pera 2, 2 2009 Ta 
“ Ng - -' 
2 DN DIAENS Dena AI Wawan 


s 





— Riyadhus Shatihin - 325 





G “33 KAI Ar Pat ad 
MALANG Mag AKA 


259. Dari Abu Said al-Khudri ##, , dari Nabi gg beliau bersabda: “Surga dan 
neraka berdebat?” . Neraka berkata: “Dalam diriku adalah orang-orang 
besar yang berkuasa dan orang-orang sombong.” Surga berkata: “Dalam 
diriku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin.” 
Maka Allah memutuskan antara keduanya: “Sesungguhnya engkau hai 
surga adalah Rahmat-Ku, denganmu Aku merahmati siapapun yang Aku 
kehendaki. Dan engkau wahai neraka adalah azab-Ku, denganmu Aku 
menyiksa siapa yang Aku kehendaki. Dan untuk masing-masing kalian 
pasti Aku penuhkan.” (HR. Muslim) 


Klan YAA (9333 NAGA AT 
AB ANA KN IG 
KIE IA ETS 


260. Dari Abu Hurairah «5s dari Nabi gg beliau bersabda: “Sesungguhnya akan 
datang pada hari kiamat orang laki-laki yang gemuk besar, dia disisi Al- 
lah tidak senilai sayap nyamuk.” (HR. Bukhari — Muslim) 


5 RI WS AS AAA 


13an BAG P5 MIE A2 


menyatakan hadits ini diberlakukan sesuai dengan Dzahirnya, dan Allah 3g telah menjadikan 
pada surga dan neraka potensi untuk miembedakan, karenanya mereka bisa paham dan berdebat...” 

Sayakatakan: Imam Muslim tidak menyebut hadits secara utuh, tetapi hanya menyebut bagian 
awal dan akhir dan mengalihkan bagian yang tersisa pada hadits Abu Hurairah sebelumnya dengan 
maknanya dan lafdznya berbeda dengan yang disini. Memang Imam Ahmad (3/79) meriwayatkan 
dengan keseluruhannya, sama persis dengan yang disebutkan oleh penulis disini, sepertinya dia 
menukil dari Ahmad lalu dinisbatkan pada Muslim! Kemudian hadits ini sebenarnya ada dalam 
Shahih Bukhari (kitab Tafsir) dari hadits Abu Hurairah lebih lengkap dari hadits Abu Sa'id. 
Seandainya penulis mengutamakannya tentu lebih utama. : 

26 Maksudnya dari Bani Israel saja (-pent.) 





326 -— Riyadhus Shalihin - 


KIOS H6 IG ».36. pa Ke ea 
an IE GANGA IG 
2 laila SE aya sae 
KIA ka otadbntaa SAN LL 
KAA alas sangar 


.x 


IG f Ar 3 AN P2 33 « AA SAYO 


2 4.5 2 u sa YA, 


SI1.2 Ka Ea data 


Bra 


261. Dari Abu Hurairah #, bahwasanya seorang wanita berkulit hitam yang 
biasa menyapu masjid (atau seorang pemuda) tiba-tiba Rasulullah #g 
merasa kehilangan dia, maka Nabi gg menanyakannya. Mereka menjawab: 
“Telah meninggal.” Beliau bersabda: “Mengapa kalian tidak 
memberitahukan (jenazah)nya kepada saya?!” Dia (rawi) berkata: 
“Sepertinya para sahabat itu menganggap kecil urusannya. Maka beliau 
bersabda: “Tunjukkan padaku kuburannya.” Maka Nabi £g shalat atasnya 
kemudian bersabda: “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan 
kegelapan atas penghuninya dan sesungguhnya Allah 4g menyinarinya 
untuk mereka berkat shalatku atas mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KE Ta NO 5 IE: IGKSG IA 
aan — BANGKA KA ea GA 





— Riyadhus Shalihin - 321 





262. Dari Abu Hurairah :&., dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Adakalanya 
orang-orang yang rambutnya acak-acakan (awut-awutan), berdebu dan 
tertolak dari pintu-pintu (rumah orang), seandainya dia bersumpah atas 
Allah Sasa da Dia Beban Ya ” (HR. Muslim) 


NG bike uga NI ENG AE AN 
YANG ea, KAU EN, An SE» 
KSO SAE NI RA, 
HAN EL ME tag 
: PARA EA 
A3 aa akar OM Ie 
0929 Ka ne ah ja 
PENIS nahan 


263. Dari Utsman gs , Te Nabi gg beliau bersabda: “Saya berdiri dipintu 
surga, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum miskin, 
sedangkan para pemilik kekayaan dan pangkat tertahan (belum diizinkan 
masuk). Hanya saja penduduk neraka telah diperintahkan menuju neraka. 
Dan saya berdiri dipintu neraka ternyata kebanyakan orang yang 
memasukinya adalah wanita. (HR. Bukhari — Muslim) 


SEE SKS AAN 33 TAN TE KU 
Corsa maha EYE SI Kg KA, 
BKB Tanya aparat SP LA 

AS ed Aa Buaebnakhua 


328 -— Rigadhus Shalihin 





& 
8 
G: 
S 
Gs 
X 
N 
Na 
1G 
N 


N 
CA 
NAN 


N 
: N 
& 
S 
N 
& 
R 
N 
D 
“tor 
AN 
Gs 
KN 
N 
IN 
Gs 
G 
'& 


Ng C 
Kena 1 
5 
NS 
A $ 
—$ 
5 
Gs 

N 
BS 
(at 


) “ 
LA ye 2, —U PA Adaa 
Sapa Yng Fs. 2 bagarg Ie AI 


r, 


1 HB, Hampa AS Gaes 3 
AAN LA LN 
2 nga ASIA AA AN na 
aa Ke BELGG IAO 
1052 PPA Pera CAH BSN 
Par Pe NP Atu 
KA ag ana GG: “IL 
“N6 GR AS AAS 
NA De: IG ISL 


- Riyadfuw Shalihin — 329 





Hen IX Hi 21363 YA SEA: 5 
Se TIME Pa PA Ren KUA 
KENA a15 in . 
ee 2 (P/ AMAANG EN er IBIG 35 
pa KeseD Fc mp 
KY AM AO AA KE Kn SI 2 (G3 
EA BEAN SN Tt 
DEAR FR na BAN van 


ag, 
a a13 An 4 95, Papa 


OA SA 99 ” 
BA MANA 
TG as Nga 2 Isep 
an La “G1 aa 
sae A3 AS Ganga ) 
IE NE N Ga AAN 
Bagas NN ENYA NA Ep ORA Ng ereag 
GAY Uu La, Yye 2 an 
Lani Ag PE RURA 953 Hua 9G AAN $ 
papa Ka raba KAT Tg 


330 » Riyadhus Shalihin — 


Pa S ar A1 ? 2 Crutr PAK A2 
SSL JG Gea KETAM SAS Gia 
ANIS Aa KET AN Has KEKE 


3132 2 2-1 PE aa 


aa banana 5g 
METE Maia AA 
BEAN PA YI Sa sa , 
AANG SENAR KAN jual AG 
WN MANA NU aa 33 AG 


Ngiag nga saga A3 
NE 15 15 yaah Ke 1g Ehi 


28 - 9 


8 
ITU t, Lay 4 


Laki rx Karen HA ISS 


264. Dari Abu Hurairah «5 Nabi gg beliau bersabda: “Tidak berbicara pada 
masa bayi kecuali tiga22s: Isa putra Maryam, bayi yang menjadi sahabat 
Juraij. Juraij adalah seorang yang ahli Ibadah. Dia membangun sebuah 
biara? , dia selalu didalamnya. Tiba-tiba ia didatangi oleh ibunya ketika 
sedang shalat. Dia berkata: “Hai Juraij!” Maka Juraij berkata: “Ya Rabbi, 
Ibu saya dan shalat saya?'”8 Ternyata ia (memilih) meneruskan shalatnya. 


23 Shauma'ah adalah bangunan tinggi dengan atap menjulang (mengerucut) 

238 Maksudnya telah berkumpul antara menjawab ibuku dan menyempurnakan shalatku, maka 
bimbinglah aku kepada yang paling utama diantara keduanya. 

239 Dengan balasan atau agama Islam, menghardik anak yatim artinya menolak mereka dengan 





- Riyadhus Shalihin - 331 





"339 


Maka ibupun pergi. Keesokan harinya ibunyapun mendatangi lagi, dan 


“dia sedang shalat, dia memanggil: “Hai Juraij!, dia berkata: “Ya Rabbi 


Ibu saya dan shalat saya?!” Ternyata dia meneruskan shalatnya. Pada 
keesokan hari berikutnya ia didatangi lagi oleh ibunya, ketika sedang shalat, 
dia memanggil: “Hai Juraij?!” Dia berkata: “Ya Rabbi, Ibuku dan 
shalatku?” Ternyata dia meneruskan shalatnya. Maka ibunya berdo'a: “Ya 
Allah janganlah Engkau mematikannya sehingga ia melihat kepada muka 
wanita pelacur. Maka Bani Israel menyebut-nyebut Juraij dan ibadahnya. 
Dan ada seorang wanita pelacur yang sangat terkenal cantik, sampai 
menjadi perumpamaan dalam kecantikan, dia berkata: “Jika kalian mau 
aku akan mengujinya (memfitnahnya). Maka dia merayu dan 
menggodanya, tetapi Juraij tidak melirik sama sekali. Akhirnya dia 
mendatangi seorang penggembala yang biasa berlindung di biara Jurajj, 
dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu maka ia menzinahinya, 
dan akhirnya dia bunting. Ketika melahirkan dia berkata: “Anak ini dari 
Juraij.” Maka mereka mendatanginya dan memukulinya dan 
menurunkannya dengan paksa lalu menghancurkan biaranya dan 
memukulinya. Maka dia bertanya: “Ada apa kalian ini?” Mereka berkata: 
“Kamu berzina dengan pelacur itu hingga ia melahirkan dari kamu.” Dia 
bertanya: “Mana bayi itu?” Mereka lalu mendatangkannya. Juraij berkata: 
“Biarkan aku sampai aku selesai shalat.” Kemudian dia shalat. Tatkala 
selesai dari shalatnya dia mendatangi si bayi itu lalu menekan perutnya 
(dengan jarinya) dan berkata: “Hai anak kecil siapa ayahmu?” Bayi itu 
menjawab: “Fulan si penggembala itu.” Akhirnya mereka menyerbu Juraij 
menciuminya dan mengusap-usap padanya. Mereka berkata: “Kami akan 
membangun biaramu dari emas.” Dia berkata: “Tidak, kembalikan dari 
tanah liat seperti semula.” Merekapun melaksanakannya. 

Dan (yang ketiga adalah) tatkala seorang bayi menyusu pada ibunya 
lewatlah seorang pengendara diatas hewan tunggangan yang mewah megah 
dan menawan. Sang ibu berdo'a: “Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti 
orang itu.” Bayi itu langsung melepas puting susu, menghadap kepadanya 
dan menatapnya lalu berkata: “Ya Allah janganlah Engkau menjadikan 
aku seperti dia.” Kemudian dia kembali menghadap susu ibunya dan mulai 
menyusu lagi. Sepertinya saya melihat kepada Rasulullah $$ mengkisahkan 
cara menyusunya dengan jari telunjuknya beliau letakkan pada mulutnya 
lalu menghisabnya. Beliau bersabda: “Dan mereka berjalan bertemu dengan 
seorang wanita, dan mereka memukulinya sambil mengatakan: “Kamu 
berzina kamu mencuri.” Sementara wanita berkata: “Cukuplah Allah bagiku 
dan dia sebaik-baik penolong.” Maka si ibu berdo'a: “Ya Allah jangan 





- Riyadhus Shalihin — 





Engkau jadikan putraku seperti wanita malang itu.” Bayi itu langsung 
melepas susu dan menatap kepada wanita malang itu. Lalu dia berkata: 
“Ya Allah ,jadikanlah aku seperti dia.” Maka disanalah keduanya 
mengulang pembicaraan. Ibu berkata: “Seorang laki-laki berpenampilan 
mengagumkan lewat, aku berdo'a, Ya Allah jadikanlah putraku seperti 
dia, tetapi kamu berkata: “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti 
dia. Dan mereka melewati wanita budak ini, mereka memukulinya sambil 
mengatakan, kamu berzina, kamu mencuri lalu saya katakan, Ya Allah 
janganlah engkau jadikan putraku seperti wanita ini, tetapi kamu berkata: 
“Ya Allah jadikanlah aku seperti dia?” Dia menjawab: “Sesungguhnya 
laki-laki itu adalah orang yang sombong, maka saya berdo'a, ya Allah 
janganlah Engkau jadikan aku seperti dia. sedangkan wanita ini, mereka 
katakan, kamu berzina padahal dia tidak berzina, kamu mencuri, padahal 
ia tidak mencuri, maka saya berdo'a, Ya Allah pekaniah aku seperti dia.” 
(HR. Bukhari - Muslim) 


Par Men appOra Ly 
2 ATB Ng rai NYANP PAN 
AA ska sa Ja deLa 


BAB 33 
BELAS KASIH DAN BERBUAT BAIK KEPADA YATIM, ANAK- 
ANAK WANITA, KAUM LEMAH, MISKIN DAN ORANG-ORANG 
KESUSAHAN 


Allah 3g berfirman: 


- AA Ah ea AN Ja AG »3 NAN Jis 


“Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 
beriman.” (Al-Hijr: 88) 
Allah 4g berfirman: 


LATAR LI pn MEI 


- Riyadhus Shalihin - 333 


Ba 3 237 PP 619629329 3 , 
ANA NE MENEN AENB3 
. . - Pe 
5 YA Ken ya 
“Dan bersabarlah kamu bersam-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya dipagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaan- 
Nya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (Karena) 


mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini.” (Al-Kahfi: 28) 
Allah 4g berfirman: 


TEKAN AIA A2 25083 
£ Naa LA “KS 


“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah 
kamu menghardiknya.” (Ad-Dhuha: 9-10) 

Allah 4g berfirman: 


Ke x GA EN »3 sa 
pw D AAN Iga GX! sdira 2 KAA K 


“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama??? Itulah orang 
yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang 
miskin.” (Al-Ma'un: 1-3) 


EA AAN se Ap LP xe 
Henna ma Jane P3 
CE ES KE An Fenae 


“kasar, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin artinya dia sendiri juga tidak 
menyantuninya karena dia mendustakan pembalasan. 
40 Kedatangan Abu Sufyan adalah pada masa damai setelah perjanjian Hudaibiyah (-pent.) 





334 — Riyadhus Shalihin — 


Pa OA NK - ) 7 935. -- 1 
Ter MAN IN LID LA PI Paya) 
“ 


TAN AL SG AN 15 yuli 3 2 TR 
ASI» KE G tan Sa 
KAA : PN Aa Gea 

@knoolay Lay en 


265. Dari Sa'ad Ibn Abu Waggash «s, dia berkata: “Kami sebanyak enam 
orang bersama Nabi gg maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi 
28: “Singkirkanlah mereka (6 orang itu) supaya tidak melancangi kami.” 
Enam orang itu adalah: saya, Ibnu Mas'ud, seorang dari Huzdail, Bilal, 
dan dua orang lagi yang saya tidak bisa menyebutkan namanya, maka 
terjadilah dihati Rasulullah apa yang Allah berkehendak untuk terjadi 
(semacam perasaan tidak enak diminta mengusir mereka, pent) maka 
beliau berkata dalam hatinya, akhirnya Allah 4g menurunkan ayat: 


b 7 PA, 9 Yaa , en eh Pa) "2. 
t ATA ANN A3 SES 4533) 
“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 


Tuhannya di pagi hari dan dipetang hari, sedang mereka menghendaki 
weni ? (Al-An'am: 52) (HR. Muslim) 


ASN YEN ea SA 
RaR PN MAY 
ea be anak Bean 

LEAN: SSK WINA AS 
ANA GP AI MAN, La 


— Riyadhus Shalihin - 335 








266. Dari Abu Hurairah “Aidz Ibn Amr Al-Muzani, salah seorang peserta baiat 
Ar-Ridwan «$ , bahwa Abu Sufyan”? mendatangi Salman, Shuhaib dan 
Bilal dan beberapa sahabat lain, maka mereka mengatakan: “Sebenarnya 
pedang-pedang Allah belum mengambil seluruh haknya dari musuh-musuh 
Allah.” Maka Abu Bakar « berkata: “Apakah kalian mengatakan seperti 
itu kepada sesepuh Ouraisy dan pemimpinnya?” Abu Bakar kemudian 
datang kepada Rasulullah $g dan menceritakan kepada beliau. Maka beliau 
bersabda: “Hai Abu Bakar barangkali kamu telah membuat mereka marah? 
Jika benar engkau telah membuat mereka marah maka engkau telah 
membuat Tuhanmu murka!” Dia kemudian mendatangi mereka dan 
berkata: “Hai saudara-saudaraku aku telah membuatmu marah?” Mereka 
berkata: “Tidak, semoga Allah mengampuni anda wahai saudaraku.” (HR. 
Muslim) 


NA 37 Ah . 2 LIL 
Tn SELESAI GS Aa A3 KV 
KI AN NG. Mp 


21 Bukan maksud hadits ini menafikan kemiskinan dari orang-orang yang minta-minta lihat 





336 » Riyadhus Shalihin - 


TA KATAYG jd pe 23 Vs ICS $L 
HE : “AAN 


267. Dari Sahal Ibn Sa'ad ss, , dia berkata: “Rasulullah bersabda: “Saya dan 
penanggung jawab anak yatim berada di surga seperti ini.” Beliau memberi 
isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, beliau merenggangkan antara 
keduanya.” (HR. Bukhari) 

Kafil adalah orang yang mengurusi kebutuhan anak yatim. 


Ai 2J- TEA Iearg Eh aa Hey ASEAN 
aDasg Ang PpaeraPeA 3 Ana 
1 BEN KE INA SA 

SANG 


Pai 3” Pa 9 3g (4 2 (AN 
DN kap ea «DA G 1 Aan BNP 9 
LA AA PA 7g AG de 
PAKE ANK Ha IG Ala 
ge 


An AN . ea REI 


268. Dari Abu Hurairah s4, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Yang meng- 
kafil anak yatim, miliknya atau milik orang lain, dia dan saya seperti ini 
di surga.” Perawi hadits yaitu Mail Ibn Anas memberi isyarat dengan jari 
telunjuk dan jari tengah. (HR. Muslim) 

Yatim miliknya adalah kerabatnya, yatim orang lain adalah yatim 
ajnabi. Yatim kerabat seperti anak yatim yang dikafil oleh ibunya, atau 
kakeknya, atau saudaranya atau selain mereka dari kerabat anak itu. Allah 
a'lam 





- Piyadfws Shalihin - 337 





GI 1 IG ANIS ISA KA 
Aoa ian 3 UNI YAAA 


ASI Ina 0 RI? 1 
7 - 0 - . 
$ ra (KBRI SN A 


.. 


. 079 1 A 1 3 AN TE PA 
NN Gak 0 HEANG A3) 


p 


GK 


2 7 c -“ ".- 2) w, - . Pa 
2 ASING LN EA LAN 2S pAEAS Lo pa 


ruas 0 


- Lai ta INK 
AIA KG Aoa, ag 
..(pNd Kana CA AKG Pa 
269. Dari Abu Hurairah «4, , dia berkata: “Rasulullah ggz bersabda: “Bukanlah 
orang miskin itu (hanya yang keliling minta-minta) yang ditolak dengan 
satu atau dua butir kurma, juga tidak dengan satu atau dua suapan, 
sesungguhnya yang (benar-benar) miskin itu adalah yang tidak mau 
meminta-minta? .” (HR. Bukhari — Muslim) 
Peng Ae Na “ 7 
aa Ga aa PALU, v 
Ap AGYA ME 13 Ag -N 


- 


2.13 BASIS NE 5 ENG 


Pa ga . NI Pa 2 aga 
PN 7 


- ) 
IE h BEA Aa 
| AKSI 


270. Dari Abu Hurairah «4 , dari Nabi gg beliau bersabda: “Yang mengurusi 
wanita janda dan orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah.” Dan 
saya kira beliau bersabda: “Bagaikan orang yang shalat malam tanpa 
lelah dan orang yang berpuasa tanpa henti.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalil Al-Falihin (2/81), misalnya (-pent.) 
242 Yaitu biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya. 


338 - Riyadhus Shalihin 





271. 


272. 


MN an IE ME IA 


Kernir ARIE Gl RN 
PALANG « PAP AT &. EA 


ha TN APN 


BEN IN TA A AGEN Ga 


ne 2 
TEKAN 
Dari Abu Hurairah « , dari Nabi gg beliau bersabda: “Sejelek-jelek 
makanan adalah “aa walimah dimana orang yang seyogyanya hadir 
dilarang datang dan orang yang semestinya tidak membutuhkannya malah 
diundangnya. Dan barangsiapa tidak mendatangi undangan (walimah) 
maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah «4s , dari 
ucapannya: “Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, dimana 
orang kaya diundang kepadanya sementara orang-orang fakir 
ditinggalnya.” 


Ha SER S RENA SNI AN 


4215 Gt RA Ss Kena IE 
Laga (aw Gesek 


ta Baen 


Dari Anas sg , dari Nabi gg , beliau aan “Barangsiapa menanggung 
kebutuhan hidup”? dua anak wanita hingga baligh maka dia datang pada 


43 Syeikh Nashir mendiamkannya. Saya tidak mendapatkannya dalam Sunnah-nya yang kecil 





- Riyadhus Shalihin 339 





273, 


340 


hari kiamat, saya dan dia seperti dua jari ini.” Beliau menggabungkan 
jari-jarinya. (HR. Muslim) 


AN PNP ONE NAMA 
(EA PA AS Bata elsa 
GEN EKA ANK UG AA Bi NA Pu 


ip aga ay 
Ka ng nah Gala 


Ae « Maia TAG A ae TA 


Dari Aisyah «45, dia berkata: “Datang kepada saya seorang wanita dengan 
membawa kedua putrinya, dia meminta, tetapi tidak terdapat apa-apa 
dirumahku selain satu butir kurma, maka saya berikan kepadanya. Lalu 
dia membaginya diantara kedua putrinya dan dia tidak makan sedikitpun 
dari padanya. Kemudian dia berdiri dan pergi. Lalu Rasulullah masuk 
kepada kami maka saya kabarkan kepadanya. Beliau akhirnya bersabda: 
“Barangsiapa diuji sesuatu sebab anak-anak wanita ini, kemudian ia 
berbuat baik kepada mereka maka mereka menjadi tabir baginya dari api 
neraka.” js Bukhari — Muslim) 


Pesan S3 PNP SEE 
Bon PAKA 5 Jana NE £ 
KE Uragan CASTI 0g 
CAT ENG AN AE 


tete 


PN 


?» 


AN AAN Na 


- Riyadhus Shalihin - 





214. 


215. 


- 


Solar! Fs cg NG TAN RAN AN, Pan eri 
TAAT Se 


Dari Aisyah #5 ,dia berkata: “Datang kepada saya seorang wanita dengan 
membawa kedua putrinya, maka ia saya beri makan tiga biji kurma, 
masing-masing dari mereka ia beri satu butir dan satu butir lagi sudah ia 
angkat kemulutnya untuk dimakannya, ternyata kedua putrinya minta 
makan maka ia membelah korma yang akan dimakannya itu diantara 
keduanya. Maka perilaku wanita itu mengagumkan saya. Kemudian saya 
ceritakan apa yang dia lakukan kepada Rasulullah gg , maka beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Allah dengan kurma itu telah mewajibkan surga 
baginya atau dengan kurma itu dia dimerdekakan dari neraka.” (HR. 
Aa 


Ae DA Na PE AOK ANO 


TA ke eanaya Y Na LG dex 


—. 


sena PARA raya Girp3 Aj 


GA A3 KAN #« TA » 12109 


P2 2G 


2.3 NIS 
A API NIA Napas 
“ 3- 

ad 7 bar 
NS 
Dari Abu Syuraih Khuwailid Ibn Amr Al-Khuza'i «4 , dia berkata: “Nabi 
#8 bersabda: “Ya Allah, aku menjadikan dosa pada hak dua orang yang 


lemah, anak yatim dan wanita.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Nasa'i 
dengan sanad Jayyid'?. 


AE Is Aa . 


(sughra) barangkali ada pada yang besar (kubra), tetapi sanadnya memang hasan dari hadits Abu 
Hurairah P3 yang ada pada Ahmad dan Ibn Majah, lihat Shahih Sunan Ibn Majah dengan sanad 
yang diringkas 2/298 no 2967 

24 Diriwayatkan dengan makna yang sama oleh Nasa'i. Lihat Shahih Sunan An-Nasa'i dengan 





- Riyadfws Shalihin - 341 


Makna FA : Aku menempatkan dosa pada orang yang menyia- 


nyiakan hak keduanya, aku memperingatkan dari hal tersebut dengan 
Ha yang serius dan aku melarangnya dengan sangat keras. 


AN 633 AE AN Haha ah Pen 
IS AE KBR Ata SORE 


HK ee, aus RSA - PA Jan AA LA 


eneng, Pa s5 
SA AA BAL Hai 


ae “1 JI 


ASN SAN Lan G3 1 


276. Dari Mush'ab Ibn Sa'ad Ibn Abu Waggash Legic dil (ia), dia berkata: 
“Sa'ad melihat bahwa ada kelebihan pada dirinya diatas orang yang ada 
dibawahnya, maka Nabi gg bersabda: “Kamu tidak diberi pertolongan 

, (kemenangan) dan tidak diberi rizgi melainkan karena kaum lemah.” 
(HR. Bukhari secara mursal karena Mush' ab Ibn Sa'ad adalah tabi'in, 
sedangkan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bargami dalam shahihnya 
meriwayatkan secara muttashil dari Mush' ab dari wa 2) 


(NG AS AN : SAS NVV 

MERAN Gaga Kara YAKIN: 2 

KA ararg Tg Iii 0 NAN 
AS ALah 


sanad diringkas 2/669 no. 2879 
45 Kamu jangan melakukan sesuatu dengan maksud sengaja mengunggulkan salah satunya, 





342 — Riyadhus Shalihin — 


271. Dari Abu na Darda' Uwaimir «& , dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah «& bersabda: “Carikan untukku kaum dhu'afa karena 
Da menahan 'kamu diberi kemenangan dan rizgi hanya karena kaum 
dhu'afa kamu.” (HR. Abu Daud dengan sanad jayyid / bagus) 


AA ba RAN re 3 


BAB 34 
WASIAT BERBUAT BAIK KEPADA WANITA 


Allah 4g berfirman: 


Mash ME YAA YNA MANA YG 


“Dan pergaulilah mereka secara patut.” (An-Nisa': 19) 
Allah 4# berfirman: 


KANE an ISIS, 
1 ALIK NY ROL LK Rn (4 P ES Io AA 33 


ra Tn GA HL Pad PN 


selahi BALL kang Gal 


“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil diantara istri- 
istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 
kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)” sehingga kamu biarkan 
yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 
Seek lagi Maha Penyayang.” Ta 129) 


PA CAN AN JA MAAN ANA 
Sa 3 ANN sam PTE B3 AG 


padahal kamu bisa meninggalkannya. Terkatung-katung artinya seolah-olah dia tidak bersuami 
tapi juga dia bukan janda. 





- Riyadhus Shalihin - 343 


1 PENA IN 2 z kan g AN 2 2 As ed 


-— pa 


SU NG GA Ian IG 235 35 ra 


amkabianaa agas 
PP ar 


BEAN LAIN 


£ £. sen k NE SANA, 
SANG Rate pebaapan: AON NS tata 


“dsn 3 BS «3 kia 15 
LNG adi Fa ya Ga agan AB 


278. Dari Abu Hurairah «, dia berkata: “Rasulullah £gg bersabda: “Berwasiatlah 
kepada wanita“ dengan baik, sebab wanita itu diciptakan dari tulang 
rusuk, dan yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian atasnya. 
Maka apabila kamu langsung meluruskannya maka kamu telah 
mematahkannya. Dan apabila kamu membiarkannya, maka dia akan 
bengkok selamanya, maka berpesan-pesanlah kepada wanita.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari-Muslim: “Wanita itu bagaikan tulang 


2g (greg diartikan: Berwasiatlah kepada wanita, ada yang mengartikan: mintalah wasiat 
dari dirimu sendiri terhadap wanita, atau mintalah dari wanita dan amalkanlah serta berbuat baiklah 
kepada mereka —lihat Dalil Al-Falihin 2/94 (-pent.) 


344 - Riyadhus Shalihin - 





rusuk, jika kamu meluruskannya (secara paksa) maka kamu 
mematahkannya, dan jika kamu mencari kepuasan daripadanya maka 
kamu akan mendapatkan kepuasan, dan padanya tetap ada yang bengkok.” 

. Dalam satu riwayat Muslim: “Sesungguhnya wanita itu diciptakan 
dari tulang rusuk, dia tidak akan langgeng terhadapmu diatas satu cara 
(yang kamu sukai), maka apabila kamu mencari kenikmatan dengannya 
kamu mendapatkan kenikmatan, tetapi tetap ada yang bengkok padanya. 
Dan apabila kamu paksa meluruskannya maka kamu mematahkannya 
dan patahnya adalah terjadinya talak terhadapmu.” 


Kata 15 dibaca dengan fathah pada “ain dan wawu“?. 


Gn Ts Pa dah » Ia ae Pn ona 
& LAN LAIN 3 TA YAN KE NVA 


WIL ASN S9 La MATA 
TA WE CA Ia KIE AN 533 
KEBANGSAAN 
JST PA ain Iga 
KEB METE AEPAN GAS 

JAENA Io ABANG 


pi 


. ? 2 2? 
P/ 2 PN Era As #30 : ea 5) “ Pa 
2 “gw: salad ad brain 
ay AS 2 A3 IA 23 
A5 Kue Su al n 149999 AN 
27 Demikian penulis menyebut disini, sedang dalam Tahdzib Al-Asma wa Al-Lughah, berbeda 


orang menentukan harakat pada ts , banyak ulama membaca fathah pada “ain, tetapi Abu al-Gasim 


dan para ahli tahgig lain membaca kasrah dan inilah yang benar menurut pemakaian orang Arab. 





- Riyadhus Shalihin - 345 





2179. 


280. 


Dari Abdullah Ibn Zam' ah «5 , dia mendengar Nabi £ berkhutbah, beliau 
menyebut unta (mukjizat Nabi Shaleh xxxkgj ) dan orang yang 
menyembelihnya. Beliau bersabda: YAA SAI (Ketika bangkit 
orang yang paling celaka) bangkit menuju unta itu orang yang jarang 
tandingannya, kejam dan kuat di kelompoknya.” Kemudian beliau 
menyebut tentang kaum wanita dan menasehati mereka, beliau 
mengatakan: “Salah seorang kamu sengaja memukul istrinya seperti 
memukul budak??, maka bisa saja pada malam harinya ia 
menyetubuhinya“ .” Kemudian beliau menasehati mereka (para sahabat) 
tentang tertawa mereka dari bunyi kentut, beliau bersabda: “Mengapa 
salah seorang kamu mentertawakan sesuatu yang ia sendiri mengerjakan?” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


PA Ea ah Te GIILNN, “AI Go 
305 JG 36 INA SEM AN 
AL 1 1 Ge Ana ne 

Ben SI Aa gayaa ? & » .2 Ke AT 


AANG KR AG 


? uh Pu 


PAKAI Fera Da5 23 
VI AAN TA AAA TEA 
TA EN KRS 


Dari Abu Hurairah « , dia berkata: “Rasulullah «4 bersabda: “Janganlah 
seorang mukmin membenci seorang mukminah, jika ia tidak suka salah 


satu akhlak (istri)nya, ia menyukai dari padanya akhlak yang lain —atau 
beliau bersabda, “sesuatu yang lainnya.” (HR. Muslim) 


AN LN KAN 2 K7 LP gta 0 
KENA AP RE XMW 


48 Melukai dan menyakitkan P 
28 Dalam riwayat Bukhari ( Yan ). Hadits ini membolehkan memukul budak dengan 
keras dan isyarat bolehnya memukul istri kurang daripada itu. 


346 





Lg Ri Ih SK bihi ag 


KI  Ipa Ea BESN AS 
Yi Be Ag Tana SE 
Ha He era WE AA, 
Aa yA BARANG 
Pa Aan PES IA 
papa A3 KAS makna 
SAN BN aa BARA NA 
EA Pan, Men SI GA 
SIN EPA 
ORA 063. Age Ka ejSN 


Pte Pa NGAPAK Kaka 
AL AG MA SATA: 
BI ia Neh ana Sya Hain 
A33 NAAM EN GA ANTA 


- Riyadhus Shalihin - 347 


TAN 


281. 


SI War 


TE LAN YAN Se MSN SI ep 
AANG Mentan 


Dari Amr Ibn Al-Ahwash Al-Jusyami «5 , dia mendengar Nabi $& 
bersabda pada waktu haji wada', setelah memuji Allah Ta'ala dan 
menyanjungnya dan setelah memperingatkan dan menasehati beliau 
bersabda: “Ingatlah, berpesan-pesanlah terhadap wanita itu dengan baik, 
karena mereka tawanan-tawanan disisimu. Kamu tidak memiliki 
sesuatupun dari mereka selain itu?9, kecuali jika mereka melakukan 
perbuatan keji?! yang sangat jelas, maka apabila mereka berbuat begitu, 
jauhilah mereka ditempat tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang 
tidak berat. Jika mereka telah taat kepadamu maka jangan mencari-cari 
alasan untuk menganiayanya. Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak atas 
istrimu dan istrimu juga mempunyai hak atas kamu. Maka hak kamu atas 
mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan kedalam kamar-kamar 
kamu?? orang yang tidak kamu sukai, dan tidak boleh mempersilahkan 
didalam rumah-rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Dan ingatlah 
hak mereka atas kamu adalah engkau berbuat baik kepada mereka dalam 
sandang pangan mereka.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih.”) 

Rasul menyerupakan istri dengan tawanan dari sisi tunduknya istri 
dibawah hukum suami. 


LI GL SRO HK AE ANN 


- 1854 - A- Ha P: 17. 
GAS SG ANE SAS PA ATI AR 


TEE PRA ALT YA TKA AI 
Gt. GAN KY 
NG nb ai Ne LS AP AN 913 


20 Selain pelayanan istri, penjagaan dirinya dan harta suaminya serta mencari kepuasan 
dengannya. 

231 Seperti Nusyuz (membangkang terhadap suami (-pent.) 

22 Maksudnya tidak boleh berkhalwat dengan laki-laki lain (-pent.) 


348 





S Riyadhus Shalihin - 


282. 


283. 





CG 13 PE LA 09 ra 34 
ANE SY Pein 333 363 SS 
Dari Mu'awwiyah Ibn Haidah « , dia berkata: “Saya bertanya kepada 
Rasulullah: “Wahai Rasulullah apa hak istri salah seorang kami atas 
suaminya?” Beliau bersabda: “Kamu memberinya makan kalau kamu 
makan, kamu memberinya pakaian kalau kamu berpakaian, jangan 
memukul wajah, jangan mencaci menjelek-jelekkan dan jangan berpisah 
ranjang dengannya kecuali dalam satu rumah??.” Hadits hasan 
diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata: “Makna Jangan menjelekkan': 
jangan berkata: “4569” (semoga Allah menjelakkan kamu). 


Aan IG SEL SAN ANA 
DG pa PN Ga ANA 


AK Ke ria SIMAS « AN 
rz 


“ee 


Dari Abu Hurairah «4 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Orang 
mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya 
dari mereka? dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada 
aa ” (HR. Tirmidzi, dia Pa “Hadits Hasan Shahih.”) 


Ag SA SeyasN Soy SES YA 

“AI YP 5 as NATA J6 
d3d Ia Ap Nan IA Agan jab 
Ke SRG sana apel Na Ai 


253 Saya katakan: Kecuali karena alasan kuat, karena Nabi #8 telah menjauhkan istri-istrinya 
?8 Akhlak yang baik adalah: mengerahkan dengan baik, menahan gangguan dan bermuka manis. 


- Riyadhus Shalihin - 349 








NE LAN NN ESA 15 KAI Un PA Ape 
Lag ab Ian esa Kan, 
P4 


9 NS, c ai A 
(& Kena KU PAYA RI AANG 


“2 
K3 3, 5 Ka rg 
an Pet Asean “va” . pon YA TA 
2 yad £ Aoryata AP Jpn an lp 
2 ea ef 3 | : 4. Ya ya “3 2 
: — Bian e DP na KA 
Pat 
, yg cet MAA 
284. Dari Iyas Ibn Abdullah Ibn Abu Dzubab «45, dia berkata: “Rasulullah #g 
bersabda: “Janganlah kamu memukul kaum wanita (hamba-hamba Al- 
lah).” Maka datang Umar «$, kepada Rasulullah gg dan berkata: “Kini 
para istri telah berani kepada suami-suami mereka.” Sehingga beliau 
memberikan rukhshah dalam memukul mereka. Maka istri-istri Rasulullah 
#5” dikerumuni oleh wanita yang banyak jumlahnya mengadukan perihal 
suami-suami mereka. Maka Rasulullah #& bersabda: “Sungguh 
sekelompok wanita telah mengelilingi keluarga Muhammad? , mereka 


mengadukan suami-suami mereka, suami-suami itu bukanlah orang yang 
paling baik diantara kamu.” (HR. Abu Daud Se sanad yang shahih) 


MERE Aya PE ANN AN 
Ka 1G: TAN AA 
MAH CAN PA Cr ALA (tg 


—TAT RATA slah saru rahasI berbangga ii Rasututlah 4 





350 - Riyadhus Shalihin - 


285. Dari Abdullah Ibn Umar Ibn Al-“Ash Legi di 2) , bahwasanya 
Rasulullah #8 bersabda: “Dunia ini adalah kesenangan dan sebaik-baik 
kesenangan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim) 


SE va 


BAB 35 
HAK SUAMI ATAS ISTRI 


Allah 4g berfirman: 


Ane Kan Bin, ISAnG 
eren NAN 3 : PERS 1 
Yi AWAiW NA EK Laga BEE 


“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita?” , oleh 
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh adalah yang taat kepada 
Allah?8 lagi memelihara diri ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah 
memelihara (mereka).” (An-Nisa': 34) 


JA yen LX 5. JA Gan 3 SEN EM 
KE AAN 


286. Adapun haditsnya maka diantaranya adalah Hadits Amr Ibn al-Ahwash 
yang disebut pada bab sebelumnya. 


286 Keluarga Muhammad adalah istri-istri Rasulullah P3 dan wanita budak yang dimilki oleh 
beliau 

?! Mereka memimpin istri seperti para wali / amir yang meminpin dan melindungi rakyatnya. 

8 Fa GAC) : wanita yang taat kepada Allah dan memenuhi hak suaminya, Ii be 
: menjaga dirinya dan harta suaminya disaat dia tidak ada, dengan pemeliharaan Allah. Allah 
menjaga wanita dengan hukumnya yang memerintah agar menjaga disaat suami tidak ada. 





-— Riyadhus Shalihin - 351 


ai 23 YAA UP TEA NA 


EA aa ASN NASI unnes Sm IP 


- 


GPS sa Nara AA sa a ep 


SI NA SAY egrnng TX 
“ Jasa 
Sa Aka AVICII 
AAA HN AN NG Ia na #1) 
Gegana PANAS 


287. Dari Abu Hurairah 4 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Apabila 
suami mengajak istrinya ketempat tidur??, kemudian dia tidak 
mendatanginya sehingga pada malam itu suami marah terhadapnya maka 
dia dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 

Dari satu riwayat milik mereka: “Apabila istri meninggalkan tempat 
tidur suaminya maka dia dilaknat oleh para malaikat hingga masuk waktu 
pagi.” 

Dalam satu riwayat Rasulullah gg: bersabda: “Demi Allah yang jiwaku 
ada di tangan-Nya, tidak ada suami yang mengajak istrinya ketempat 
tidurnya kemudian ia menolaknya melainkan Allah yang ada dilangit? 
murka terhadapnya sampai suaminya meridhainya.” 


| 


28 Kinayah tentang jima', ini adalah akhlak Islam yang tinggi. 
?£ Ini adalah satu dalil dari puluhan dalil yang menunjukkan bahwa Allah - berada diatas 
ketinggian, maksudnya ketinggian mutlak, diatas Arsy dan diatas seluruh makhluk-Nya. 





"392 - Riyadhus Shalihin - 


| tag hi 253) ”, 4 Datar 
AGS EKA apa S3 AM 


G . ri 
(Ne KAGI NG TAG 
Yg As KALI Aan » dh 
3 3 74 
GS! 
pad 


288. Dari Abu Hurairah 4 , bahwasannya Rasulullah £&g bersabda: “Tidak 
halal bagi seorang istri berpuasa ketika suaminya ada melainkan dengan 
izinnya dan tidak boleh mengizini (orang lain masuk) dalam rumahnya 
kecuali dengan izinnya.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah lafadz 
Bukhari) 


NP PENA AT AKI sh 
SANG ae Aa Ga ATA 
HE LK TON OS 
TT IKATAN be mn 


“- 


.. 


289. Dari Ibn Umar Lagic Wil sa ,, dari Nabi £& , beliau bersabda: “Setiap 
kamu adalah pemimpin dan setiap kamu adalah bertanggung jawab 
tentang orang yang dipimpinnya, seorang amir (kepala pemerintahan) 
adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin atas rumah tangganya, 
dan seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak- 
anaknya. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung 
jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AS AN ANA AN APN 





- Riyadhus Shalihin — 353 





290. 


291. 


292. 


AG ra KERLLI KET AP & ARYA 
ia Sah 3.2 KEK A UIN 


Dari Abu Ali Thalg Ibn Ali & , bahwa Rasulullah 8 bersabda: “Apabila 
seorang suami mengajak istrinya untuk (melayani) hajatnya maka 
hendaklah mendatanginya meskipun dia sedang (memasak) berada 


dihadapan tungku.” (HR. Tirmidzi dan Nasa'i, Tirmidzi berkata: “Hadits 
Hasan Shahih”) 


Cr ox ) ra P3 al Pd 
MR gta NG AN SI NN 
at Da 2 5 91 ana £ 
33 SAY JA Kama 5 aa Ie, 


pen napa Mari Ion Ia S1 


Dari Abu Hurairah « , dari Nabi gg bersabda: “Seandainya saya (boleh) 
memerintah seseorang untuk bersujud kepada orang lain pasti sudah aku 
perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: “Hadits sapa Shahih”) 


NG DE AS ika AAN 


Are IN . 


v0 ea 33 SK Sae ng £ 5 
£ eka Len WEstes SAsaala) KAS 


Dari Ummu Salamah «85 , dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: alba 
wanita yang meninggal sedangkan suaminya meridhainya niscaya dia 
“masuk surga.” (HR. Tama dia berkata: “Hadits Hasan Shahih"! 


AE EN EKA EH AN 


21 Saya katakan: ada dua rawi majhul dalam sanadnya lihat Ad-Dha'ifah. 


354 





— Riyadhus Shalihin — 


“cra 2, G3) Ne . SELAI 36 


4x KenOn SS Gas sega 
PT KVA AT IKA OA| A AOA 2 YS 


—— 52 

1 Saya 

293. Dari Mu'adz Ibn Jabal :4 ,dari Nabi gg beliau bersabda: “Seorang istri 
tidak menyakiti suaminya didunia melainkan istrinya (pasangannya) dari 
bidadari berkata: “Kamu jangan menyakitinya semoga kamu dimusuhi 

oleh Allah! Sesungguhnya dia hanya tamu disisimu, tidak lama lagi dia 


akan meninggalkanmu menuju kami.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
Hasan”) 


IE ENG AS 
PAKA KG TA kang Ka am JG 


.- 


294. Dari Usamah Ibn Zaid « , dari Nabi $g , beliau beban: “Aku tidak 
meninggalkan sesudahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-- 
laki selain dari pada fitnah wanita.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SA TERLENA 


BAB 36 
MENAFKAHI KELUARGA 


Allah 4 3g ND, 


PETA JS 
NY 5, AAU) SPAN 


- Riyadhus Shalihin - 355 


“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara yang ma'ruf.” (Al-Bagarah: 233) 
Allah 4g berfirman: 


Bag Ya NA Io 213 has 
SID AG AA YAAA kah na SGG 
LE NG 1 Pa LK 
KATA 3 Ap PAN ATK EPA AL AA 


wo A 
Pa - ASN uY 
“V, BAN «BEI Ke l 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizginya hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 
kepadanya.” (Ath-Thalag: 7) 
Allah #4 berfirman: 


dn UN MU AU RKA CA G- 
AN HS KE AT IE, 
AP Laka 


“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya.” (Saba': 39) 


WI KENA S3 KA 
LES ANA ANC an BEA 
ME Sa Ea STANG Is 


N 





356 - Riyadhus Shalihin — 


295. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “Dinar 
yang kamu nafkahkan dijalan Allah?? , dinar yang kamu nafkahkan untuk 
memerdekakan budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin 
dan dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling 
agung pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu.” 
(HR. Muslim) 


SEKEN AAS SE -yaN 
aan NNPeayAA san SINGA K3 
AA Las uga Ha da AN 
agenennint 3 NS 
PNG SANA PA AP IN 555 


296. Dari Abdullah dan dipanggil (juga) Abu Abdurrahman Tsauban Ibn 
Jundub, maula Rasulullah 48, dia berkata: “Rasulullah && bersabda: “Dinar 
terbaik yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan 
untuk anggota keluarganya, dinar yang dia nafkahkan untuk kendaraannya 
di jalan Allah (untuk perang), dan dinar yang dia belanjakan untuk para 
sahabatnya di jalan Allah.” (HR. Muslim) 


KAA 24 KAT AA NYA Ay ATI TN NY 
Ia KA. TA Yani ae 

TAI Pera sap 
Pa Pe) ANN & 


si - 


TA PP As EN ig CA 


2? Untuk jihad atau ketaatan kepada Allah Ta'ala 





- Riyadhus Shalihin - 357 


297. Dari Ummu Salamah «, dia berkata: “Saya bertanya: “Ya Rasulullah £ 
,apakah saya Rn pete pahala kalau saya menafkahi putra-putra Abu 
Salamah. Saya tidak tega membiarkannya mereka begini dan begini?” 
Sesungguhnya mereka adalah anak-anak saya.” Maka beliau bersabda: 
“Ya kamu memperoleh pahala selama kamu memberi nafkah mereka.” 
(HR. Bukhari — Ba 


Yaa » 


PEKAN Ae dg: v3 
aa San AGEN yaaah 


SERA Sina. ago AAN 15 
” & TAG - 2 c Pn 

G sae Biasa KA tag, 
NG 

TAAT 


298. Dari Sa'ad Ibn Abu Waggash dalam haditsnya yang panjang, kita telah 
menyebutkannya diawal kitab dalam bab niat bahwa Rasulullah ss, berkata 
kepadanya: “Sesungguhnya kamu tidak membelanjakan satu nafkah yang 
kamu maksudkan untuk mencari wajah Allah melainkan kamu diberi 
balasan pahala hingga apa yang kamu letakkan di mulut istrimu.” Sa 
Bukhari — Jaa 


Dak SU AN Sy , MN NA 


“ 


2 "2 w 2 GS 
AAA TN EN GA GI sa AG c 
“Aa KENE 


299. Dari Abu Mas'ud al-Badri «45 , dari Nabi $ , beliau bersabda: “Apabila 
seseorang menafkahkan kepada keluarganya dengan sebuah nafkah ia 
maksudkan untuk mencari wajah Allah maka nafkah itu baginya adalah 
sedekah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


23 Maksudnya berpencar kesana kemari untuk mencari nafkah 


358 » Riyadhus Shalihin — 





300. 


301. 


' 5... ul 
Was 3 burayatuy AE $.. 
ANA Ass : Ag an “ YEN $ J6 


PAAKA TA 2 oa 2 Ya 


SAS 9 9 ada PES LA Cg yo 
Ag SONG. A01 53 AG 
MEP NE MEA 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-“Ash Laci &! »») , dia berkata: 
“Rasulullah gs . bersabda: “Cukuplah dosa seseorang apabila ia menyia- 
nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” Hadits shahih diriwayatkan 
oleh Abu Daud dan lainnya. 

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dengan makna yang 
sama: “Cukuplah dosa seseorang apabila dia memakan makanan dari or- 
ang yang menjadi tanggungannya.” 


chan AI AN NYA 
NA AA pi Kaban IG 
PN SG AN, R03 

ARE KK Ca Jarak ( 


a. Dari Abu Hurairah «5 , dari Nabi gg beliau bersabda: “Tidak ada hari 
yang disambut oleh para hamba melainkan disana ada dua malaikat yang 
turun, salah satunya berkata: “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang 
yang berinfag.” Sedangkan yang lainnya berkata: “Ya Allah berikanlah 
kehancuran kepada orang yang menahan (hartanya).” (HR. Bukhari — 
Muslim) 





- Riyadhus Shalihin - 359 


PAT SAI 0 3G GE NI REG NYA 
asas Been SNN 
2 WAN Ka CARA GG De SEE 

(AA PAlrn “KN A5 yE 


b. Dari Abu Hurairah gt, ,dari Nabi gg, beliau bersabda: “Tangan yang 
diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah?8'. Dan mulailah dengan 
(memberi) orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah 
adalah apa yang lebih dari kecukupannya?8. Dan barangsiapa yang 
berusaha mensucikan diri (dari minta-minta) maka Allah akan 
mensucikannya, dan siapa yang merasa cukup Allah akan 
mencukupkannya.” (HR. Bukhari) 


SANG AN ERA 


BAB 37 
INFAO DARI APA YANG DISUKA DAN DARI YANG TERBAIK 


Allah 4g berfirman: 
2, AL IT — 
AE EGA WI PANTAT AE 
Wiabed 


“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Ali Intan: 92) 


?4 Yang diatas adalah tangan pemberi dan yang dibawah adalah penerima atau peminta. 

265 Yang paling afdhal adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang setelah ia menyisakan untuk 
kecukupan keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya karena itu Nabi menyuruh 
mendahulukan mereka. Hadits no. 301/6 





360 - Riyadhus Shalihin - 


Allah 4g berfirman: 


CE NAGA An IE IE3 
TEE NG EA KS 
NAVY 3 «Da3 Na Alan 


“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangnlah kamu memilih yang buruk- 
buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya.” (Al-Bagarah: 267) 


MAKA KE NE aan Agt 
NG SAR IE IE RAGA NE NN 


LAS EN. WILIN SI its 
SS JA LA iga 
DG AG Ka IA ASag HE AN 
as SN. Aka IEEE 
AE BEAN NAK TAS BEA 
AE, KET TIE IS 
AA EA AA ASI 
SELERA Nah PN NAN 
OI Kn Bf Lan LA AAS 


- Riyadhus Shalihin - 361 


ATA NAN Ss ALAN Ii ht 
A53 es CAN TATAP 
San BEN Ga AGYA 

pn Nan 


Cah - - Aa 
« Ga . 19 Ga TN ATA ” MEN T- 
DI « suda AAN AN 


ng 


AL st” IR Peri sa pa - 
12 AN 3 JA NS delapan $ Ka 


302. Dari Anas s5 , dia berkata: “Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah 
yang paling banyak memiliki harta dari kebun kurma, dan harta yang 
paling ia cintai adalah kebun Bairaha?@ yang berhadapan dengan Masjid 
Nabawi, dan Rasulullah gg selalu masuk kesana dan meminum airnya 
yang jernih.” Berkata Anas: “Maka tatkala turun ayat ini (Kamu tidak 
akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu 
menafkahkan dari harta yang kamu sukail, Abu Thalhah mendatangi 
Rasulullah #8, dia kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
Allah Ta'ala telah menurunkan kepada anda (Kamu tidak akan 
mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan 
dari harta yang kamu sukai) maka sesungguhnya harta saya yang paling 
saya cintai adalah kebun Baihara, dia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala, 
saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya disisi Allah 4g , maka 
letakkanlah ya Rasulullah gg dimana anda diberitahu oleh Allah.” Maka 
Rasulullah #8 berkata: “Bakh?” itu adalah harta yang menguntungkan, 
itu adalah harta yang menguntungkan, aku telah mendengar apa yang 


266 Kata Area dibaca orang secara berbeda-beda hingga ada sepuluh versi bacaan yang 


paling shahih menurut sharf dan ahli ilmu adalah Bairaha' (-pent.) 
2! Bakh adalah kata yang diucapkan untuk mengungkapkan rasa kekaguman dan pengagungan 
terhadap sesuatu, (secara bebas bisa kita terjemahkan dengan, wahh! Luar biasa! —pent.) 





362 - Riyadhus Shalihin - 


telah kamu ucapkan dan aku kira kamu jadikan saja sebagai sedekah kepada 
famili kerabatmu yang dekat.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku 
laksanakan ya Rasulullah.” Maka Abu Thalhah membagi-baginya kepada 
kalangan kerabat sepupu-sepupunya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AL ten 232 
4S DY, SAkale, Apa NN 
: Pd Om 
MEN anna AG AG ai 
CN Ne 1 oa Sah ja 
SER 2 KAA, 
Aa K 
2nd ant 
BAB 38 
WAJIB MENYURUH KELUARGA, ANAK-ANAK DAN SELURUH 
BAWAHANNYA SUPAYA TAAT KEPADA ALLAH DAN 


MENCEGAH MEREKA DARI PENYIMPANGAN DAN 
MENGHUKUM YANG MELANGGAR DIANTARA MEREKA 


Allah 4& berfirman: 
NAN sar NU KA IC sinde 


NN ab 


“Dan perintahlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah dalam mengerjakannya.” (Thaha: 132) 
Allah 4£ 


: berfirman: 
Ni ( ph Hz jare Ar PAN CRT CAN - NG, 
s1 DA , V 


“Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka.” (At-Tahrim: 6) 








-— Riyadhus Shalihin - 363 





2 EA Ny P3 
NI SEKS $ ASN YAN 


NA SEA 63 ag 32) P 
ADE SKA us PAN na 
7 TA 2 KY AG und “7 
Brg ai HT y3 TAN ta G3 


KEL sapu 


Bah LV ARA SKY mAh» 
ABK AGAN II 23 
Cai “5 
LC AD NN AN ND bee Pra 
KAPAN AA ATM 
(PN NAN AMA 1 Ja ih 196 
OS GS cp “2 ya Ka 
Mega hua, AT 


303. Dari Abu Hurairah « , dia berkata: “Hasan Ibn Ali :# mengambil satu 
butir kurma dari kurma sedekah lalu diletakkannya di mulutnya, maka 
Rasulullah gs berkata: “Kukh! Kukh!”8 Buanglah kurma itu, tidakkah 
kamu tahu bahwa kita (keluarga Muhammad tidak boleh memakan 
sedekah?” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Bahwa sedekah itu tidak halal bagi kita.” 

Kata kukh! Kukh!, huruf kha' dibaca sukun dan juga dikasrah dengan 
tanwin yaitu ungkapan untuk mencegah anak kecil dari hal-hal yang 
dianggap kotor dan jijik, dan ketika itu Hasan masih kanak-kanak. 


pad 


XSyan Ker tea 0 YAN At 
Pa SE BEA sa 


?8 Kata untuk melarang dan mencegah, sampai sekarang masih dipakai dalam melarang anak- 
anak kecil. Ibn Al-Atsir menetapkan bacaannya dengan Kakh dan Kikh akan tetapi yang ada di 
masyarakat adalah Kukh! Khuk! Kemudian saya menjumpai orang-orang di Yordania dan Palestina 
mengucapkannya dengan Kikh! Kikh! (Kalau dijawa biasa diucapkan khekh, khekh! —pent.) 





364 — Niyadhus Shalihin - 


G3 anta » 3 de 2 si, HA UYAY 


G 


PA Ta Kagak PERUT 
en tgn AD 


KS, 33 
, AE NG 


“- 


01 a & SAE 071. 


Tg 2 
PE TETEK OA 


304. Dari Abu Hafsh Umar Ibn San Abdullah Ibn Abdulasad anak tiri 
Rasulullah #8?” dia berkata: “Saya adalah anak kecil dalam bimbingan 
(asuhan) Rasulullah && , tangan saya (kalau makan) menjelajah semua 
bagian nampan panjang. Maka Rasulullah &8 menegur saya: “Wahai bocah 
bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari 
yang terdekat denganmu.” Maka demikianlah seterusnya makan saya 
setelah itu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


te - mean. syaba Pa 
etos Mba sr 
5 Mentan png 
aya "aan da P3 Ngatng 


KS) Ag Peer 2 Pe « 
Pr KA Ipang al" AS 


?9 Anak Ummu Salamah istri Rasulullah Z a. 


. 70 Thi'mah adalah sifat (cara makan). Dalam hadits terdapat pengajaran adab makan kepada 
anak kecil. 





- Riyadhus Shalihin - 365 


305. 


306. 


366 


Dari Ibn Umar Lkeic di! (oa dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #2 
bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung 
jawab tentang rakyatnya. Sang imam adalah pemimpin dan bertanggung 
jawab tentang rakyatnya, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya 
dan dia bertanggung jawab tentang rakyatnya, istri adalah pemimpin 
dirumah suaminya dan bertanggung jawab tentang rakyatnya sedangkan 
pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan 
bertanggung jawab tentang rakyat. Jadi setiap kamu adalah pemimpin 
dan akan ditanya tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TANGSEL NN 
Kan fan ME A025:05.36 
(Dg 2, Ne anra Tem AS 


At 4 2 5. Cl 


Ng Sila 3 ARI P3 
Ja M3 25331 


Dari Amr Ibn Syu'eb dari ayahnya dari kakeknya , dia berkata: 
“Rasulullah £g bersabda: “Perintahkanlah kepada putra-putramu 
mendirikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka 
karena (meninggalkan) shalat ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan 
pisahkanlah diantara mereka dalam tempat tidurnya.” Hadits hasan 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. 


Nos 


a 


LAN SSI “90.13 Ape Pe 11 $ 


TA AL 53563 XV 


Pan AN 1535, Je 


SEA “X 


PAN JAS Ohtsn PAS Ie pg (Dhtwe 





— Riyadhus Shalihin - 


G - 
kena Ia uh 
BMA SAN an BIS, 
307. Dari Abu Tsurayyah Sabrah Ibn Ma'bad al-Juhani ##, dia berkata: 
“Rasulullah #& bersabda: “Ajarkanlah shalat kepada anak karena telah 


berusia tujuh tahun dan pukullah dia karena (meninggalkan) shalat ketika 


berusia sepuluh tahun.” Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan.” 


Sedangkan lafadz Abu Daud: “Perintahkanlah kepada anak mendirikan 
shalat apabila telah mencapai usia tujuh tahun.” 


au apk Pa UK Era Pen AN Ya 
EPA NAK 


BAB 39 
HAK TETANGGA DAN WASIAT BERBUAT BAIK KEPADANYA 


Allah g berfirman: 

Ore Ab SY AG ya YEANJE 

SEN 3 UK NG 

AE AGAN AG An IAI, 
NA ANN AG ya AG 





-— Rigadhus Shalihin — 367 


“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib 
kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, teman sejawat?! Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri.” (An-Nisa': 36) 


NE VR GI 

'- 2 
SA aneka JG 2 3 ALA 

| er 6, PSYA 225 Aa 


Pa 


308. Dari Ibn Umar dan “Aisyah .4, mereka berkata: “Rasulullah £& bersabda: 
“Jibril selalu berpesan kepada saya agar baik kepada tetangga, sampai 
aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


pagt PAN ANT DANA ia NA 


NYA TAN n dana 


Kan na «Ba Nae RENA 


NE nat Aye Han 
! gina LI Gsuts ani 
20 


Rara Ta Maa AA Was 6 spa AAN 
. knee CE CO o1 Yan 


309. Dari Abu Dzar , dia berkata: “Rasulullah #g Bra “Hai Abu Dzar! 
Apabila kamu memasak kuah??? maka perbanyaklah airnya, lalu 
perhatikan tetangga-tetanggamu.” (HR. Muslim) 


?M Teman sejawat semisal teman belajar, teman kerja dan teman dalam perjalanan 
27 Semisal kuah daging, kuah ayam dan sejenisnya. 


368 -— Riyadhus Shalihin — 





310. 


311. 





Dalam satu riwayat miliknya juga dari Abu Dzar, dia berkata: 
“Sesungguhnya kekasih saya (yaitu Rasulullah #8) berwasiat kepada saya: 
“Apabila kamu masak kuah maka perbanyaklah airnya kemudian 
perhatikan satu keluarga dari tetangga-tetanggamu maka berilah mereka 
2 Kuah itu aa sg 


Ie RS ah TEA KENA ANE: 


Au Uya KS AS 225 


AArO. 1 

OR MOAN AG ya PN ANN ya PAN» 
Ps A3 ea Ky 32- 
HAB ea w Inside ATA A ae 


&: 


(Pa La 
TE 
"Au 
IK KEL "ni PI Le On, 
. 8 . ) A “ 
TAN KOP PORN 1 del 
PA 
«KA 3 Oka 


ANU 


DIANA KARET AIR 


Dari Abu Hurairah «#5, bahwasannya Nabi gg bersabda: “Demi Allah 
tidak beriman! Demi Allah tidak beriman! Demi Allah tidak beriman!” 
Ditanyakan: “Siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab: “Orang yang 
tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 

Dalam satu riwayat Muslim: “Tidak masuk surga orang yang 
tetangganya tidak aman dari gangguan kejahatannya.” 


Sa Ha 0G, IE A53 
Kn NE PNS ESEI 


Dari Abu Hurairah «& , dia berkata: “Rasulullah g& bersabda: “Wahai 
wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap 


- Riyadhus Shalihin - 369 





rendah (pemberiannya) kepada tetangganya, meskipun itu hanya kikil 
ng ” (HR. Bukhari — Muslim) 


CA. IE An V5 NAS, NW 
aa PIN MAN ata 
se sn WITA Gin 
5 anne G9) al KN duh ea G3) 
Tek ELANG R3 NN EA 

BEN NEK 


AAS 


- 
(Ga 


312. Dari Abu Hurairah gt, , bahwsanya Rasulullah gg bersabda: “Janganlah 
seorang tetanga melarang tetangganya menancapkan satu batang kayu 
ditemboknya?? .” Kemudian Abu Hurairah berkata: “Mengapa aku lihat 
kalian berpaling dari sunnah ini? Demi Allah aku akan melemparkan 
sunnah nabi ini diatas pundak kalian.”?4 (HR. Bukhari — Muslim) 


AAA KAA CP PUTU KAN 
pan KI DEBIT ALI 
2 PA aa re FYI Kap pas US xi 


23 Tembok milik yang menancapkan, meskipun hal itu menyebabkan kerugian atau gangguan 
pada tetangganya seperti jadi gelap atau pengap atau merusak pemandangan dan lain-lain. karena 
dia berhak untuk bertindak pada miliknya sendiri. Tetapi mayoritas ulama menafsiri tembok tadi 
milik tetangganya, jadi dia tidak boleh melarang tetangganya berbuat seperti itu karena hal itu 
termasuk sesuatu yang harus ditoleransi sebagai bentuk penghormatan tetangga kepada tetangganya, 
(-pent.) 

24 Hadits ini mewajibkan seorang tetangga untuk mengizini tetangganya yang meletakkan 
kayu pada temboknya. Ini adalah madzhab Ahmad dan lainnya. 





370 - Riyadhus Shalihin — 


TEE SNN 


“- 

313. Dari Abu Hurairah ss, , bahwasanya Rasulullah $& bersabda: “Barangsiapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangga, 

barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah 

memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 

akhir maka hendaklah mengucapkan yang baik” atau diam.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


BE RSNI BRA Ga 
MEA PETA ya. 
Th Deep 2 edan 00 

BA NG BE AS AN SEA age 
Pee TI 


314. Dari Abu Syuraih Al-Khuza'i :4 , bahwa Nabi s5 bersabda: “Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Si maka hendaklah berbuat baik kepada 
tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah 
dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam.” (HR. Mus- 
lim dengan lafadz ini sedangkan Bukhari meriwayatkan sebagiannya) 


Agen MA DE Ea LA EN Al 


KI In IE Gi MAA JAE AIA 
Ya 1 MN 


75 Imam Syafi'i -Rahimahullahu- berkata: “Tetapi setelah berfikir tentang apa yang bakal 
diucapkan, apabila nampak jelas bahwa ia adalah baik tidak mengakibatkan kerusakan, tidak 
menyeret kepada ucapan haram atau makruh maka barulah ia berkata.” 


— Riyadhus Shalihin - 371 








'315. Dari Aisyah 145, dia berkata: “Saya berkata: “Ya Rasulullah, saya memiliki 
dua tetangga, kepada siapakah saya memberi hadiah? Beliau jawab: 
“Kepada tetangga yang paling dekat pintunya dari kamu.” (HR. Bukhari) 


AS MAININ Pa NT 

Ng SORE SY ANK SE NY 
IIS AN GG 2 9 RA IIL vit Takag 
FE AS AGAN ian Pia AN Yg 


Ara bea SHS 


316. Dari Abdullah Ibn Umar tagic &I (bb, , dia berkata: “Rasulullah #8 
bersabda: “Sebaik-baik orang yang bersahabat disisi Allah adalah orang 
yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga disisi Al- 
lah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya.” (HR. Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Hasan”) 


AN Ega AM AS 
PN ab 
BAB 40 


BERBAKTI KEPADA ORANG TUA DAN MENGHUBUNGI SANAK 
SAUDARA DAN KERABAT 


. 





Had SENANG, NE 
IA NE AN  AN 
HB As LA SANA, 
MEA YA KA BG 


372 » Riyadhus Shalihin - 


“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib 
kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, teman sejawat”, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.” (An- 
Nisa": 36) 


Allah 4g berfirman: 
Pa ITO PAKA AP NRP AP ne ne 
« do NN Isani. MEN KING JEIG, 


te 
Na 
“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya?? kamu saling meminta satu sama lain dan (takutlah) kepada sanak 
kerabat'?.” (An-Nisa": 1) , 
Allah 4g berfirman: 


Ap 191 


LN ee h Pa YP na KAP 
rogo RI nyejotan Ore Ya! 991 2983 
-N As 


“Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah 
perintahkan supaya dihubungkan.” (Ar-Ra'd: 21) : 
Allah &g berfirman: 


KKG. ISIS 


, Na Sa 


“Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua or- 
ang tua??.” (Al-Ankabut: 8) 
Allah 4& berfirman: 


BE NK 3 MGIE3 


76 Teman sejawat semisal teman belajar, teman kerja dan teman dalam perjalanan 
27 dengan mengatakan: “Aku meminta kepadamu demi Allah!” 

28 Jangan sampai memutus tali rahim (-pent.) 

29 Yang dimaksud adalah birr al-walidain dan silaturahmi 





- Riyadhus Shalihin — 373 





WINE BIS ANA AN 


Pa 


EA IP KAT LIP NK LE 
TERAS SU ET 


va APN “ € - saYA| ANN aa Pada 

DAR |Gye dh resa ar A9 4 key — 
Pb. LA  Jdedud 

NLAYA La) bk KPS AS 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua- 
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “uff”8 dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana 


mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (A-lsra': 23-24) 
Allah 4g berfirman, 


KN SA Ap SEN C3". MEI, 
PAP da PG) KE NG KENA 
BIGIKE JAE AAA TN HOT 

Ati APA 


“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapaknyaj ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada- 
Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.” 
(Lugman: 14) 


) 23 49 2 , 9 2, 2 ar | 
ANGEL YANNGE BEN NW 


“ 


280 “If” adalah ungkapan tidak senang atau bosan. 





374 - Riyadhus Shalihin - 


, 


i Jnkanyang PESAN. IG AS 


317. 


Pipa EYANG. IS US 
Ads, Aaj “YA en 3G 
PA TN MANA 


Dari Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud «& , dia berkata: “Saya 
bertanya kepada Nabi gg: “Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah 
Ta'ala?” Beliau jawab: “Shalat tepat pada waktunya?! .” Saya katakan: 
“Kemudian apa?” Beliau jawab: “Birrulwalidain.” Saya katakan: 
“Kemudian apa?” Beliau jawab: “Jihad (perang) dijalan Allah.” (HR. 
gan aa 


AGS 6 T2Eas Hua 5 ab) 


Kas mg AI NI» Aa 
MALANG WAAAD 


318. Dari Abu Hurairah «4 , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Seorang 


anak tidak bisa membalas jasa orang tua kecuali jika dia menemukannya 
dalam keadaan menjadi budak kemudian ia beli dan ia merdekakan.” (HR. 
Muslim) 


Ba: 23 AS DN AN 
Kapan SAN PATA NAN KAA 
Bs KATA SAN da 


2! Maksudnya diawal waktunya sebagaimana ada dalam sebagian hadits 





- Riyadhus Shalihin 375 





319. 


320. 


376 


Sea LAN S PN AS Ae 


Dari Abu Hurairah 4 , bahwasanya Rasulullah #g bersabda: “Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan 
tamunya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka 
hendaklah menyambung tali rahimnya dan barangsiapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam.” 


. (HR. Bukhari — Muslim) 


BEAN, BEAN IG. GA 2. 
NAN PERAGA 
ane Kera daa PA AA AAN 
AN 36, PP" sa ena 9 aa KAA Nee 
Yen FR IS 9 3 2 ANE usb 
KS Ap MA LN IE ha 
bayu AN SS NAK CAN SAS 23 
! Tata NN NS 
Ke Tan SEN SAN 229 
ME IS TA KI, 
Dari Abu Hursirah 4g , dia berkata: “Rasulalah Ap bersabda: 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk, sehingga tatkala Dia 
telah merampungkan penciptaan mereka berdirilah rahim lalu berkata: 





- Riyadhus Shatihin - 


“Ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan 
hubungan rahim.” Allah menjawab: “Ya, bukankah kamu rela kalau Aku 
menghubungi orang yang menghubungimu dan memutus orang yang 
memutuskan hubungan denganmu?” Jawab rahim: “Benar” Allah 
berfirman: “Itulah bagianmu.” Kemudian Rasulullah g& bersabda: 
“Bacalah jika kamu menghendaki: 

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka 
itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka 
dan dibutakan-Nya penglihatan mereka?? (Muhammad: 22-23) (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat Bukhari: “Maka Allah berfirman: “Siapa yang 
menyambung-mu maka Aku menyambungnya dan siapa yang memutuskan 
Setan Kep Da maka Aku memutuskan (hubungan dengan)nya.” 


Aa Te ag NE4S TAN aa Kya 


Isra Na Ma dk 
3G ae AC NO ANN AO ag J6. pe 
P2 | ma c 39 JG ah 
AN in AA A5 
«IDE: #3 Ke HE SN IG 
No Ag fe “iga Lapan 4, 3 
sat 33 OA, 


G3 2 


Bhi 


Ai 


ma 
Hi 


28 Ditulikan dari kebenaran dan dibutakan dari kebenaran. 





-— Riyadhus Shalihin - 371 





321. Dari Abu Hurairah :&,, dia berkata: “Ada seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah gg lalu berkata: “Wahai Rasulullah 4g siapakah orang yang 
paling berhak saya temani dengan baik?” Beliau jawab: “Ibumu.” Dia 
berkata: “Kemudian siapa?” Beliau jawab: “Ibumu.” Dia berkata: 
“Kemudian siapa.” Beliau jawab: “Ibumu.” Dia berkata (lagi): “Kemudian 
siapa?” Beliau berkata: “Ayahmu.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Wahai Rasulullah siapa orang yang paling berhak 
dengan persahabatan (pelayanan) yang baik?” Beliau berkata: “Ibumu, 
kemudian ibumu, kemudian ibumu kemudian (berbuat baiklah) kepada 
ayahmu kemudian kepada orang yang terdekat denganmu dan yang dekat 
EN ang 2 


peta Ca 
Pa ET A, P Aa? ha 0. G ) 2 Fa Kap Ad ola 
(DE ra .06 SEKS, pan 
JI Lp “ Kg 3 Bal Ca . 
KATA FYI D9 Veyas Hb es AL 
XC ENAK ade. 
eta 0195 « ENG bela 
322. Dari Abu Hurairah sg , dari Nabi gg beliau bersabda: “Sungguh hina, 
sungguh hina, sungguh hina?? orang yang mendapatkan ayah ibunya 


dimasa tua salah satunya atau keduanya ternyata ia tidak masuk surga.” 
“ Muslim) 


ALTA PAS AA PA ANDA KA 
Ta CAT AA SITYAN WAY ARIE TAN 
ea. Ia sun MEA 
SAE OGAN Jl Ap ES NG 

2 2 LAN Ba AN 


2 vXg 2 Lil es: Hidung fulan itu menempel dengan tanah (rugham) karena hina, kata 
ini adafah kinayah tentang kehinaan. 


378 - Riyadhus Shalihin - 








LINA ut TA Ce 23 LX. 
AAS oya PSG YEN Sg Aan 


“. 4 9 ea RN 4 But” TA Pa Elda 
p, vb, aa KAN »9 AA AG 
“3 


| 1 (Gn, PIA IP, 
3 SEN AA, 
WN ASN An 
TE Ay KA EK Sa 


” 


X$ 
N 


»$ 


£ rx rat, we. 9 n 12 Far 93 
IDE GEA AI yna REEL 


INN Tan 

MANA 

323. Dari Abu Hurairah «& , bahwasanya seseorang berkata: “Wahai 

Rasulullah saya mempunyai kerabat yang selalu saya menghubungi 

mereka tetapi mereka memutuskan saya, saya selalu berbuat kebaikan 

kepada mereka tetapi mereka berbuat jelek kepada saya, saya selalu sabar 

(santun) terhadap mereka tetapi mereka selalu berbuat bodoh terhadap 

saya. Maka beliau bersabda: “Jika kamu benar seperti yang telah kamu 

katakan maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas, 

dan penolong dari Allah atas mereka selalu menyertaimu selama kamu 
seperti itu.” (HR. Muslim) 

“Seolah-olah kamu memberi makan mereka debu yang panas” ini 
adalah tasybih, meyerupakan dosa yang menimpa mereka dengan apa 
yang dialami oleh orang yang memakan abu panas, dari rasa sakit, perih 
dan pedih, sementara orang yang berbuat baik kepada mereka tidak 
menanggung dosa apa-apa, tetapi merekalah yang berdosa besar sebab 
tidak memenuhi haknya dan telah menyakitinya. Wallahu a'lam 


ANA NAN 29 Su 2-3) St 
36 Me 5S AA AE 


7 11 r$, 2 0... 3,7 c “. 
AS NO NN pan AN KLIEN Iyan 


- Riyadhus Shalihin — 379 


Ae 7 “ 

Adel 3) AA 
ah IKEA AAN 1 
J2 NAD: MTA jerP Lang 


3 Pra 
LH 
Dari Anas  , bahwa Rasulullah gg bersabda: “Siapa yang ingin 
dilapangkan untuknya rizkinya dan diakhirkan untuknya dalam ajalnya 
maka hendaklah menyambung tali rahimnya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


KN EN LASEIRG ro 


n“ 
. 


324. 


SE, Haa! ana. aa 


SG EA dala SEGI MN Aa GL ASI 
Nur» Ka! Ag 2. 
Pr ena IS Gada 


KAS s1 (Gray tu (DEL Wala / Hat tasai | 
SG Par Kp AN 33 LAU Ia BEAN - 


ai £ aa & Ea SNI ) 1 Sans: 
AE 


Panai KANG CA KS CA 

ea Beat bela a ba apa 
Asah 2 MA 5 BA II 
Nayla YA AA PAN 


380 - Riyadhus Shalihin - 


an A35 Kasi, KAI We Kyevei 
P3 Lan” 


SEE AF SBS SKR as 


" base Yana 3 ARA, 36 


325. Dari Anas #,, dia berkata: “Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah 
yang paling banyak memiliki harta dari kebun kurma, dan harta yang 
paling ia cintai adalah kebun Bairaha yang berhadapan dengan Masjid 
Nabawi, dan Rasulullah #g selalu masuk kesana dan meminum airnya 
yang jernih.” Berkata Anas: “Maka tatkala turun ayat ini (Kamu tidak 

, akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu 
menafkahkan dari harta yang kamu sukail, Abu Thalhah mendatangi 
Rasulullah #&, dia kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
Allah Ta'ala telah menurunkan kepada anda (Kamu tidak akan 

: mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan 
dari harta yang kamu sukai| maka sesungguhnya harta saya yang paling 
saya cintai adalah kebun Baihara, dia adalah sedekah untuk Allah Ta'ala, 
saya mengharapkan kebaikannya dan pahalanya disisi Allah 4g , maka 
letakkanlah ya Rasulullah sg dimana anda diberitahu oleh Allah.” Maka 
Rasulullah gg berkata: “Bakh itu adalah harta yang menguntungkan, itu 
adalah harta yang menguntungkan, aku telah mendengar apa yang telah 
kamu ucapkan dan aku kira kamu jadikan saja sebagai sedekah kepada 
famili kerabatmu yang dekat.” Maka Abu Thalhah berkata, “Aku 
laksanakan ya Rasulullah.” Maka Abu Thalhah membagi-baginya kepada 
kalangan kerabat sepupu-sepupunya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Penjelasan lafadz-lafdznya telah berlalu Kara BAB 37 


Geng “gai week 
Kang JS REG anta A5 IE 

KENA MATA dag snap AN 
IG BI K F6 SELATAN As 


- Riyadhus Shalihin - 381 








326. 


327. 


36 


Un Je SERIES LA, 
(Aa ab ng NEON sasa A3 
AT PN AA AN AP ETIK 

daan Ie Pn ABG 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al- “Ash tag: 3 «wa, dia berkata: “Seorang 
menghadap kepada Nabi $8 lalu berkata: “Saya berbaiat kepada anda 
untuk hijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah Ta'ala. Nabi 
#& bertanya: “Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? 
Dia menjawab: “Ya, bahkan keduanya.” Maka beliau bersabda: “Kamu 
mencari pahala dari Allah 4g ?” Dia jawab: “Ya.” Beliau bersabda: “(Kalau 
begitu) pulanglah kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah pelayananmu 
terhadap keduanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam satu riwayat mereka berdua: “Datang seorang laki-laki 
memohon ijin kepada Nabi $$ untuk ikut perang jihad, maka beliau 
bertanya: “Apakah masih hidup kedua orang tuamu?” Dia jawab: “Ya,” 
maka beliau bersabda: “Maka berjihadlah dalam (melayani) mereka 
berdua.” 


“At Aa EPA & Jung FN Pn Ia 

mete 3 . pan SAN 
Pj 

SNN AA ANYGN re 15 

PPS “ - 1. »“ ea an - 

G9 YN , Aset. Salas ae 
Dari Abdullah Ibn Amr « dari Nabi # beliau bersabda: “Bukanlah 
washiP# itu orang yang membalas (hubungan), tetapi washil (yang sejati) 


itu adalah orang yang apabila kerabatnya memutus dia, dia berusaha 
menyambungnya.” (HR. Bukhari) 


“G3 disini berbentuk bina li al-ma'kum yang berarti memutus 


PI ea ad 


sedangkan 4x, marfu' menjadi failnya”'. 


24 Washil adalah orang yang menyambung tali rahim 
25 Pada sebagian riwayat ditulis AJA (diputus) seperti yang ada dalam Fath Al-Bari. 


382 





- Riyadhus Shalihin — 


2 AN AS DEKAN 
2523 PA ATK k ENYA HA L- 2) 
KI) IV ANT ra 

MEA KANG 


328. Dari “Aisyah gs , dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Rahim itu 
digantung di “Arsy, dia berkata: “Siapa yang menyambungku maka Allah 
menyambungnya dan siapa yang memutusku maka Allah memutusnya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


An AI 2) ME PLAN PIK OPAN TE NYA 


- 


PESAN ES, IKA, ba 


rd 


YAN EKA, rana NAN GE 


KIA ey AP JG Eau) Sa ya ) gw yh 


SA TA MUA PRO 


329. Dari Ummu Al-Mukminin Maimunah bint Al-Haritsah Lagic dil (yua, 
bahwasanya dia memerdekakan seorang budak wanita tanpa meminta izin 
Nabi gg , maka pada hari giliran Rasulullah berada dirumahnya, dia 
berkata: “Ya. Rasulullah, apakah anda merasa bahwa saya telah 
memerdekakan budak saya?” Beliau bertanya: “Apa sudah kamu 
laksanakan?” Dia jawab: “Ya.” Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya 
kamu, seandainya kamu memberikannya kepada kerabat kamu (dari pihak 
wanita) tentu hal itu lebih besar lagi pahalamu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


LES SIN KI MA Sx, 


- Riyadhus Shalihin - 383 








e ru Denga Ap 
KN pa 

MIESEN OH 2 Saida 
5 Iiesgais Pesta Ad « "Ah MAKNA 


) 


LNG INA Tar GBI ee Yee Ia 
. NS 


330. Dari Asma' bint Abu Bakar As-Shiddig Laeic dl 22, dia berkata: “Ibu 
saya datang kepada saya, sedangkan dia itu wanita musyrik pada masa 
Rasulullah gg 88, maka saya meminta fatwa kepada Rasulullah £ . Saya 
katakan: “Ibu saya mendatangi saya, sedangkan dia itu menginginkan 
sesuatu dari saya maka apakah saya (boleh) menyambung ibuku?” Beliau 
menjawab: “Ya sambunglah ibumu.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Raghibah: menginginkan milik saya, ingin meminta sesuatu kepada 
saya. Ada yang mengatakan dia adalah ibunya dari nasab dan ada juga 
yang mengatakan dari radha'ah Be yang £ benar adalah yang pertama. 


pasa 3 SAE AAN C0 MN 
SAI AN 
Aa TAN Ta BTA» Pa 
MO LN gai YAN EN LNG 


26 Pada masa perjanjian damai antara Rasulullah dengan kaum musyrik dalam Hudaibiyah 


& 
2 
"BA 





384 - Riyadhus Shalihin — 


G3 ATA agan api 

SA pe NP NYATA 

SAE LENSA - 
SUNAN AAN LG. as 

a23 YAN AN TEA jae Ba 
Ga AG ema rara vga 
Bet AIA EL 
SANGE AAS ot 
HI aa Cus Sen 
Jean A0 nysaea. NP GA 
AG ngo OR an 5 San Tag 
KA ANA ayaata "Te 2 A5 
aa 2 AA OP 3 SDA 


331. Dari Zainab Ats-Tsagafiyah istri Abdullah Ibn Mas'ud «&, , dia berkata: 
“Rasulullah gg bersabda: “Bersedekahlah kalian wahai kaum wanita, 


N 


pn 


» Riyadhus Shalihin - 385 





332. 


386 


meskipun dari perhiasan kalian.” Dia berkata: “Maka saya pulang menemui 
Abdullah Ibn Mas'ud, saya katakan kepadanya: “Sesungguhnya engkau 
adalah laki-laki yang sedikit harta (penghasilan), sedangkan Rasulullah 
#5 telah memerintah kami bersedekah, maka datangilah beliau, tanyakanlah 
kepada beliau: “Apabila sedekah itu mencukupi aku (bila aku serahkan 
kepada kamu) jika tidak maka saya serahkan kepada selain kamu.” Maka 
Abdullah berkata: “(Tidak) tetapi datang saja sendiri kepada beliau.” Saya 
lalu berangkat, ternyata wanita Anshar telah berdiri dipintu Rasulullah 4 
, keperluanku sama dengan keperluannya. Adalah Rasulullah $g telah 
diberi kewibawaan, maka keluarlah Bilal menemui kami, kami katakan 
kepadanya: “Tolong, temuilah Rasulullah gg dan sampaikan bahwa ada 
dua orang wanita didepan pintu menanyakan kepada anda: “Apakah cukup 
sedekah dari keduanya bila diberikan kepada suami mereka dan anak- 
anak yatim yang ada dibawah asuhan mereka? Jangan diberitahukan siapa 
kami.” Maka Bilal menghadap Rasulullah $$ untuk menanyakan kepada 
beliau, maka beliau bertanya: “Siapa mereka berdua?” Bilal berkata: 
“Seorang wanita dari Anshar dan Zainab.” Maka Rasulullah bertanya lagi: 
“Zainab yang mana itu? Dia berkata: “Istri Abdullah.” Maka Rasulullah 
gg bersabda: “Mereka berdua mendapatkan dua pahala: pahala 
an kerabat dan pahala sedekah.” (HR. Bukhari - Muslim) 


Amal KBENN JAY IT 2 NYY 
YG PK NNaN yi 3 An knp AN 
NATA AANG Se (: PEKNYA yA 


(SEN g 


SITUS naa AN NE SSGAN 
SE LGA AGEN BUG 


Dari Abu Sufyan Ibn Harb dalam sn yang panjang tentang kisahnya 
dengan Heraclius, bahwa Heraclius bertanya kepada Abu sufyan: “Apa 
yang dia perintahkan kepada kamu?” —maksudnya Nabi $gs- Maka dia 
menjawab: “Saya katakan: “Nabi itu menyatakan: “Sembahlah Allah 
semata dan janganlah menyekutukan-Nya sedikitpun, dan tinggalkanlah 
apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapakmu. Dia memerintah kami shalat, 





- Riyadhus Shalihin — 


333. 


jujur, er secara bersih dan Pen ” (HR. Bukhari — Muslim) 

BL PETA YAN ET Cr Upaya NX 
» En Ke 2 an LIGA Ti 
33 SIP Sea o Pee Ns: Pa 
“n 

ka yet 2 R3 Beragam LAN 
Ra (ar — 346 15 TA 2932 
LN « apa WNA 


PENAK Sanu #P Gaga YSS 


AA 


N 


3 


IN 


Td 2 Li Ce) 
LNG Aap Aa ! 69 
ak 2 0211 2. “3 npad "NO 
“ - & 7 | SF Ne - 
#rwkaass AI SIN UU 
4 / 45 Apn 7 
PLAN UP, S3 ENY ya 
KN HA Up « AAN» Ata 
K4 “ - ” 4 u 
: Ko K Fi Sa AM 
Dari Abu Dzar «4, , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya 
kamu semua akan membebaskan satu negeri yang didalamnya disebut- 


sebut nama girath.” Dan dalam satu riwayat: “Kamu akan membebaskan 
Mesir yaitu satu negeri yang didalamnya disebut nama girath, maka 


— berwasiatlah terhadap penduduknya dengan baik, karena mereka memiliki 


hak (kehormatan) dan kekerabatan.” Dalam sebuah riwayat: “Apabila 
kamu telah membebaskannya maka berbuat baiklah kepada penduduknya 
karena mereka memiliki hak kehormatan dan kekerabatan.” Atau beliau 
bersabda: “Hak kehormatan dan hubungan semenda (besanan).” (HR. 
Muslim) 

Oirath menurut para ulama adalah bagian (pecahan) dari dinar dan 
dirham atau sejenisnya dan penduduk Mesir banyak mempergunakan istilah 
girath dalam kesehariannya (pent)?? 


271 Demikian ucapan penulis yang disebutkan dalam Dalil Al-Falihin 2/168 (-pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 387 


Para ulama berkata: “Rahim yang dimiliki bangsa Mesir adalah 
keberadaan Hajar Ibn Ismail $&kgj berasal dari mereka. Sementara 
hubungan Mushaharah ada karena Mariya ibu dari: Ibrahim putra 
Rasulullah gg adalah juga dari mereka. 


, Ka ani 27 ana -- 

LAYAN EL AN pa SAI Tt 
GS Mt Ae SI TS Ian AS 
Deng enaipka APP 5 Aigands 


/ Ar 


1 NAN 3 ana JNE ) 
A. £ 1G. 2 
MA biga Xl ay, SAMA 


- 


gaga LA PAN aa 


SA Ass Jp 
3 35 Mg AP AU LA GO 


L 


Gina SLS PA LOW 
"/ ag, 


Nara GI EN 
Ai Genta KA aa INN 3 
Kas 95 JAuS: HA ES 


334. Dari Abu Hurairah :& , dia berkata: “Ketika turun ayat: 





388 “ Riyadhus Shalihin — 


335. 





“Dan berikanlah peringatan kepada sanak keluargamu yang dekat.” 
(Asy-syu'ara: 214) 

Rasulullah $8 mengundang suku Ouraisy, maka merekapun berkumpul 
dan Rasulullah memanggil secara umum dan secara khusus, beliau 
mengatakan: “Wahai Bani Abdissyam, wahai Bani Ka'ab Ibn Luay, 
selamatkanlah dirimu dari neraka. Wahai Bani Murrah Ibn Ka'ab 
selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Abdilmanaf 
selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Hasyim selamatkanlah 
dirimu dari api neraka, Hai Bani Abdul Muththallib selamatkanlah dirimu 
dari api neraka. Hai Fatimah selamatkanlah dirimu dari api neraka, 
sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa sedikitpun untuk membelamu 
dari siksa Allah, hanya saja kamu semua memilki tali rahim (denganku) 
aku akan menyambungnya dengan air rahim.” (HR. Bukhari — Muslim) 


GI, : air rahim artinya aku akan menyambungnya. Beliau 


menyerupakan terputusnya rahim dengan panas yang bisa dipadamkan 
dengan air, jadi rahim bisa Na yaa silaturahim. 


KENGSAN yo ANKE NG No 
Ob Karena MeR:5 jan nga IG 
KEY Pa Aan AI TA) 
HA. La GI 52355 


Dari Abdullah Amr Ibn Al-'Ash tksic dil wa), dia berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah $g bersabda secara terang-terangan bukan samar- 
samar, beliau bersabda: “Sesunggunya keluarga Bani Fulan bukanlah wali- 
waliku, sesungguhnya wali (penolong)ku adalah Allah dan orang-mukmin 
yang shaleh, hanya saja mereka memiliki hubungan rahim, saya akan 
menyambungnya dengan silaturahim.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini 
lafadz Bukhari) 


AANG Le BELA SE XM 
LA SA PEN SI 


- Riyadhus Shalihin — 389 : 


2 


sah Kat $ TG “ IKA NN 1 Ar 
Te SELAI JGA 


BBB 
APEL 


br 
336. Dari Abu Ayub Khalid Ibn Zaid Al-Anshari ss, bahwasanya seorang laki- 
laki berkata: “Wahai Rasulullah beritahukmjah kepada saya satu amal 
yang bisa memasukkan saya kedalam surga dan menjauhkan saya dari 
neraka. Maka Nabi #g bersabda: “Kamu menyembah Allah dan jangan 
menyekutukan-Nya sedikitpun, kamu menyegerakan shalat, membayar 

zakat dan menyambung ia rahim.” Sa Bukhari — Muslim) 


RE NA LEAN AAS NYV 
198. Ans 3 papan SEN Sin J6 


» 2 


saga 1 52 AAA Gr rx CRAL 
ar PIA EKA YES AN 3 AS 
“banda IG 9 SALA 


337. Dari Salman Ibn Amir ss , dari Nabi £g, beliau bersabda: “Apabila 
seseorang kamu Manan puasa maka berbukalah dengan kurma karena ia 
adalah berkah, jika kamu tidak mendapatkan kurma maka dengan air, 
karena ia adalah suci dan mensucikan.” Dan beliau bersabda: “Sedekah 
kepada orang miskin hanyalah sedekah tetapi kepada sanak kerabat bernilai 
ganda, sedekah dan silaturahim.” (HR. Tirmidzi, dia berkata Hadits 
sen 

P Xud 


Hse SEREN SL A BAN 


28 Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas no. (531): Shahih Sunan Abu Daud 
dengan sanad ringkas no. (2065): Shahih Sunan Ibn Majah dengan sanad ringkas no. (1494), 
Dha'if Sunan Ibn Majah no. 374 dan Irwa' Al-Ghalil no. (922) 





390 - Riyadhus Shalihin 


LB IS KEKE, 
21 AON FS Saras SIANG r 1312 an 
KG YAN TAYIA TArgi « 5» He 

pnp 


338. Dari Ibn Umar Lysc &! yo), dia berkata: “Dibawah kepemimpinan saya 
ada seorang istri, saya sangat mencintainya tetapi Umar tidak 
menyukainya. Dia berkata kepada saya: “Ceraikanlah.” Tentu saja saya 
menolak, maka Umar mendatangi Nabi &g lalu menceritakan masalahnya 
kepada beliau akhirnya Nabi #8 bersabda: “Talaklah ia.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, dia berkata hadits hasan shahih) 


KAN AI ARA FO IA AN sp 503383 NYA 
Liya SG Man Ten DNAN YAI 
SA TN War lean 15 


AJE IA ATI KAA 3 KAA 95 2 3 


Pep ina sy 


339. Dari Abu Ad-Dara' «&, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatanginya, 
dia mengatakan: “Sesungguhnya saya memiliki seorang istri dan ibu saya 
menyuruh agar saya menalaknya?” Maka dia menjawab: “Saya mendengar 
Rasulullah ggg bersabda: “Orang tua itu adalah pintu surga yang paling 
tengah, maka apabila kamu menghendaki sia-siakanlah pintu itu atau 
peliharalah.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Beliau bersabda: “Hadits Hasan 
Shahih”) 





-— Riyadhus Shalihin - 391 





MEA As AL Hy S3 KIR 
LE EA ANN YG NA, IG 
2 9g. 


Kentang amen AN 
Ejaan na AN As 
Haa Maa ap dar 
ganguan Bngatasj Ra 
AMS a03 erna 
A03 KN AIA 
Fak NI Pergan IA 255 
Ia Li ba 3 TAG AS 
CN & A AS NE Saat Je 
TE A S NN 33 PN Lam Aan: Je 
KA AG SKIN SS aa AIA 


340. Dari Al-Bara' Ibn “Azib legic Al (ay, dari Nabi 8 beliau bersabda: 
“Saudara perempuan ibu itu sama kedudukannya dengan ibu.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Shahih”) 


392 - Riyadhus Shatihin — 


Dalam bab ini hadits-haditsnya yang ada didalam kitab As-Shahih 
sangat banyak dan masyhur diantaranya adalah: hadits tiga orang dalam 
gua?” dan hadits Juraij?” , keduanya telah berlalu. Beberapa hadits yang 
sangat mashyur dalam As-Shahih sengaja tidak saya sebut supaya ringkas, 
dan diantara yang paling penting adalah hadits Amr Ibn Abasah «&, yang 
panjang dan berisi berbagai pelajaran, kaedah Islam dan adab-adabnya, 
Insya Allah akan saya sebut secara utuh pada bab Ar-Raja' (mengharap)? , 
dia berkata didalamnya: 

“Saya masuk menemui Nabi #g di Makkah —yaitu diawal kenabian- 
saya berkata kepada beliau: “Siapa anda? Beliau jawab: “Seorang Nabi” 
Saya bertanya lagi: “Apa Dia mengutus anda?” Jawab beliau: “Dia 
mengutusku dengan ajaran silaturahim, menghancurkan berhala-berhala 
dan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.” Dan 
seterusnya dengan menyebut kelengkapan hadits.” Allahu A'lam. 


DS TA Yap £ LA 2 


HARAMNYA DURHAKA KEPADA AYAH BUNDA DAN 
MEMUTUS TALI KELUARGA 


Allah 4& berfirman: 


2 PI AN ANA IA PP 
Pang da Pa mana »1 SIS 


AAS 3 A9 «2 LAN nj B0 
: Ma WNA 


“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka 
itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan 
dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (Muhammad: 22-23) 


29 Hadits no. (13) 
20 Hadits no. (264) dari Abu Hurairah 
21 Hadits no. (443) 


———————————————— . Riyadhus Shalihin - 393 





Allah ah berfirman: 


Sd AANG SAN 3G 


Nat s0 han AB 4 


PR Pan 


Pa LE THE TIK IA Ga 3 9 
Norag « Aegta PA PIA PANGAN 


“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan 
teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan 
dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh 
kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).” (Ar- 
Ra'd: 25) 


Allah 4g berfirman: 
ASIN natopingonadea 
ME BIA BIN Ius AS Un 


Tg ? Jua HA YES ee gr 

C GAN CT: KAPAT 2 TE —) 5 

. Tea 91 1 Aa Sa 2 , .— . 
SER Ika Gina - 

Ye NY Pa 


“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua- 
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: “Wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagai mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (Al-Isra': 23-24) 


3 





394 » Riyadhus Shalihin — 


341. 


342. 





. db Kai y 
AA MAN ea “IG IK At LK 
AAA HE A05 


HA ne pakegenga 
SES JA IN NE 
Pena 


Dari Abu Bakrah Nufai' Ibn Al-Harits 4g , dia berkata: “Rasulullah - 
bersabda: “Maukah kamu aku beritahu tentang dosa besar yang paling 
besar?” —tiga kali- Kami katakan: “Tentu, ya Rasul Allah.” Beliau bersabda: 
“Menyekutukan Allah dan durhaka kepada ayah bunda.” Semula beliau 
duduk bersandar kini beliau duduk tegak dan bersabda: “Ingatlah, juga 
ucapan dusta dan kesaksian palsu.” Beliau terus menerus mengulang-ulang 
hingga kami katakan: “Andaikata beliau diam.” kal Bukhari — Muslim) 


KELAS EK NN 
Sa AAN TIA » JOANG 
TEA Arg. TAAT TAP NA 1:33 « GTA 


mn SA KAS 231722 
nee ON PAMA TA TAI 


PINGIN 2 SY wi: 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash Lagic dit (oa, dari Nabi #8 , beliau 
bersabda: “Dosa-dosa besar itu adalah: menyekutukan Allah: durhaka 
kepada kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan sumpah dusta.” 
(HR. Bukhari) 


- Piyadhws Shalihin - 395 





Kap NS an NS Saka an Wan AG an 
Sa G3 22 ?.- 33 PLN Aa pengan NG (AN 23 
Uta anna LL FI ia JG 


P3 Le” 2 
" ABE ia 2. PAI 


ANA 33 - 353 
Len AGS LAS A3 
PGA Lena Ar 2 en PAN Layan 


343. Dari Abdullah Ibn Amr « , bahwasanya Rasulullah 4 “bersabda: 
“Termasuk dosa-dosa besar adalah: mencaci maki orang tuanya sendiri!” 
Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencaci maki 
orang tuanya sendiri?” Beliau menjawab: “Dia mencaci maki ayah orang 
lain lalu orang itu membalas dengan mencaci maki ayahnya, ia mencaci 
maki ibu orang lain dan orang itu ganti mencaci maki ibunya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Didalam satu riwayat: “Sesungguhnya termasuk dosa besar yang pal- 
ing besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya.” Ditanyakan: 
“Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?” 
Beliau jawab: “Dia mencaci ayah orang lain lalu orang itu balik mencaci 
bapaknya, dia mencaci ibunya maka ia mencaci ibunya.” 


Das Melia an pb xtt 
NA pa nan, AI LN yng 
9453 PEMNB AN ea - BAN GOAL 


344. Dari Abu Muhammad Jubair Ibn Muth'im «& , bahwasanya Rasulullah 
$$ bersabda: “Tidak masuk surga seorang yang memutus.” Sufyan berkata 





396 - Riyadhus Shalihin 


dalam riwayatnya: “Maksudnya, pemutus tali rahim.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


LEG Ketan DASAN Guna S3 X0 
Key pa KE Karan AA NE 
sii PEN OAT TNAY 20 Ds 
PA AA LUAR YAI I-CYIA TALI 

(Angan Link Van AAN ITA 
3 F3 aa MEA TOR IE AA PAPAN 
Pan 29 K5 IN NG Utang. eat 

5 ue HNS SONY AAT L 

AS ea KAN AN AK 
23 KANG JA 
Dasa BAN dina 
PERAN KEP 3. Jai 

HERAN 9 Link Ld 33 
DAS ane. Dat IS Leles gn 
- Riyadhws Shalihin - 397 





345. Dari Abu Isa Al-Mughirah Ibn Syu'bah $& dari Nabi £ beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah 4g mengharamkan atas kamu, durhaka pada ibu, 
menolak (kewajiban) dan meminta-minta (yang bukan haknya), dan 
mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah membenci untuk 
kamu, katanya-dan katanya (banyak bicara), terlalu banyak tanya, dan 
menyia-nyiakan harta.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Kata “3659” maksudnya adalah berbicara dengan semua yang 
IN er 


dia dengar (tanpa seleksi) sehingga dia berkata: “Katanya begini dan 
Fulan berkata begini,” sehingga dia tidak tahu kebenarannya. Dan 
cukuplah kebohongan seseorang kalau dia menceritakan segala yang ia 
dengar. Sedangkan menyia-nyiakan harta yaitu boros dan 
membelanjakannya bukan pada keperluan yang diizinkan oleh agama 
baik keperluan dunia maupun akhirat dan tidak menjaganya padahal ia 
mampu untuk menjaga. 
Banyak bertanya adalah memaksa bertanya dalam hal yang tidak 
diperlukan. 
Tentang bab ini ada beberapa hadits yang telah disebut pada bab 
sebelumnya seperti hadits "Dan aku memutus orang yang memutusmu. ”?2 


Dan hadits “Siapa yang memutuskan maka Allah yang memutuskannya.””? 


AN ”x (a- ,) 
AS BLN 


MAN IN aygiluga nga BIG 3 1 
| BAB 42 
KEUTAMAAN BERLAKU BAIK KEPADA SAHABAT AYAH 
BUNDA, KERABAT, ISTRI DAN SEMUA ORANG YANG 
DIANJURKAN UNTUK DIHORMATI 


Ka 1 Ca Tar TN .. 9 

Bb IE RSNI EN ANN 
ga »- Kn 

. d5 PENTAS 5 Se 


22 Hadits no (320) 
23 Hadits no. (328) 





398 - Riyadhuo Shalihin — 


LAYAN ENG YAN ES 
Aa, SAI 
PEG KIE EK Saba Pe 
3 Ma ya apa da ES 
Nana DAA asa Aa aa 
GS SEL YAN GE WNI Kenya 
P See An gan Sa AS 


Tua 


WA de KAI 

PI PANEN LBI 
Te Lean gila. AN 
yes ha saka 
IEtn3K ape AGAN 3 
KSO K2 JS Sggng 
Ia ANA APA NI ENG WA, sni 

SCANIA ANE HOST, AN Ah Sulasi 


- Riyadhus Shalihin - 399 





- 
» 4 


AN stag ena pay nrA 


(- an 
ai SA KN 05 -— 
Ya SANG SANG BRO sak 


IN AA 21 , - 
AO TA STAU, S5 
346. Dari Ibn Umar Le &i wo, , bahwasanya Nabi gg bersabda: 
“Sesungguhnya kebajikan yang terbaik adalah apabila seseorang 
menyambung (menghubungi) sahabat karib ayahnya.” 

Dan dari Abdullah Ibn Dinar dari Abdullah Ibn Umar «gs, bahwasanya 
seorang laki-laki Arab pedalaman bertemu dengannya disebuah jalan 
Madinah, maka Abdullah mengucapkan salam kepadanya dan menaikkan 
keatas himar yang dia kendarai, dan memberinya surban yang ada di 
kepalanya. Berkata Ibn Dinar: “Maka kami berkata kepadanya: “Semoga 
Allah memperbaiki anda, sesungguhnya mereka itu Arab badui mereka 
cukup puas dengan sedikit pemberian.” Maka Abdullah Ibn Umar 
menjawab: “Sesungguhnya ayah orang ini kecintaan Umar Ibn al- 
Khaththab «, dan saya mendengar Rasulullah $ bersabda: 
“Sesungguhnya kebajikan yang terbaik adalah seseorang menghubungi 
keluarga kawan-kawan ayahnya.” 

Dan dalam satu riwayat dari Ibn Dinar dari Ibn Umar, apabila Ibnu 
Umar keluar Makkah, dia memiliki seekor Himar tempat ia bersantai 
manakala ia bosan naik pelana unta, dan memiliki surban yang ia ikatkan 
pada kepalanya, ketika ia sedang berada diatas himar itu tiba-tiba seorang 
Arab Badui melewatinya, maka dia berkata: “Bukankah kamu adalah 
Fulan? ?” Dia jawab: “Benar” Maka ia memberinya himar seraya berkata: 
“Milikilah ini.” Dan juga memberinya surban sambil berkata, “Ikatlah 
kepalamu dengan ini.” Maka sebagian sahabatnya berkata kepadanya: 
“Semoga Allah mengampuni anda, anda telah memberi badui ini seekor 
himar yang biasa anda pakai bersantai, dan sebuah surban yang biasa anda 
ikatkan pada kepala?” Maka dia berkata: “Sesungguhnya saya mendengar 
Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya diantara kabajikan yang terbaik 


24 Tambahan dari manuskrip Az-Zhahiriyah dan manuskrip (B dan C) milik al-Maktab al- 
Islami dan Shahih Muslim. 





400. - Riyadhus Shalihin - 


347. 


adalah apabila seseorang menghubungi keluarga kawan (kesayangan) 
ayahnya setelah ayahnya tiada.” Sedangkan ayahnya badui ini adalah 
kawan karib Umar «& .” Semua riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Mus- 
lim. 


Kd Pi KE Ig 


SALA WRENN dai 
AA ee AE AI JAS 

0S KA 1 yan 1 27 AA aa 
ARA minaj WAN IS 


” 


4 TENGYATAS Aye : “Jas c Kena 


IN Di Ras SA DASI NA 
BA NEK AAS 


Dari Abu Usaid Malik Ibn Rabi'ah As-Sa'idi $g , dia berkata: “Ketika 
kita sedang duduk disamping Rasulullah $& tiba-tiba didatangi oleh 
seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata: “Ya Rasulullah apakah 
masih ada sesuatu dari perbuatan berbakti kepada ayah bunda yang 
dengannya saya bisa berbakti kepada keduanya setelah keduanya 
meninggal dunia?” Maka beliau bersabda: “Ya, berdo'a untuk keduanya, 
memohonkan ampun untuk mereka berdua, melaksanakan janji mereka 
setelah kepergian mereka, menyambung tali rahim yang tidak sambung 
kecuali dengan keduanya dan memuliakan kawan-kawan mereka.” (HR. 
Abu La 


KA DE ES EME LN 


25 Sanad Hadits ini dha'if karena ada Ali Ibn Ubaid, dia tidak dikenal (Syeih Al-Amauth 
berkata: “HR. Abu Daud (5142), Ibn Majah (3664) dan Ibn Hibban (2030), dalam sanadnya terdapat 
Ali Ibn Ubaid As-Saidi, ia tidak dinilai Tsigah kecuali oleh Ibn Hibban, sedang pada rawi selainnya 
adalah tsigah, -pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 401 


: SE Pa MEN Kania na 
ng, LI, 3513 BAGUK KAA 
Jean Bak sngat ES 
ne IS NAN Mp 
SES Gir Mei Aga) 
PAKE Ga 

bai BEN FAI KIS AHA 
atap Bk ga 9 SAT 
Sigi KN AL Sae Ara 

NYA 21 . £ saga Sate 

TO PAB6 & sana 
AN Past , 

SES 3 KE AU GP 
Se MN cas Ca ad Hen Ga) 


: | Dari Aisyah «4 , dia berkata: “Aku tidak pernah cemburu terhadap salah 
seorang istri-istri Nabi gg seperti cemburu saya terhadap Khadijah :, 


» Riyadhus Shalihin — 


padahal aku tidak pernah melihatnya sama sekali, akan tetapi Rasulullah 
$& sering menyebutnya. Kadangkala beliau menyembelih kambing 
kemudian memotong-motongnya (per anggota) kemudian 
mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadangkala saya 
katakan kepada beliau: “Sepertinya di dunia ini tidak ada lagi wanita selain 
Khadijah!” Beliau berkata: “Sungguh Khadijah itu begini dan dan begini” 
dan aku memiliki keturunan juga darinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Apabila beliau menyembelih kambing beliau 
menghadiahkan sebagiannya kepada sahabat Khadijah apa yang mencukupi 
mereka.” Dalam satu riwayat: “Apabila beliau menyembelih kambing 
beliau berkata: “Kirimkan ini ke kawan-kawan Khadijah.” Dan dalam satu 
riwayat “Aisyah berkata: “Haulah binti Khuwailid saudara perempuan 
Khadijah meminta izin menemui Rasulullah #8 maka beliau mengenali 
suara Khadijah?” sehingga merasa senang karenanya.” Maka beliau 
berkata: “Ya Allah ini Haulah binti Khuwailid.” 


755 dengan huruf ha' artinya, maka beliau senang, sedangkan dalam 
kitab Al-Jami' Baina As-Shahihain karya al-Humaidi tertulis 26 pakai 
“ain yang artinya maka beliau sangat perhatian dengan permohonan izinnya 


(sebab Nabi sangat bergembira dikarenakan kedudukannya disamping 
Khadijah. —pent.) 


Pan Mukena £ 


SIA 2 ta 
Pa J6 KANG Mur ya NA 
IK Tap Andra Lana PA pa ng. 0 


ES Bap IS HET ANE AA 


PAN ITA Lal N ... AA, 
SN ENG IE AU LAN 
HERE RI RAI ANI 


26 Beliau memuji-muji perbuatan Khadijah 

2! Beliau terkenang dengan Khadijah karena suaranya, logatnya mirip dengan Khadijah. Beliau 
merasa senang dengan kedatangan Haulah karena teringatnya beliau kepada hari-harinya bersama 
Khadijah. 





- Riyadhus Shalihin 403 





349. Dari Anas Ibn Malik «5 dia berkata: “Saya keluar bersama Jarir Ibn-- 
Abdullah al-Bajali 4 ix dala sebuah perjalanan, ternyata dia melayani 
saya?8 maka saya Katakan, “Jangan kamu lakukan!” Maka dia menjawab: 
“Sesungguhnya saya telah melihat kaum Anshar telah berbuat sesuatu ?? 
terhadap Rasulullah #& yang saya bersumpah atas diri saya, yaitu: “Saya 
tidak akan menemani seorang dari mereka melainkan saya harus 
melayaninya?0.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Aa SEA SWA 


RDP ATEAN Agra 


BAB 43 
MEMULIAKAN KELUARGA RASUL #& DAN MENERANGKAN 
KEUTAMAAN MEREKA 


Allah 4g berfirman: 
Per EA sg 
NA AS SRS AN AT 


“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 
kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Al-Ahzab: 
33) 

Allah ” berfirman: 


SAP 3 ES So SLSIG3 
NN: £ ce akati 


“Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah maka 
sesungguhnya itu dari ketakwaan hati.” (Al-Hajj: 32) 


28 Padahal dia lebih tua dari saya 
29 Sesuatu yang besar, tidak bisa diungkap rinciannya dengan kata-kata 
20 Karena memuliakan Nabi #8. 





404 - Piyadhus Shalihin — 


SA TEE SBS IS Yo. 
Na 9 TAP 
KAA Pa HAN ANA 
Sah Ann AS YES 
25 Giaa 25 Sa Shane 
Sin AE TAN ANA Kenang DE 
— 5S Sabse 2 2g nh NN 
Kap TES EN Hn LI EKEKS3 
BEN SEMASA SLS Spa ATAP 
“dtng mean AS YesyatI Je 
SE III OKE LING 
In dngan Ma IG 25 
Ita TA Eg Has 
sap CE an if pe 
AAN KESNEE Ba KM GAN PES, 


- Riyadhus Shalihin - 405 


CINERE Aan en aan Ye Jean 
Kana bia ne ANU & 
TA AI Hadi sen Gas 
CLEAN Tanya 

AN ra an ba 36 ab Sa 


. N 


2 
Pan 

Aa BS EGA ag 36 
S IKA. SEA 1g 29 


KS EKA Apn 
ANIES 


350. Dari Yazid Ibn Hayyan, dia berkata: “Saya berangkat bersama Hushain 
Ibn Sabrah dan Amr Ibn Muslim menuju Zaid Ibn Argam «& , ketika 
kami telah duduk dihadapannya Hushain berkata: “Sungguh anda wahai 
Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak, anda telah melihat 
Rasulullah, telah mendengar haditsnya, telah berperang bersamanya dan 
shalat dibelakangnya. Sungguh anda telah menjumpai kebaikan yang 
banyak wahai Zaid. Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang anda 
dengar dari Rasulullah #8 .” Dia berkata: “Wahai putra saudaraku, demi 
Allah usiaku telah lanjut, masa (hidup)ku (dengan Rasulullah $g) telah 
lama berlalu dan akupun telah lupa sebagian yang dulu aku ingat (hafal) 
dari Rasulullah gg . Maka apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah 
dan apa yang tidak maka janganlah memaksaku menceritakannya.” 
Kemudian dia bercerita: “Berdiri Rasulullah # pada suatu hari berkhutbah 
ditengah-tengah kita disebuah sumber mata air yang disebut Khumm'” , 


201 Khumm nama sebuah Oase terletak 3 mill dari Juhfah disana ada sumber mata air (Ghadir) 
yang sangat masyhur dan biasa disebut Ghadir Khumm 


406 - Riyadhus Shalihin — 





terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjung- 
nyanjung-Nya, menasehati dan memperingatkan kemudian bersabda: 
“Amma Ba du, Ingatlah wahai manusia sesungguhnya aku ini hanyalah 
seorang manusia, tidak lama lagi utusan Tuhanku akan datang dan aku 
pasti menyambutnya. Aku meninggalkan ditengah-tengah kalian dua 
perkara yang agung”? : yang pertama adalah kitab Allah, didalamnya 
ada petunjuk dan cahaya maka ambillah kitab Allah dan berpegang 
teguhlah dengannya.” Maka beliau menyerukan dan menganjurkan untuk 
mengikuti kitab Allah. Kemudian beliau bersabda: “Dan keluargaku, 
aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku.” 
Maka Hushain bertanya kepada saya: “Siapakah keluarga (ahlul bait) 
Rasulullah gt, wahai Zaid bukankah istri-istrinya termasuk ahlul 
baitnya?” Dia jawab: “Istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau, akan 
tetapi ahlul bait beliau adalah orang yang haram memakan sedekah 
sesudahnya.” Hushain bertanya: “Siapakah mereka?” Zaid berkata: 
“Mereka adalah keluarga Ali, Keluarga Agil, keluarga Ja' far dan keluarga 
Abbas.” Dia bertanya: “Mereka semua itu diharamkan makan sedekah?” 
Dia jawab: “Ya.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan 
ditengah-tengah kalian dua perkara agung, yang pertama adalah kitab 
Allah yaitu tali agama Allah, barangsiapa mengikutinya pasti berada diatas 
Jaa dan yang Ma aan 1 diatas kesesatan. 1 


sa nga Teks Ing . SAS 3-0 


63354 


Kena Senen lehan 
RA 


. 


P 4. n7.n Ie pa 
IA boga SN aya Ar PAINT KAYU 


351. Dari Ibn Umar Lagic Wi! (wa), dari Abu Bakar As-Shiddig gt , -secara 
maugut- dia berkata: “Perhatikanlah Muhammad 4g dalam ahlul baitnya.” 
(HR. Bukan) 


Arti 4 AI adalah: perhatikanlah, hormatilah dan muliakanlah. 


2? Disebut Tsaggl karena berat dan agung nilainya 





— Riyadhus Shalihin - 407 


ANA TALI spa jangan - 
PEDAS A33 


BAB 44 
MENGHORMATI ULAMA, ORANG TUA DAN ORANG MULIA 
SERTA MENDAHULUKAN MEREKA, MENJUNJUNG TINGGI 
KEDUDUKAN DAN MENAMPAKKAN MARTABAT MEREKA 


Allah 4g berfirman: 
1 Sisakan era Na 
Ar IN SISASS 


“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang 
berakallah yang Cepu menerima pelajaran.” (Az-Zumar: 9) 


HA NE SIA sa 
sabit 3 H5, KT ANA 
sabang. aan 
BAG GAP AA NM UI 
yaa ea pa NABI 
Tn KAA MA 3 

BLLAG ua03h 


408 - Riyadhus Shalihin — 


352. 


par Mak Aur 29 


Ha @“ y 


FE RAR in AIn33 N 
23 YAA SA TAI YAN Tea 
KE ANN LKS 


e & 99 3-2 $ 


9 & 


— 


AN Hd ha NANGA ita 9 
: sa 9 aa KA 391313 


Ta yna 2. ecu Peda 

Fe Ma Si na 
- 

KA JLN Las 


Dari Abu Mas'ud Ugbah Ibn Amr Al-Badri Al-Anshori st , dia berkata: 
“Bersabda Rasulullah gg: “Yang berhak mengimami suatu kaum adalah 
yang paling pandai membaca kitab Allah, apabila mereka didalam bacaan 
sama maka yang paling mengerti tentang sunnah dan apabila mereka dalam 
sunnah itu sama maka yang terlebih dahulu hijrahnya, dan jika mereka 
didalam hijrahnya sama maka yang paling tua usianya. Dan jangan sekali- 
kali seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya kecuali 
dengan izinnya.” (HR. Muslim) 

Dalam satu riwayat miliknya: “Yang terlebih dahulu Islamnya,” sebagai 
ganti dari usianya. Dan dalam satu riwayat: “Yang berhak mengimami 
kaum adalah yang terpandai membaca kitab Allah dan paling dahulu 
bacaannya, jika bacaan mereka sama maka yang mengimami mereka adalah 
yang paling dahulu hijrahnya, dan apabila mereka didalam hijrahnya sama 
maka yang mengimami mereka adalah yang paling tua usianya.” 

Yang dimaksud dengan Shulthon adalah wilayah kekuasaannya atau 
tempat yang khusus untuknya, sedangkan Takrimah adalah benda miliknya 
secara khusus seperti tikar khusus atau kasur dan yang sejenisnya. 





— Riyadhus Shalihin - 409 


et REBANA 596. JGA NY 
ck DEA NAN N OA GAYA win: Arr la 
sie PUS INI Kasld RAs R3 


King « Ae NA: 2 Aan 
Ga up Pena ae 


(1 


“AG 1 4 Pa 


He sb PAN Par 
“ix PA ag Sah An KENA APA 
RI AN 


353. Dari Abu Mas'ud Ugbah Ibn Amr « , dia berkata: “Pernah Rasulullah 
$$ mengusap pundak-pundak kami dalam shalat seraya mengucapkan: 
“Ratakanlah (barisan), dan jangan berselisih nanti berselisih (pula) hatimu, 
hendaklah dekat denganku diantara kamu orang-orang yang dewasa dan 
yang pandai, kemudian yang berikutnya (setelah mereka) kemudian yang 
berikutnya.” (HR. Muslim) 

Ulu al-ahlam adalah orang-orang baligh (dewasa). Nuha adalah akal, 
adalah juga yang berkata: “Orang-orang yang memiliki keutamaan (Ahl 
ul-Fadhl) 


36. KEP rs LAN aga ena 


SIS TE SA n MEA 


ASN esa » 3 KAA AN: 


“410 - Riyadhus Shalihin - 





3 29 Ne 

. Banio '9) 

354. Dari Abdullah Ibn Mas'ud, dia berkata: “Bersabda Rasulullah gg : 
“Hendaklah dekat denganku orang-orang dewasa dan pandai diantara 


kamu, kemudian berikutnya setelah mereka —tiga kali- dan janganlah ribut 
ra Sa pasar'? .” 2 Muslim) 


pre 


& Aan d3 SEN XO0 
Ga Ma Fara HAN 
' Ssi gadi KAKI AAN 
KA Nana Lag Iapin 
pe bag akn 3 KEKE 
Ky PENS BASA 
AAA AE ea Uap $ TA 1153p 
BE SN AS 3 3 SO 
ME KASN Gas ma 


HE TA TA $$ : Masa 3 


203 Yaitu campur laki perempuan, pertengkaran, perdebatan, suara keras, gaduh, dan berbagai 
fitnah yang ada disana. (dan tidak dibenarkan antara yang besar dengan anak kecil, pent.) 





- Riyadhus Shalihin - 41 


355, 


356. 


412 


Dari Abu Yahya, ada yang mengatakan Abu Muhammad Sahal Ibn Abu 
Hatsmah Al-Anshari «8 , dia berkata: “Berangkat Abdullah Ibn Sahal dan 
Muhayyishah Ibn Mas'ud menuju Khaibar, yang waktu itu adalah ada 
dalam perjanjian damai, lalu mereka berpisah. Selanjutnya Muhayyishah 
datang kepada Abdullah Tbn Sahal, ternyata Abdullah telah sempoyongan 
berlumuran darah, dibunuh orang. Maka segera ia menguburkannya 
kemudian datang di Madinah. Maka berangkatlah Abdurrahman Ibn Sahl 
(saudara korban), Muhayyishah dan Huwayyishah kedua putra Mas'ud 
menuju Rasulullah #&, maka Abdurrahman mulai berbicara, segera 
Rasulullah $$ menegur: “Yang tua, yang tua!” Karena Abdurrahman adalah 
yang termuda, maka ia diam dan berbicaralah dua orang (yang 
bersamanya). Maka beliau berkata: “Apakah kamu semua mau bersumpah 
sehingga berhak mendapatkan pembunuh kalian?” Dan dia menyebut 
hadits sampai selesai. (HR. Bukhari — Muslim) - 

Kabbir, Kabbir artinya hendaklah yang tua yang berbicara. (Berhak 
mendapatkan pembunuh kalian artinya: hak kamu akan ditetapkan atas 
pembunuh apakah gishash atau diyat Na -pent.) 


KE IE AAS ATP AE TA LA 
na3L La 


2g gas, Fa ga SA ne 


3 LL 


LB RIANA HA 5 
GAS aa 


Dari Jabir «& , bahwasanya Nabi gg mengumpulkan antara dua orang 
yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu liang kubur, kemudian 
beliau bertanya: “Mana diantara keduanya yang paling banyak hafalan 
Our'annya?” Maka apabila beliau diberi isyarat kepada salah satunya 
beliau mendahulukannya dalam liang lahad.” (HR. Bukhari) 


ae pay KE 
KA Agus re » 





- Riyadhus Shalihin - 


Mp PAN 
Kere 215 5 ENYA oa TU ee 


Ne ” | TAG FA 
" “yg LS) 

357. Dari Ibn Umar tesic &! wa, bahwasanya Nabi #8 bersabda: “Dalam 
tidurku aku bermimpi, aku bersiwak (membersihkan gigi) dengan kayu 
siwak, tiba-tiba datang dua orang yang satu lebih besar dari yang lain, 
lalu saya berikan siwak itu kepada yang kecil, maka dikatakan kepadaku: 
“Kabbir”, maka saya serahkan siwak itu kepada yang paling besar dari 
keduanya.” (HR. Muslim dengan berisnad sedangkan Bukhari 
meriwayatkan secara Muallag (tanpa menyebut isnad) 


12536, I6a KANG: SebepetneRPN 
,) 


ARE sisa ak ) Ls ARYA Iya oL » 1 SEP AINI 


“ 
2 


Ba HA Lg ar BE YAN ya Ng uh 29 | 
ibatakn Kedai MAN sa 


358. Dari Abu Musa #8, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya 
termasuk bagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang, 
muslim yang telah beruban (karena tua), pembawa Al-Our'an yang tidak 
berlebih-lebihan dan yang tidak mengabaikannya?“ , dan memuliakan 
yang adiP9 .” Ja Hasan Aa oleh Abu Daud) 


LA TP 


4G GEBETAN Aa nya ye P9 NO 


Sanga ah W1536, JAS G3 


30 Jauh dari bacaan Al-Our'an dan pengamalannya 
25 Adil dalam melaksanakan hukum ditengah-tengah dayataya. 





- Riyadhus Shalihin 413 


Aa 3. “ 2, -.. Ss ae PP Kger3aA 
o 


1g Tu ORA KA RAN HMD PL Me 
» ajo PA 0... nu 
PAMA 963 AG SAS 
: Mpg y GS Pera 39 


359. Dari Amr Ibn Syueb dari ayahnya dari kakaknya d3, dia berkata: 
“Bersabda Rasulullah £5g : “Bukan dari kelompok kami orang yang tidak 
menyayangi anak kecil kami dan yang tidak mengenal kemuliaan orang 
dewasa kami.” (Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, 
Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 

Dan dalam Ha Abu Daud: “Hak orang dewasa kami.” 


Tae Na Mada NX 
Gee AAN TA PAH AG PSA 
Seyapeal as # tar yaa Fair 

PENA bea MEA, TAK 


KP 


SIG ank ia 
4s “ 

Ans HS 255363 
Papa er pon na SEN AKI 


1 » - & 2 4 Alat 
PARE NN urnga AN pa 


414 - Riyadhus Shatihin — 


IE Ian LA Nan -.. 
Tetap CAN DI ah o pan JS 


360. Dari Maimun Ibn Abu Syabib ,&, bahwasanya Tn bertemu dengan 
seorang pengemis maka ia memberinya sepotong roti, dan bertemu dengan 
seorang laki-laki yang berpakaian dan berpenampilan bagus maka “Aisyah 
mendudukkannya sehingga dia makan. Maka ditanyakan hal itu 
kepadanya. Dia jawab: “Rasulullah gg bersabda: “Tempatkanlah manusia 
itu pada tempatnya masing-masing.” (HR. Abu Daud, akan tetapi Maimun 
tidak pernah bertemu dengan “Aisyah)'8 

Dan Imam Muslim telah menyebutkan di awal kitab Shahih-nya secara 
mu'allag, dia berkata: “Dan telah disebutkan dari “Aisyah 8 dia berkata: 
“Kita diperintahkan oleh Rasulullah gg untuk menempatkan manusia pada 
tempatnya masing-masing.” Juga disebutkan oleh Hakim Abu Abdullah 
dalam kitabnya Ma 'rifat Ulum Saka dia berkata: “Hadits Shahih.” 


Cr ATA KERANA AE AKAN 
Se enbubus sebeam Ps ' 
ae Ang Ka 
BEN SE TA EA 
Dela OK nada 
3 NG NA N IR OA NA" AAN) 
AG Ava 08 Asus ANA 
2 aan 3 uenkEn, TAYENAAN 
Sa RAR aKan an tmpat MANA 


sebab lain seperti yang sudah saya jelaskan dalam Al-Misykah (4989) -N- (Imam Hakim 
. menyebutnya pada halaman 49 tanpa sanad, pent.) 3 


ud 





- Riyadhus Shalihin - 415 


TN ANIS Bai AS TAN 
kai KU San BE AL Te $ IG SE NB akuah 
e YNIr WNI 2 GIA bt 
KIE KARANG Tua 
BENANG WAS. KUN 


361. Dari Ibn Abbas Lagic &! (wa), dia berkata: “Datanglah Uyainah Ibn Hishn 
lalu singgah dirumah keponakannya Al-Hurr Ibn Oais, salah seorang yang 
dekat dengan Khalifah Umar « , (karena keutamaannya). Dan adalah 
para gurra (penghafal Al-Our'an) yang menjadi anggota majelis 
permusyawaratan Umar, yang tua maupun yang masih muda. Uyainah 
berkata kepada keponakannya: “Hai putra saudaraku, kamu mempunyai 
kedudukan dihadapan Amir (Al-Mukminin) ini maka mintakanlah untukku 
izin menghadapnya.” Lalu ia memintakan izin dan Umar meluluskannya. 
Ketika dia masuk dia berkata: “Heh! Hai putra Khaththab, demi Allah 
kamu tidak memberi banyak kepada kami dan kamu tidak memutuskan 
dengan adil ditengah-tengah kami.” Maka Umar 4 , naik pitam hingga 
ingin menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka Al-Hurr berkata: “Wahai 
Amir al-Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi- 
Nya gg : “Maafkanlah, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah dari 
orang-orang yang bodoh.” Dan sesungguhnyalah (paman saya) termasuk 
orang-orang yang jahil.” Demi Allah Umar tidak melangkahinya ketika 
dia membacakan ayat tersebut atasnya, dan Umar benar-benar yang 
berhenti pada (aturan) Allah 4g .” (HR. Bukhari) 


KN PA ayo Mata 3 NW 


CK Be Aya eng MELISA de 
GA Cai NYA, Pa Letda “Ah Fa Lagaid s 


416 - Riyadhus Shalihin - 





MB « te AAS “ 
362. Dari Abu said Samurah Ibn Jundub $$ . dia berkata: “Saya dimasa 
Rasulullah gg adalah masih kanak-kanak dan saya sudah banyak hafal 
dari beliau, (namun demikian) tidak ada yang menghalangi saya untuk 
meriwayatkan hadits kecuali karena disini banyak perawi yang mereka 
lebih tua daripada saya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


3 A56. IG KENA IE NW 
Ka ANA EN et aa LA, ngan ' 


Lt 


KP TIA ENY GALANG. (aw 


363. Dari Anas «& , dia berkata: “Rasulullah $$ bersabda: “Tidak ada anak 
muda yang memuliakan orang tua karena usianya yang lanjut melainkan 
Allah menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usianya 
yang lanjut kelak.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Gharib”)'8 


KAI at bro 


“ 


»b bahan 25 Ny S3 
AA naa Yed ig 


BAB 45 
MENGUNJUNGI AHLI KEBAJIKAN (ORANG SHALEH), 
MENEMANI, MENCINTAI DAN MELAYANI MEREKA, 
MENGUNDANG MEREKA, MEMOHON DO'A DARI MEREKA 
DAN MENGUNJUNGI TEMPAT-TEMPAT YANG UTAMA 


28 Saya katakan: “Maksudnya adalah dha'if. Hadits ini telah saya takhrij dan saya jelaskan 
dua sebab cacatnya dalam Ad-Dha 'ifah (304) -N- (Rawi Yazid Ibn Bayan Al-Ugaili dha 'if begitu 
pula yang meriwayatkan darinya yaitu Abu Ar-Rijal Al-Anshari, pent.) 





— Riyadhus Shalihin — 417 


Allah 4g berfirman: 
Ae SKA NA , z? LI us 
TA EA SIG NE IE 


APN MANGAN EKA Iga 
SIN Leta Ia Pat . 

Ke MENDES A : PA 3 G3 
MENARI ANE 


“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: “Aku tidak 
akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau. 
aku berjalan sampai bertahun-tahun.” Sampai firman Allah: “Musa berkata 
kepada Khidir: “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 
kepadamu?” (Al-Kahfi: 60-66) 


Dan Allah 4g berfirman: 
13 G1) 9 LK AAL. 0 (ut Na 
AI AK ata pn 7 : SIS 


. 2 Ih 1232 3 & 4 -“ LN 
NA WAR Ip TS Kah 


“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 
menyeru Tuhannya dipagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaan- 
Nya.” (Al-Kahfi: 28) | : 


2 Ta Te - 77 235 3 
(AN KIE J6 KEP PE Na 
Kaka RP a02 353 AS 1G 


P4 
tara 


b) . PT PS LI Pa ea 4 Pri : 
IN SSP ENG AAA 


PBS A3 AS 





418 - Riyadhus Shalihin — 


DG HE ALAN NA SA 
SEE EN AGENT KA 

KENAPA an Aan 
Pa ASI KN AS 


364. Dari Anas «#, dia berkata: “Abu Bakar cs, berkata kepada Umar ss, setelah 
wafatnya Rasulullah && : “Marilah “kita pergi mengunjungi Ummu 
Aiman?9 sebagaimana dulu Rasulullah 8 mengunjunginya. Maka tatkala 
keduanya sampai kepadanya, dia menangis. Lalu keduanya bertanya: “Apa 
yang membuat anda menangis, bukankah anda mengetahui bahwa apa 
yang yang ada disisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah gg?” Maka 
dia jawab: “Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang 
ada disisi Allah lebih baik untuk Rasulullah gzg , tetapi aku menangis karena 
wahyu telah terputus dari langit.” Maka dia menggerakkan keduanya untuk 
menangis sehingga keduanya menangis bersama-sama.” (HR. Muslim) 


309 Pengasuh dan pelayan Rasulullah dimasa kecilnya, Nabi - memerdekakannya, ketika beliau 
sudah tua dan menikahkannya dengan Zaid Ibn Haritsah t. Dan didalam hadits ini terdapat kesalahan 
dari para penulis -rahimahullah- kemudian sudah saya betulkan. Saya katakan: Begitulah terjadi 
kesalahan disini dan hadits no. (457). Disana tertulis: “Sesungguhnya Aku tidak menangis, 
sesungguhnya aku tahu.” Demikianlah kesalahan itu ada dalam dua tempat tadi. Padahal yang 
benar adalah: “Aku tidak menangis bukan karena aku tidak tahu....” Sebagaimana yang ada dalam 
Shahih Muslim (71145). Sedangkan lafadz Ibn Majah “Dia (Ummu Aiman) berkata: “Sesungguhnya 
aku mengetahui bahwa apa yang ada disisi Allah....” Dan ini sesuai dengan yang ada dalam kitab 
ini seandainya tidak ada ucapannya: “Aku tidak menangis” yang merusak makna secara nyata itu. 
Ungkapan ini hadir dalam Mursal Ikrimah riwayat Ad-Darimi (hal 22-23, Hindiyah) mirip dengan 
lafadz Muslim, dia Berkata: “Sesungguhnya aku demi Allah, aku tidak menangisi Rasulullah karena 
kebodohanku bahwa dia telah pergi menuju apa yang lebih baik baginya daripada dunia, akan 
tetapi akau menangis karena....” 

Dan yang aneh kesalahan ini beruntun, menimpa seluruh naskah yang ada, yang manuskrip 
dan yang cetakan, diantaranya adalah naskah pensyarah Ibn “Allan (2/223)! Adapun naskah terbaru 
yang dicetak di Damaskus —Dar Al-Makmun- maka saya telah memperbaiki kesalahan tadi dari 
segi makna tanpa merujuk kepada naskah asli Shahih Muslim dan mengisyaratkan kesalahan 
beruntun yang menimpa berbagai macam naskah. Lepas dari salah itu memang hanya milik Allah 
semata. 





» Riyadhus Shalihin - 419 





" 


37 Or ep ed aa 
Tn SE STANG AN TV 


365. 


420 


an) , Nat Pa EN KAN GS 
SE SEN S LA KN 55 


AB RA AE Ka 
TN UI NYI LY KANE 
TN ats ID. I8 sala gs 


“ . 


BL 
Na Pe an 
KENE KE BE a10 5 6 


KAI WA9 


PPn 
Filan Asi AN IE 23 1 23 
Naa Ae 43, hate In? ANDA C4 S2 UANG 
SN nga (PPA Be PN rap 
“ . 
Ng 
Dari Abu Hurairah 4 , dari Nabi $g , bahwasanya ada seorang laki-laki 
mengunjungi seorang saudaranya (seagama) yang berada didesa lain. Maka 
Allah #g mengutus satu malaikat yang menghadang perjalanannya. Maka 
ketika ia sampai kepadanya ia bertanya: “Hendak kemana kamu?” Orang 
itu menjawab: “Saya menginginkan saudara saya didesa ini.” Dia bertanya 
lagi: “Apakah kamu berhutang budi kepadanya sehingga kamu sekarang 
ingin membalas kebaikannya?” Dia jawab: “Tidak, aku hanya 
mencintainya karena Allah 4g .” Maka dia berkata: “Sesungguhnya aku 
ini adalah utusan Allah kepadamu (untuk menyampaikan) bahwa Allah 
benar-benar telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karena- 
Nya.” A3 Muslim) 


at 13556 


1 


A 


Tan Dia menyuruhnya dntuk mengawasi dan menjaga. 





- Riyadhus Shalihin — 


Gagasan: Pa ANBA536 36K rn 
BEE NIA LM IN K3 
A63 Sa dna, Kera 

Liga 


366. Dari Abu Hurairah «& dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Barangsiapa 
menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya dijalan Allah maka 
ia dipanggil oleh pemanggil: “Sangat bagus kamu dan sangat baik 
perjalananmu dan kamu mengambil satu tempat di Surga.” (HR. Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Hasan dan disebagian naskah, gharib"") 


pa Gak DNAN PN XW 
SA ANA ya an 3G AE 
Penata PAS Anya 


N 


t? 


2 “4 5 DATAR 
Ken KE El De 
- Anna na. a klan na 2 Ii 
SEJUL "GRETA Sint igh 

AA REA EN 


ANA 93 NN 
» Dalam 213 .» 


310 Maksudnya adalah dha'if dan inilah yang sesuai dengan kondisi sanadnya, akan tetapi 
hadits ini meningkat menjadi hasan lighairihi, lihat Al-Misykah (5015) -N- (dalam hadits Muslim 
(2568): “Barangsiapa menjenguk orang sakit maka ia berada dijalan surga sampai kembali pulang.” 





- Riyadfus Shalihin 421 





. 367. Dari Abu Musa Al-Ats'ari « bahwasanya Nabi #g bersabda: 
“Sesungguhnya perumpamaan seorang sahabat yang baik dan sahabat yang 
buruk adalah bagaikan pembawa minyak misik dan peniup tungku pandai 
besi. Maka pembawa misik adakalanya ia memberimu, atau kamu membeli 
kepadanya atau kamu mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan peniup 
tungku pandai besi adakalanya ia membakar pakaianmu dan adakalanya 
pula mendapatkan bau yang busuk (tidak enak) daripadanya.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


NI TAN LAN an KAN 
Maa: Ya, 
KBR AA G3 
mapan da BG. 2 ang 
TT GC SR. SIA YAN, 
MGEE Sa GAS 


368. Dari Abu Hurairah «gs dari Nabi #& beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi 
karena empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya 
dan karena agamanya, maka dapatkanlah wanita yang memiliki agama, 
(kalau tidak) tanganmu pasti berlumuran dengan debu (hina, fakir).” (HR. 
Bukhari — Muslim) | 

Maknanya: manusia itu selalu mengejar wanita karena empat faktor 
ini, maka kamu harus mencari dan mendapatkan yang memiliki agama. 


CNG BEA (angnao PEAM 


II NGL SS . 7 2 — 
PANAS Dana Daan Yayan AE 


422 — Riyadhus Shalihin - 





CA AN GS 


“sy. 


GEA Yola (Xi Tai (Aa AA Si 


369. Dari Ibn Abbas Lae dil co), dia berkata: “Nabi “ bersabda kepada 
Jibril 4x4) : “Apa yang menghalangi anda untuk mengunjungi kami lebih 
sering dari kunjungan anda kepada kami (selama ini)?” Maka turunlah: 
“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. 
Kepunyaan-Nya lah apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang 
ada dibelakang kita dan apa-apa yang ada diantara keduanya.” (HR. 


Ra 


Bukhari) 
c aa AN . v DA A » G, - 

w |. ' LN . . Pa stop 
DI KANG GD KA NS. 


A 2 aa 2, Ps ) « 
BAN SA In. IG SE 
PTN PANTAU PA KTT KAT IA “SY 


370. Dari Abu Said Al-Khudri gs, dari Nabi £& beliau bersabda: “Janganlah 
engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan hendaklah tidak 
memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.” (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi dengan sanad ba masih bisa diterima) 


36 hg B3 Kelias 5 ASN AV 
NY & “ Ya SI sains Lay SMA AA y 
TARU IE nee At 4 ISA Op alan 


9 nh £ 2 
371. Dari Abu Hurairah :&, bahwasanya Nabi gg bersabda: “Seseorang itu 


dinilai berdasarkan agama sahabat karibnya, maka hendaklah seorang' 
kamu melihat dengan siapa ia akan bersahabat.” (HR. Abu Daud dan 





» Riyadhus Shalihin — 423 


Tirmidzi dengan sanad shahih, Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan” 
2 / Eker4 » na 
CENTRE S SAN G0 53 -rVY 
ANE ea PPA SAN JS ak re 
CAN LAYAN ae n33 
“3: Gath “06 S na 


372. Dari Abu Musa Al-Asy'ari 4s bahwasannya Nabi #gg bersabda: “Seseorang 
itu (dikumpulkan) bersama orang yang dia cintai.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 

Dan dalam satu riwayat: “Ditanyakan kepada Nabi £g : “Seseorang 
mencintai satu kaum (dari orang-orang shaleh) tetapi belum bisa mengejar 
(amal) mereka?” Beliau bersabda: “Seseorang itu (dikumpulkan) bersama 
orang-orang yang dia cintai.” 


Aa Sapna YAAA IE NVY 
Cera Man MIE ASI SENI 5 
TA IG Asa, Brg 
SEN ega 

BA AN DIANA 
NAGA SIG BIA NA, 


373. Dari Anas st, bahwasanya seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah 
#8: “Kapankah kiamat itu?” Rasulullah bertanya: “Apa yang kamu siapkan 


1 


N 


& 


N 
N 


31 Hadits Hasan Lighairihi lihat As-Shahihah (927) -N- 





424 - Riyadhus Shalihin — 


untuk hal itu?” Dia jawab: “Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.” Maka 
beliau gg bersabda: “Engkau bersama orang-orang yang kamu cintai.” 
(HR. Bukhari — Muslim dan ini lafadz Muslim) 

Dan dalam satu riwayat milik keduanya: “Saya tidak mempersiapkan 
untuknya puasa yang banyak, shalat maupun sedekah tetapi saya mencintai 
Allah dan Rasul-Nya.” 


Teras. GAS mena 
CIA Tete KIAT AN Mr Pan 
AN, Aga Panai sh 


374. Dari Ibn Maw'ud ks , dia berkata: “Datang seorang laki-laki kepada 
Rasulullah gg dia berkata: “Wahai Rasulullah gs bagaimana ucapan anda 
tentang seseorang yang mencintai sekelompok orang (shaleh). Tetapi ia 
belum bisa mengejar (amal) mereka?!? ?” Maka Rasulullah & bersabda: 
“Seseorang itu bersama orang yang dia cintai.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SG IE Kikan MEA 31- er AN ag S3 xve 


C3 


t pke & SG RE INTRA GTA aa, 


Sgepla Ah FS Ha 


Hg NYA AN uga Keran Aa 2 
OI 


375. Dari Abu Hurairah #, dari Nabi 8 beliau bersabda: “Manusia itu ibarat 
tambang seperti tambang emas dan perak, orang yang paling baik dimasa 


31? Dalam riwayat Ibn Hibban: “Dan dia tidak mampu beramal seperti amal mereka.” 


— Riyadhus Shalihin - 425 





jahiliyah adalah yang terbaik didalam Islam apabila mereka faham 
(mengerti). Sedangkan arwah itu adalah berkelompok-kelompok, maka 
yang sefaham dari arwah itu pasti bertemu (rukun) dan yang berbeda 
sifat pasti berselisih.”'? (HR. Muslim) 


AN Sa AON, NYA NAK 
Gasa AE 


376. Dan Imam Bukhari meriwayatkan ucapan: “Arwah itu...” Sampai 
akhirnya adalah dari ucapan “Aisyah ss. 


Jian GR PE Kerak 5 2 SAS 3 NVV 


Me IG. » BEA 
. AAN OP BANAY OA TAS 
TE HER JIE ETS 


4 ? 7 ac at 31 Na: tx 
iheteewal IG SEA TA 


KN ade, CENTER, Ta 
AN AT Ss ag Pa Ian "II 


313 Fbn Abd as-Salam berkata: “yang dimaksud dengan ta'aruf dan tanakur adalah kedekatan 
dalam sifat dan kejauhannya. Sebab orang yang sifatnya-sifatnya menyalahi kamu pasti kamu 
mengingkarinya dan yang tidak diketahui diingkari karena belum dikenal (belum ada 'irfan). Ini 
adalah majasnya tasybih, yang mungkar diserupakan dengan majhul dan mulaim (yang bersesuaian) 
diserupakan dengan yang ma'lum. Berdasarkan hadits ini: bahwa apabila ada sesorang yang merasa 
tidak suka mendekat kepada orang-orang shaleh hendaklah mencari faktor penyebabnya supaya 
bisa diupayakan menghilangkannya sehingga terbebas dari sifat tersebut,begitupula kebatilannya 
Gika suka kepada ahli maksiat) 

Saya katakan: Hadits ini disebutkan oleh Bukhari secara Mu'allag. Ini seharusnya dijelaskan -N- 
(lihat Al-Mugaddimah: aneka ragam pelajaran no.3) 


426 & Riyadhus Shalihin »— 


Sa Nan AK ARI Lag. Pn Pad 


ye. 
2 SA, Kivire, TEA 
CYAYAT doping asa Ho deras 
Pa map aa Angan 15 ia 
mass sa 3 Jeelsgg 
SEE. Ha ora | Er 333 S3 
LA 5 Pan pai SE ya 
DE PAGE ES Pa 
2 AK "Nas Bl 2 sn Lg 
Pata nanda 
LN aa NA 
KELAS SAS SI NEK & 
EN SEY AA JBS IN 
TE EN PAKIS 


- Riyadhus Shalihin - 427 


NN 


SSL AAL NK 

A PLT TU sen 

3 Ta bosen 5ng Sanga ag 

berpa PAT Ly Aa ea 
APA NAD MEA SEN ANO “. 

- key : ED LE EPAR 3 AI 

Gabanne AE RS s3 
SBN LN TA ARI ih 


Ta 


Z Pan Phi Ca! aa 
. « SN PAT kun 
PA JG AS h Pap AK 
pia Ja Lang, PARA 89 
ar .. &ig ” Ja - L 0S 
2133 25 Yao "3 Nov SE »3 Aye 1 & AN 3 1 
TAS Pera CG 4065 fan 2 AN 
| . «KH 
oKalg ik Ad Iukad 1g « se, MAYA 


428 — Riyadhus Shalihin — 


Cp keri 2 4 2 4, “1 7 MA 
3 3 Pee 2 99),-29 R 9 PTE 
nah sasa Des Ae 
CI 1 3 (P3 
: SPI nah DAY AN Anar 


377. Dari Usair Ibn Amr, dan ada yang mengatakan Ibn Jarir, dia berkata: 
“Adalah Umar Ibn Al-Khaththab «44 apabila datang kepadanya rombongan 
(bala bantuan) dari penduduk Yana, Beliau menanyakan kepada mereka: 
“Apakah diantara kamu ada Uwais Ibn Amir?” Hingga beliau mendapatkan 
Uwais st , maka beliau berkata kepadanya: “Engkau Uwais Ibn Amir?” 
Dia jawab: “Benar.” Beliau bertanya: “Dari kabilah Murad kemudian dari 
marga Oaran?””?4 Dia jawab: “Benar” Beliau terus bertanya: “Engkau 
dahulu menderita penyakit sopak kemudian sembuh kecuali satu tempat 
sebesar bulatan dirham?” Dia jawab: “Benar.” Beliau bertanya: “Engkau 
memiliki ibu?” Dia jawab: “Ya.” Beliau berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah £& bersabda: “Akan datang kepadamu Uwais Ibn Amir bersama 
bala bantuan penduduk Yaman, dia dari Murad kemudian dari Oaran dan 
dulu menderita sopak kemudian sembuh kecuali (satu tempat) sebesar 
satu bulatan dirham, dia memiliki seorang ibu, dia sangat berbakti 
kepadanya, seandainya dia bersumpah atas Allah niscaya Allah 
meluluskannya, maka apabila kamu (Umar) sanggup meminta agar dia 
memohonkan ampun untukmu maka lakukanlah.” Maka mohonkanlah 
ampunan untukku.” Maka iapun memohon ampunan untuk beliau. Maka 
Umar berkata kepadanya: “Kau mau kemana?” Dia jawab: “Kufah.” Beliau 
berkata: “Apakah aku perlu menulis surat untuk kebaikanmu kepada 
gubernurnya.” Dia jawab: “Saya berada ditengah manusia fakir yang tidak 
dikenal itu lebih saya sukai.” Maka pada tahun berikutnya seorang pemuka 
mereka? menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Umar, maka beliau 
bertanya tentang Uwais. Dia jawab: “Saya tinggalkan dia (dalam keadaan) 
rumahnya reot dan sedikit perabotannya.” Beliau (Umar) berkata: “Saya 


begitupula kebatilannya (jika suka kepada ahli maksiat) 
Saya katakan: Hadits ini disebutkan oleh Bukhari secara Mu'allag. Ini seharusnya dijelaskan: -N- 
(lihat Al-Mugaddimah: aneka ragam pelajaran no.3) 


314 Murad adalah kabilah (suku) sedangkan Garan adalah satu Bathn (marga) dari Murad 


yaitu Oaran Ibn Radman Ibn Najiyah ibn Murad 
315 Mereka disini adalah penduduk Kufah karena waktu itu ia tinggal disana jika tidak maka 
maksudnya adalah suku Murad (-pent.) 





-— Riyadhus Shalihin — 429 


mendengar Rasulullah gt bersabda: “Akan datang kepadanya Uwais Ibn 
Ibn Amir bersama rombongan bala bantuan (pasukan) dari penduduk 
Yaman, dari suku Murad kemudian dari marga Oaran, dulunya menderita 
sakit sopak kemudian tumbuh kecuali satu bulatan dirham, dia 
mempunyai ibu yang sangat ia perlakukan dengan baik, seandainya ia 
bersumpah atas Allah pasti Allah meluluskannya, maka jika kamu mampu 
meminta agar ia memohonkan ampunan untukmu maka lakukanlah.” 
Maka (tatkala orang tadi pulang) ia mendatangi Uwais dan berkata: 
“Mohonkanlah ampunan untukku.” Uwais berkata: “Engkaukah yang 
baru datang dari perjalanan yang saleh (yaitu haji), maka beristighfarlah 
untukku.” Uwais berkata (lagi): Kamu bertemu Umar?” Dia jawab: “Ya.” 
Lalu Uwais memohonkan ampunan untuk orang itu. Akhirnya orang- 
' orang mengenalnya maka ia segera pergi menjauh.” (HR. Muslim) 

Juga dalam riwayat Muslim dari Usair Ibn Jabir :&: bahwa penduduk 
Kufah datang kepada Umar $s , dan ditengah- jengah mereka ada orang 
yang selalu menghina Uwais. Maka Umar berkata: “Apakah disini ada 
seorang dari marga Oaran?” Maka orang tadi datang. Lalu Umar berkata: 
“Sesungguhnya Rasulullah gg telah bersabda: “Sesungguhnya ada seorang 
yang akan datang kepadamu dari Yaman namanya Uwais, dia tidak 
meninggalkan apa-apa yang di Yaman selain ibunya, dia dulu berpenyakit 
sopak lalu dia berdo'a kepada Allah, dan Allah pun menghilangkannya 
kecuali sebesar dinar atau dirham. Maka barangsiapa diantara kamu 
bertemu dengannya maka hendaklah ia memohonkan ampunan untukmu.” 

Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Umar «# dia berkata: 
“Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah #g bersabda, “Sesungguhnya 
sebaik-baik Tabi'in adalah orang yang disebut Uwais, dia memiliki ibu 
dan dulunya berpenyakit sopak, maka suruhlah ia agar memohonkan 
ampunan untukmu.” 


Tg -A Wana 
LAS 45 Gap NG: 9 NNN 


. 


- 


TAI nge 353 CNPAI 1 
: Ng de : Bks ATA « O3ipe 
In ES 3 KS, Ta. 33 


.. 





430 - Riyadhus Shalihin - 


2 S5 L. Pd yo te .a : 
LA IE AG ISA LS 


378. Dari Umar Ibn Al-Khaththab «& dia berkata: “Saya meminta izin kepada 
Nabi #s tentang Umrah maka beliau mengizinkan saya, dan beliau 
bersabda: “Kamu jangan melupakan kami —wahai saudaraku- dari 
do'amu.” Maka beliau telah mengucapkan satu kata yang membuat saya 
tidak senang apabila saya memiliki dunia ini, bila dibanding dengan kata 
itu.” 

Dan dalam satu riwayat beliau bersabda: “Sertakan kami —wahai 
saudaraku- dalam do' amu.” Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”?! 


MELAGE SKESA Hn xv 
t Pe SIN Ge. m5 
Kana 3G Ag aa 


379. Dari Ibn Umar Legic di! (a, dia berkata: “Nabi gg selalu mengunjungi 
Ouba'?'7 dengan mengendarai atau berjalan, lalu beliau shalat didalamnya 
dua rakaat.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Dan dalam satu riwayat: “Nabi $g selalu mendatangi masjid Ouba' 
setiap sabtu dengan naik kendaraan atau berjalan dan Ibn Umar 
melakukannya.” 


316 Sepertinya ia meniru Tirmidzi, lihatlah rinciannya dalam Al-Misykah (2248) dan Dha'if 
Abu Daud (264) -N- (didalam sanadnya terdapat “Ashim Ibn Ubaid Allah Ibn “Ashim, dia dha'if, 
pent.) 

31 Ouba': sebuah desa yang terkenal dengan masjidnya, terletak satu farsakh dari Madinah. 
Saya katakan: kini bangunan-bangunan Madinah telah bersambung dengannya. 





- Riyadhus Shalihin - 431 . 


at PASAL NAS LN 


“ 


AAN d2 HL EKA Kebaya ba DN st) 


BAB 46 
KEUTAMAAN DAN ANJURAN CINTA KARENA ALLAH, 
MEMBERITAHUKAN CINTANYA KEPADA YANG DICINTAI DAN 
JAWABANNYA 


P saat 


sang pd berfirman: 


DNAN SIA VER 
2 ka AAL Nai 2 AI UE 


“Muhammad itu adalah utusan Naga dan orang-orang yang 
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. tetapi berkasih 
sayang sesama mereka.” (Al-Fath: 29) sampai akhir surat. 


Allah #4£ berfirman: 


ASING IN YG 2 NEIG3 
Aa. MA Ben 


“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai 
orang-orang yang berhijrah.” (Al-Hasyr: 9) 





AG rena SANG BEAN 
Dag (63133 X9 ASIA en 
AA, dee TAYANG 
Pan ea Kaya IG ALL K3 





432 — Riyadhus Shalihin - 


La 


.. ea « JSI: KAKAK OA 


380. Dari Anas « dari Nabi gg beliau bersabda: “Tiga perkara, siapa yang 
pada dirinya terdapat tiga perkara ini maka ia mendapatkan kelezatan 
iman (yaitu): Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain- 
lainnya, ia mencintai seseorang hanya karena Allah dan dia benci kembali 
kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya 
sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Bukhari — 


Muslim) 
36 CAS AN NO IS 5 XN 


AKA AN 2 SILGLWA Tara 
Ny Ra hk TA 3 (T.0 KU ap - 
AA YA YAN IKAN ITA 


“ 
Pe Oa tara , FE “ 9 GG 
SAE Casa Asal ngan KAA (gir 
“ 
ten 21 (- Aa Karaan 
d 9 aa Lgi (Pers CL AA 
Antre rae 


ME HS KIE LINE 
aa an pa Gas Ay SS 
Pa 


. Agak 1, 265 Ha 


-. 


381. Dari Abu Hurairah «4, dari Nabi £g , beliau bersabda: “Tujuh golongan 
yang akan dinaungi Oleh Allah ig dalam naungan-Nya?$ pada hari dimana 
tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah 4g, (mereka itu): (1) 
pemimpin yang adil, (2) pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Al- 
lah 3 , (3) seorang laki-laki yang hatinya digantungkan pada masjid?” , 





38 Maksudnya dibawah naungan Arsy Allah, dinisbatkan langsung kepada Allah untuk tujuan 
pengagungan. 

38 Ungkapan halus tentang kecintaan dan kerinduannya kepada masjid apabila ia berada diluar 
masjid 





— Riyadhus Shalihin - 433 


382. 


HE ra Ye Ngaas “3 SELANG 
Kate MAA Sea 


383. 


(4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul 
dan berpisah atas dasar cinta Allah, (5) seorang laki-laki yang diajak 
(mesum) oleh seorang wanita cantik dan menawan lalu dia berkata: 
“Sesungguhnya saya takut kepada Allah”, (6) seseorang yang bersedekah 
dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfagkan oleh tangan kanannya dan (7) seorang 
laki-laki yang mengingat Allah dalam sendirian maka kedua matanya 
aa air mata??? .” (HR. Bukhari — Muslim) 


NA Nb. Ag A25 IG IE AN 
SN Ie Ie MA "AN KANG en eratan 3 Ig 


, pala. « Hye, TA 2 AKSI 


Dari Abu Hurairah «& , dia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: 
“Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: “Dimanakah orang- 
orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini Aku 
menaungi mereka dalam naungan-Ku, hari yang tidak ada lagi naungan 
kecuali taungan, -Ku.” (HR. Tirmidzi) 


sa, AGAR, J1, AN 


pi 


Dari Abu Hurairah s4, , dia berkata: “Rasulullah g bersabda: “Demi Al- 
lah yang jiwaku ada di tangan-Nya, kamu tidak akan masuk surga sehingga 


20 Al-Ourthubi berkata: “Deraian air mata tergantung kepada kondisi orang yang berzdikir 
dan apa-apa yang datang kepada kalbunya, tangisnya karena takut kepada Allah terjadi ketika 
mengingat sifat-sifat keagungan Allah, dan tangisan karena rindu kepada-Nya terjadi ketika 
mengingat sifat-sifat keindahan-Nya. 


434 





- Pi Ih SK lihi sa Kanaan panam 


kamu beriman dan kamu tidak akan beriman (secara sempurna) hingga 
kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu, yang apabila 
kamu melakukannya niscaya kamu bisa saling mencintai? (Yaitu) 
sebarkanlah salam diantara kalian semua.” (HR. Muslim) 


2 RE Ah. ME KE AN 


55 Sa IG PANTI SANA 


APA KAA Nop die 
KB NI Tu ONE Ig K3 


384. Dari Abu Hurairah «s dari Nabi g& : “Bahwa ada seorang laki-laki 
mengunjungi saudaranya (seagama) yang ada dikampung lain maka Al- 
lah mengutus satu malaikat untuk menjumpainya ditengah perjalanannya.” 
Dan ia menyebutkan hadits ini sampai pada ucapannya, “Sesungguhnya 
Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karena- 
Nya.” (HR. Muslim, hadits telah disebut pada bab sebelumnya).?” 


Ae KAA EN TEA I559-YAo 
Yaa TPA AA NE EL ai 
LIA SAN 33 lh NA EA ia La 
AAA 


“.- 

385. Dari Al-Barra' Ibn Azib Lagic di a),, dari Nabi gs, bahwasanya beliau 
bersabda tentang (hak) Anshar st : “Tidak mencintai mereka (Anshar) 
kecuali seorang mukmin dan tidak membenci mereka kecuali seorang 
Munafig. Barangsiapa mencintai mereka pasti dia dicintai Allah dan siapa 
yang membenci mereka niscaya ia dimurkai Allah.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


K 


21! Hadits no. (365) 





- Riyadhus Shalihin - 435 


ANTO ANA TA snp 
ngenes Hana 


| AO 09. pa » 
Je GARA Gear 95 A6 
3 sg "ag PI 2 


kelabaa 


386. Dari Mu'adz ss, , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #$ bersabda: 
“Allah 3g Berfieruan “Orang-orang yang saling mencintai karena 
keagungan-Ku bagi mereka adalah mimbar-mimbar (tempat mereka 
duduk) yang terbuat dari cahaya, hingga para Nabi dan orang syahid me 

rasa iri Eos mereka.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 


5 Jaa Kanya FIK aa NNV 


PP Ia Etn3 AE 


EN SL C3 png S6 Gin pn 
aa BINA BN GS 
KE SE Aa GAS 
pepe ca Keataa sana ru 
Bab yah 
SAS. Si teen Key 
Ka Na. AS LAN II ah Yares 
ai reyun Tee BALI Tana asi C3 
436 PRA 


Aa 2 SAN " 


(3 


387. 


329 





JUNE A5 Ang v Pkn LA AOA AN au 
ANN KN EAYeA Pe Panen AU Ta 
DANG EA EA IS 

d » . 7 8 P) APN 2 IP 
NP LI BIANG Dn AN, 


» Pi ny 
AA tah asha BG 


NN RL AA Ian E 0 NAS 


» . 
( IA ng R DNS DS 


oa ..u. 


Ann vi 


. 2 a NI MUKA 
BOGA 3 raga INI KAMI: Lada ADI n 149323 


tm “A G Ta 
AA 
Shahih”) 


Dari Abu Idris Al-Khawlani -Rahimahullah-,dia berkata: “Saya memasuki 
Masjid Damaskus, tiba-tiba ada seorang pemuda yang sangat putih 
mengkilap gigi-gigi serinya”? dan ternyata ada banyak orang bersamanya. 
Apabila mereka berselisih dalam sesuatu mereka menyerahkannya 
kepadanya dan bertindak berdasarkan pendapatnya. Maka saya bertanya 
tentang pemuda itu. Dikatakan (kepada saya): “Ini adalah Mu'adz Ibn 
Jabal « .” Pada hari berikutnya saya pergi ke Masjid (lebih pagi), ternyata 
ia telah mendahului saya, saya mendapatinya sedang shalat. Maka saya 
menunggunya sampai dia menyelesaikan shalatnya, lalu saya 
menghampirinya dari arah depannya, saya mengucapkan salam kepadanya 
kemudian saya berkata: “Demi Allah saya benar-benar mencintai anda 
karena Allah.” Maka dia bertanya: “Demi Allah?” Saya Jawab: “Demi 
Allah.” Maka dia bertanya: “Demi Allah?” Saya Jawab: “Demi Allah.” 
Maka dia bertanya lagi: “Demi Allah?” Saya jawab: “Demi Allah.” Maka 
dia memegang pinggir selendangku dan menarik kepadanya, dia berkata: 
“Bergembiralah karena saya mendengar Rasulullah #8 bersabda: “Allah 
4g berfirman: “Kecintaan-Ku pasti (kuberikan) untuk orang-orang yang 
yang saling mencintai karena-Ku, saling berteman karena-Ku, saling 








Belum diterjemahkan .............??9?2? 


- Riyadhws Shalihin 437 


mengunjungi karena-Ku dan saling memberi karena-Ku.” Hadits Shahih 
diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa' dengan sanad Shahih. 


C2 artinya KG (berangkat pagi-pagi sekali), Pt) hamzah dibaca 


panjang karena digabungkan dengan hamzah istifham (pertanyaan) dan 
lafadz “naa dibaca kasrah karena gasam (sumpah). 


At PN Panah Kah 2 9 a- (HA 
AN ai SN aa sud PRT NM 
PG ETAP HE AKAN 
ALA las NA Ap. | P1 ae us 
Pe SE Eh 0.9 LN EN A22 
PB Tata 896532319 303p KALA 
388. Dari Abu Karimah Al-Migdad Ibn Ma'di Karib :g5 dari Nabi #8 beliau 
bersabda: “Apabila seseorang mencintai saudaranya (seagama) maka 


hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya.” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia mengatakan: “Hadits Shahih”? 


. WEI KAN SA ESNN 
DA SA HN TA pa 23 
(NEK 33 1G adan “IA 
Kan SENANG 
“and X5 CN uya AS 255 
TA 9 AI S0 2 


ag 


z 


1 


Na 


s 
— 


389. Dari Mu'adz «&,, bahwasanya Rasulullah #$ memegang tangannya dan 
bersabda: “Hai Mua'dz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu. 
Kemudian aku wasiat kepadamu hai Mua'dz: “Jangan sekali-kali kamu 
tinggalkan do'a dibelakang?“ setiap shalat: “Ya Allah tolonglah saya untuk 


323 Lihat Shahih Sunan Tirmidzi dengan sanad ringkas nomor 1950 dengan lafadz 


(SELESAI LGA SG Sp) dan masih banyak lafadz lainnya. Lihat As-Shahihah 1/ 


703 nomor 417 2 dalam EN. ditulis “Hadits Hasan Shahih Gharib.” 
24 Maksudnya setiap selesai shalat fardhu 


438 - Riyadhus Shalihin - 








tetap berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada- 
Mu dengan baik.” (Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i 
dengan sanad shahih) 


DA KIA Tag AAN : LEAN 


Mega, S5 na 
A6 S. AE On TC MN guna 


AT ANA PAC tah Ia ds 15233 


4 
” 1 9 4 FaA st Gets Ka 
. P2 Bonek 90 ar 219) « 
390. Dari Anas «5 , bahwasanya ada seorang laki-laki berada TN Nabi 
#8 lalu ada seseorang melewatinya dan dia berkata: “Wahai Rasulullah 
#8 saya sungguh mencintai orang ini. Maka Nabi gs berkata kepadanya: 


“Apakah kamu telah memberitahukan kepadanya?” Dia jawab: “Tidak.” 
Beliau bersabda: “Beritahukan kepadanya.” Maka ia segera mengejarnya. 


susunenanannnanenananesenangsanaunnananangnanananaanasangasanasanganangananananuanuserungunasesunaanasanag ana anana 


YEN 


KAN SEL 
Ket Aerenengaan RSA 


BAB 47 
TANDA KECINTAAN ALLAH KEPADA HAMBA-NYA DAN 
ANJURAN UNTUK BERAKHLAK DAN BERUPAYA UNTUK 


MENCAPAI-NYA 
Allah 53 Bu ayunan 
2 LX -. “ , J1 “Aa, 
$ PRA Cz AN mei Opr Si 3G - 
Sure d An TS PSA 
LET AE TA Kangin 


- Riyadhus Shalihin 439 





“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikuti aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Ali Imran: 31) 


Allah 4g berfirman: 
Kan Hasan SN SSI 
TN ED C3 Laeata 
Gg Eng APA PIA 


US 


Ka 5 Eau Da ALA 
“053 asu WE 


“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 
Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah 
lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang- 
orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan 
orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.” (Al-Maidah: 54) 


Para AANG SEA SAN 
KB CI dana Ob 2 
LA er LS OA 
AAN ANGIN AE 


2 PL RINA ea AT 
| tai Ih 
SN ora) AN) 3 (S3 PAT Asam ala 


Pa 





440 - Riyadhus Shalihin 


391. 


EA GIE Aa pa 


3 "Aa 3 Na S3 BA ag 


ea TA 


. 


aa 


21153 Ah 23 FLA : Mn ye 
9—39 “AD, KAI, Kas) N Kao 
SA IN AAY aa n 


Dari Abu Hurairah #g dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: 
“Sesungguhnya Allah 4 zat : berfirman: “Barangsiapa memusuhi seorang wali 
(kekasih)-Ku maka Aku telah menyatakan perang terhadapnya. Dan 
hamba-Ku tidak mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih 
Aku cintai dari pada apa-apa yang telah Aku wajibkan atasnya. Dan hamba- 
Ku senantiasa bertagarrub kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah 
(nafilah) hingga Aku mencintainya, dan apabila Aku telah mencintainya 
maka Aku menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengannya 
(dengan taufig-Ku, pent), dan pandangannya yang dia memandang 
dengannya, dan tangannya yang dia memukul dengannya, dan kakinya 
yang dia berjalan dengannya?” . Dan apabila dia meminta kepada-Ku pasti 
Aku memberinya, dan jika meminta perlindungan kepada-Ku pasti Aku 
melindunginya.” (HR. Bukhari) 


y Pa 


NN Pa Pu NS Nut G Ka 
WAN SSI "ka SE KS, NN 
Ke BEN LS NE BL Inn KAN 


35 Berkata al-Thufi: “Telah bersepakat para ulama yang mu tabar bahwa ini adalah majaz dan 
kinayah tentang bantuan, dukungan dan pertolongan Allah kepada hamba-Nya sehingga seolah-olah 
Allah Yang Maha Suci menempatkan dirinya dari seorang hamba pada peni Aa yang dapat dia 


pergunakan karena itu disebutkan dalam satu riwayat : Gak 33 Cas Se 43 mat 7) 1 Tani 
Maka dengan (taufig-Ku) dia mendengar, dengan (taufig-Ku) dia melihat, dengan (taufig-Ku) dia 
memukul dan dengan (taufig-Ku) dia berjalan. Lihat Fath Al-Bari (11/295), dan komentar tentang 
hadits ini telah lewat pada hadits no. 95) 





— Riyadhus Shalihin - 441 


392. 


442 


ELANG: ANA 3 Gus Ke 


Er, KIE 3 41 3 Kena (3 L 72 “ 
PBS KENA MN Sa rd 
| NIS 


Aa RESI, AI ng 


SELAI Goes es WES Cr SS 
1” 
Ainan P3 Las 


KIE MEA LN 
NANANG Pa 


SI jaka AE GA 


PA aa 33 TES 2 ?A. 
da pi BEJ jane AS daa yasl £ 
PRE AAN 


Dari Nabi &g, , beliau bersabda: “Apabila Allah mencintai seorang hamba, 
Dia memanggil Jibril: “Sesungguhnya Allah 4& mencintai Fulan maka 
cintailah dia.” Maka Jibril mencintainya kemudian mengumumkan pada 
penduduk langit: “Sesungguhnya Allah mencintai Fulan oleh karena itu 
cintailah ia.” Maka penduduk langitpun mencintai dia, kemudian 
diletakkan untuknya kecintaan (diterima) dibumi.” (HR. Bukhari —- Mus- 
lim) 

Dalam satu riwayat Muslim: “Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya 


Allah 1g berfirman: “Sesungguhnya Aku mencintai Fulan maka cintailah 








— Riyadhus Shalihin - 


393. 


dia.” Jibril pun mencintainya, kemudian dia mengumumkan pada 
penduduk langit: “Sesungguhnya Allah mencintai Fulan dan cintailah dia.” 
Maka penduduk langitpun mencintainya. Kemudian diletakkan untuknya 
kecintaan dimuka bumi. Dan apabila Dia membenci seorang hamba, Dia 
memanggil Jibril: “Sesungguhnya Aku membenci Fulan maka bencilah 
terhadapnya.” Jibrilpun membencinya, kemudian dia mengumumkan pada 
penduduk langit: “Sesungguhnya Allah membenci Fulan maka bencilah 
terhadapnya.” Kemudian diletakkan untuknya kebencian dimuka bumi.” 


Sa MEN GEN Xx 
RS BA Yas (3K3 Panda 
A63 YAA EA AAN YA 
23 PA Aga S5 Hg 
3 GTR AG. 
Sea ps4 Lensa ana ASI A05 


Dari Aisyah «s , bahwasanya Rasulullah #8 mengutus seorang untuk 
memimpin Sariyah'?. Orang tadi selalu membaca dalam shalatnya, 
mengimami mereka, dan menutup (bacaan Al-Our'annya) dengan 


:A AYU Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan 


Ga 


hal tersebut kepada Rasulullah g& maka beliau bersabda: “Tanyakan 
kepadanya mengapa dia berbuat seperti itu?” Mereka menanyakannya 
kepadanya, dia jawab: “Karena surat (Al-Ikhlash) itu adalah sifat Allah 
yang Maha Rahman oleh karena itu saya suka membacanya. Maka 
Rasulullah #8 bersabda: “Katakan kepadanya bahwa Allah 4g 
mencintainya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


3€ Sariyah adalah satu kelompok pasukan yang bergerak secara rahasia 





-— Riyadhus Shalihin - 443 


ENAM aa GAN 
Naa 


BAB 48 
ANCAMAN MENYAKITI ORANG SHALEH, KAUM DHU'AFA 
DAN ORANG MISKIN 


ig : berfirman: 
Li P4 Pi 13 1 Lp 0 / 
Kadas ah NA kk FE 
OM AGEN, (H Ta NA KAS Ta 


“Dan orang-orang yang asi orang-orang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka 
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58) 

Allah 4g berfirman: 

“ 


si PAN CLAPANUT Ta Ta AN NG 8 psi EN 
LAN Sai 


“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah 
kamu menghardiknya.” (Ad-Dhuha: 9-10) 


KAA Si 
NG . magang, Tg AB 
3 SAB EGA Hey 


- 





4 DP Ai | 


Wa Cs 3: AKS AN 


Pant 


LNG SN yaaa NA 
Pa 2 A35 SI SAS 


z 





444 - Riyadhus Shalihin - 


Oa 1, SKA Ara ON al 721 
“K 


Adapun Beam maka Tea sekali Naa 
- Hadits Abu Hurairah «5 (tentang wali Allah) dalam bab sebelumnya (no. 391) 
- Hadits Sa'ad Ibn Abu Waggash dalam bab mengasihi anak yatim (no. 265) 
- Hadits Abu Hurairah (no. 266) yang isinya: “Hai Abu Bakar jika kamu 
membuat mereka marah tentu kamu telah menjadikan Tuhan mereka murka.” 


. 2536 Iexs Otaang NA 


PA Sei 3: NN Aa 9 »: IN 
R, Sau : Haa Singnsnoka 


Ao is 


pam «AG KENA Ak 2 NA 


394. Dari Jundub Ibn Abdullah «4 , Na berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Barangsiapa selesai melakukan shalat subuh maka dia berada dalam 
jaminan perlindungan Allah, maka jangan sampai Allah menuntutmu 
dengan sesuatu dari jaminan-Nya, karena barangsiapa dituntut oleh-Nya 
dengan sesuatu dari jaminan-Nya niscaya Dia mendapatkannya kemudian 
Dia menceburkannya diatas wajahnya dalam neraka Jahannam.” (HR. 


Muslim)?” 
PA PAN is: IR PA 
sana 


BAB 49 
MENERAPKAN HUKUM MANUSIA BERDASARKAN LAHIRNYA 
SEDANGKAN HAKEKATNYA TERPULANG KEPADA ALLAH 


Allah 4g berfirman: 
SEWA KANAK PE mas ANE 


37 Hadits ini terulang tiga kali (no. 237 dan 1056) 


- Riyadhus Shalihin - 445 





448 


jangan membunuhnya.” Saya katakan: “Ya Rasulullah, dia sudah 
memotong salah satu tangan saya kemudian dia mengucapkan itu setelah 
ia memotongnya?” Maka beliau bersabda: “Kamu jangan membunuhnya, 
karena kalau kamu membunuhnya sesungguhnya kedudukannya sama 
dengan kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya dan kedudukanmu 
(berubah) seperti kedudukannya sebelum ia mengucapkan una yang 
dia ucapkan tadi.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Maksud dari “dia seperti kedudukanmu” adalah dia itu haram darahnya 
karena telah dihukumi dengan masuk Islamnya. Dan “Kamu seperti 
kedudukannya” artinya halal darahnya karena gishash untuk ahli warisnya 
bukan dalam statusnya sebaga orang kafir. Wallaahu A' lam 


Cg I6 Geng PARE AKRAB 
all STAY Ga Hn 3 SG Ai 5 
hair SANG, Made: AA 
(ay VAN AAN ma ang 
Gek H3 PADI EPA PA 
TEKI KA Lt rn 5 
IE ae Wah ta: A8 KAN YAI 
en agra et VAN ATU aer Opi 
KINI NS I LEE sae 


AS SG MANIS Ha In .- 


- Riyadhus Shalihin - 





Aap BER mag AB SLS Si 

MA aa HI GE 
alan STAY 

sa oa Lega IN 

aan R3 EYANG KA 


Anang AE . - 

398. Dari Usamah Ibn Zaid Leg mil io) dia berkata: “Kami diutus oleh 
Rasulullah £ menuju marga Huragah dari suku Juhainah, maka pagi- 
pagi sekali kami pimpin pasukan menyerbu sumber mata air mereka. Saya 
dan seorang dari kaum Anshar mengejar seorang dari mereka. Maka ketika 
kami mendekatinya dia mengucapkan AAN , maka seorang dari 
Anshar tadi menahan dirinya, sedangkan saya menikamnya dengan tombak 
saya hingga saya membunuhnya. Tatkala kami sampai di Madinah, berita 
itu sampai kepada Nabi #g . Maka beliau berkata kepada saya: “Hai 
Usamah apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan HI AN 
?' Saya jawab: “Ya Rasulullah 4& sesungguhnya dia hanya berlindung.” 
Maka beliau mengucapkan: “Apakah kamu membunuhnya setelah dia 
mengucapkan 8S AA S ?” Beliau tidak henti-hentinya mengulang-ulang 
ucapan itu pada saya, hingga saya berangan-angan seandainya saya tidak 
masuk Islam sebelum hari itu.”?? (HR. Bukhari - Muslim) 


Dalam satu riwayat: “Maka Rasulullah 28 bersabda: “Apakah dia 





mengucapkan 48Y AN dan kamu membunuhnya?!” Saya jawab: “Wahai 
Rasulullah sesungguhnya dia hanya takut kepada senjata.” Beliau bersabda: 
“Apakah kamu membelah hatinya (jantungnya) sehingga kamu mengetahui 
apakah ia mengucapkannya karena takut itu atau tidak?!” Beliau terus 
menerus mengulanginya hingga saya berharap seandainya saya baru masuk 
Islam pada waktu itu.” 


32 Seandainya Islam saya bukan dulu tapi baru sekarang ini. 


2 ros Ri Ih Sk ihi P3. 449 


“Dia berlindung”, maksudnya adalah dia berkata begitu hanya untuk 
melindungi kematian bukan karena mengimaninya. 


9 399 95 


NE PANGAN EH INA 
KN SNduNg a21 He 
RA MENKANG NYA yeni 
GK IL BKN GA, 
3 panen PAKE aa Fa 2 S3 
PT EA TA PA EPA MUD NT EMOA UP 
Ha Sa tah Pal 

Gets. Siksa Pan 
LEE Ga EN 
NG sep ABE LIKIN - AS 
NA TEK PUT Pap In SE NO sJB. LAN 

18 AAS Me INA K 


-5. NA TEA PES PA JB La 
Yaa Wah NELAYAN ah 5 pd 


N 


€A 
BI 
—.i 


AN 


450 -— Riyadfus Shalihin — 


1, Pa c , 21 
| PAR IP 3 Tearteng » Ssas INA Ans 
IA «Aa uan pr 


399. Dari Jundub Ibn Abdullah « bahwasanya Rasulullah #8 mengirim sebuah 
pasukan dari kaum slanin menuju satu kaum kelompok dari orang- 
orang musyrik. Dan merekapun bertemu, dan adalah seorang dari kaum 
Musyrik apabila ia mau mendatangi seorang dari kaum muslimin tentu ia 
menghampirinya dan membunuhnya, dan seorang dari kaum muslimin 
menginginkan lengahnya. Kami berbincang-bincang bahwa dia adalah 
Usamah Ibn Zaid. Maka tatkala Usamah mengangkat pedang diatas 
kepalanya dia tiba-tiba berkata: “AIR ” Kemudian Usamah 
membunuhnya. Pembawa berita gembira datang kepada Rasulullah, beliau 
bertanya kepadanya dan dia menjawabnya hingga dia menceritakan or- 
ang tadi bagaimana ia bertindak. Maka beliau memariggil Usamah dan 
bertanya: “Mengapa kamu membunuhnya?” Dia Jawab: “Ya Rasulullah, 
dia telah menyakitkan kaum muslimin. Dia membunuh Fulan, Fulan,.....- 
dia menyebut satu kelompok orang- dan saya menghunuskan pedang diatas 
kepalanya, ketika dia melihat pedang dia berucap HY wi ” Rasulullah 
&& berkata: “Apakah kamu membunuhnya.” Dia jawab: “Ya.” Beliau 
bersabda: “Apa yang akan kamu lakukan dengan ADI ws apabila kalimat 
itu datang pada hari kiamat?” Dia berkata: “Ya Rasulullah, mohonkanlah 
ampunan untukku?” Beliau berkata: “Apa yang akan kamu perbuat dengan 
AT YAI jika dia datang pada hari kiamat?” Maka beliau tidak 
menambahkan pada ucapan: “Apa yang akan kamu perbuat dengan 
SAN jika ia datang pada hari kiamat.” “Na Musan 


aya , J6 Pa YK KANE -.. 
Haa ai Se Massa AE, 
TEA BEN SNA LA 
ANA NA AAN 


- Riyadhus Shatihin - 451 





ANN AA TEL A ATA KLO OTA TI Key 
Manga RI 3 an KG 


. 
“ 


s, DAY Ha Cp eat Ya PL 
BEN KE KN IG NN BIA 


400. Dari Abdullah Ibn Utbah Ibn Mas'ud dia berkata: “Saya mendengar 
Umar Ibn al-Khaththab js, berkata: “Sesungguhnya beberapa orang telah 
dihukum berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah $g dan kini wahyu 
telah putus, sesungguhnya kami menghukum kamu sekarang ini 
berdasarkan apa yang nampak kepada kami dari amal perbuatanmu. Maka 
barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami maka kami 
melindunginya dan mendekatkannya, dan kami tidak memiliki hak sama 
sekali dengan rahasia (hati)nya, Allah yang akan menghitung 
kerahasiaannya. Dan barangsiapa menampakkan keburukan kepada kami 
maka kami tidak menjamin keamanannya meskipun dia berkata: 
“Sesungguhnya hati saya baik.” (HR. Bukhari) 


IL Go. 


BAB 50 
TAKUT KEPADA ALLAH 


3. 


t 


z sad berfirman: 

« 7 4 “NN an ) 
IIA 2 Gn IE ATAE 
“Dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)? (Al- 


Bagarah: 40) 
Allah 4 


1g berfirman: 
Naa ABS PA NG 


“Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.” (Al-Buruj: 12) 








32 Rahbah adalah rasa takut yang disertai oleh siap hati-hati dalam bertindak dan menahan 





452 — Riyadhus Shatihin - 


Menag , 
L nJ79 2, 2 
Bat GANGA Kang A3 WI Aa 


Para ?3 
: YAN 1098 1 KAS GA GS Ba 
”Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat 
pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu 
adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk (menghadapi)nya, 
dan hari itu adalah suatu hari yang di saksikan (oleh segala makhluk). Dan 
Kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. 
Dikala datang hari itu, tidak ada seorangpun yang berbicara, melainkan dengan 
izin-Nya, maka diantara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. 
Adapun orang yang celaka, maka (tempatnya) didalam neraka, di dalamnya 
mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih)” .” (Huud: 102-106) 
Allah $g berfirman: 


- YA PA NY REA 12 ITN WE 


“Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya.” 
(Ali Imran: 28) 
Allah 4g berfirman: 


»F t PL PAKA 
SANA MPA MATAN USS, 


33! Maksud dari penyebutan Zafir dan Syahig adalah mengungkapkan kepedihan dan kesusahan 
yang diakibatkan oleh siksa neraka. 








- Riyadhws Shalihin - 453 


5 Ai AAU 7 139 


WN MEN 2 Nasya 


“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan 
bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari 
itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.” (Abasa: 34-37) 

Allah 4g berfirman: 


» 


PA NA SF AP GK GA Gani W5J63 
n KN Ci 3d GIS: 1 Pa LAI 

LAI ALAN ANA NYA AAN 
"he NS papa ir CA 
c ass DA re, 
12 LA dna ses Da 


“Hai manusia, bertakgwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya 
kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). 
(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua 
wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah 
kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan 
mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu 
sangat keras.” (Al-Hajj: 1-2) | 

Allah 4& berfirman: 


“Kagak Jean, ATA AU 


“Dan bagi orang yang AN akan saat menghadap Tuhannya ada 
dua surga.” (Ar-Rahman: 46) 
Allah 4 berfirman: 


“ 


B bands n ang Je Agan Ae KN PAGI: 
Kanaan. KAA KKU 
MAA BEA Ge 


454 — Riyadhus Shalihin — 


3 A9 





“Dan sebahagian mereka menghadap sebahagian yang lain saling 
tanya-menanya. Mereka berkata: “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada 
ditengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab). Maka Allah 
memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. 
Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang 
menapak kebaikan lagi Maha Penyayang'?.” (Ath-Thur: 25-28) 


DESA WNI IL HAN 
| 374 Ya “. sana AN 

AAA As 
aa 


Dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan terkenal, sedangkan 
maksud saya hanyalah memberi isyarat kepada sebagiannya dan itu sudah 
berakhir. 


Adapun hadits-haditsnya maka lebih banyak lagi dan berikut ini 
hanyalah bagian kecil daripadanya. Wa Billahi At-Taufig. 


LGA Ian SEKEN GS SALAH P1 
BIN, bag da 
Ag (ye Ra TSS Ah AMA 

La TAAT 2 Megah Cc? Ga - 
Ke 3 aa 3533 Tire) A1 


22 Azab As-Samuum adalah siksa neraka yang menusuk dan masuk lewat masamm (semua 
lubang dan rongga tubuh), yang menjadi pintu gudang bagi samum (udara dan suhu yang sangat 
panas). 





- Piyadhus Shalihin — 455 


401. 


Pena : KG Yu 2 4 ag ya yg 
ae TA Area LE Etawa NI 
Ep ALA 


Dari Ibn Mas'ud : , dia berkata: “Bercerita kepada kami Rasulullah £x, 
dan beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya: “Sesungguhnya salah 
seorang kamu dikumpulkan penciptaannya?? dalam perut ibunya selama 
empat puluh hari dalam keadaan rupa air sperma, kemudian menjadi 
darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu 
juga. Kemudian diutuslah satu malaikat, maka ditiupkanlah ruh 
didalamnya, dan dia diperintahkan dengan empat kalimat, dengan menulis 
rizkinya, ajalnya, amalnya dan (nasib akhirnya) dia orang celaka atau 
bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hag selain-Nya, 
sesungguhnya salah seorang kamu ada yang beramal dengan amal 
perbuatan ahli surga hingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali 
hanya satu hasta, ternyata ia didahului oleh tulisan takdir, sehingga dia 
beramal dengan amalan ahli neraka maka ia masuk kedalam neraka. Dan 
sesungguhya salah seorang kamu ada yang beramal dengan amal perbuatan 
ahli neraka hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu 
hasta, ternyata ia telah didahului oleh tulisan takdir sehingga ia beramal 
Kk amal ahli 2 maka ia masuk surga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


nba an Re N5I6. SEK an 


Magna IN Teh Aa atone 


338 Bahan penciptaannya 


456 





— Riyadhus Shalihin - 


Aid Up “« uya 


402. Dari Ibn Mas'ud a , dia berkata: “Rasulullah #5 bersabda: “Pada hari 


403. 


itu?4 JYahannam didatangkan, dia mempunyai tujuh puluh ribu kendali?” , 
tiap kendali ditarik oleh tujuh puluh ribu malaikat.” (HR. Muslim) 


Na GEA gaga 
Kya atuh gas Anie aa ATIpAn 


2 - Tap Kat 1 


"A38 UU yan Aaa TPA SA LA 


N 


LE EKA SS KeNa AL 


AK 9G AT II 2 AI 
perend EL 


Dari An-Nu' man Ibn Basyir « , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#8 bersabda: “Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan siksanya pada 
hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan dibawah kedua telapak 
kakinya” dua bara api yang menyebabkan otaknya mendidih. (Meskipun 
dernikian) ia memandang bahwa tidak ada seorangpun yang siksanya lebih 
dahsyat daripada dirinya, sungguh dia adalah yang paling ringan siksanya 
diantara mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN AAN Gang TKA 


PSLENANG Ya Kelar 36 Rig 


34 Pada hari kebangkitan hamba untuk menghadapi hisab. 

335 Zimam adalah tali kekang atau kendali yang dimasukkan ke lubang hidung unta (atau sapi). 
Lafadz Zimam disini tetap dimaknai dengan arti sebenarnya karena besarnya neraka yang luar 
biasa sehingga memerlukan tali kendali sebanyak ini untuk mendatangkannya 

386 Akhmash Oadam adalah bagian tengah telapak kaki yang jauh dari tanah 





- Riyadhus Shalihin - 457 


YAA PNY ea Sa Aa KENA 
KPA Meruya Aa 

1 (AMP ES SAP OLN 
PN AAA TAG Ma pa SAN il 
PAS JEPANG 


404. Dari Samura Ibn Jundub :&, bal Nabi 28 bersabda: “Diantara mereka 
ada yang dibakar api sampai kedua mata kakinya, diantara mereka ada 
yang dibakar api sampai kedua lututnya dan diantara mereka ada yang 
dibakar api hingga pinggangnya dan diantara mereka ada yang dibakar 
api hingga pundaknya.” (HR. Muslim) 

Hujzah adalah tempat mengikat sarung sejajar dengan pusar. Targuwah 
adalah tulang yang nampak dibawah leher, setiap orang memiliki dua tulang 
Targuwah yang berada dibawah leher pada sisi kanan dan kiri. 


VIBE AN5IRENGS AI A0 

INKA AAS Dans 
MIELEA SLESMAN 

Tgn3 


405. Dari Ibn Umar st, bahwasanya Rasulullah #5 bersabda: “Manusia akan 
bangkit?” untuk Tuhan semesta alam sehingga salah seorang dari mereka 


tenggelam dalam air keringatnya sendiri hingga mencapai kedua 
telinganya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Te 


37 Dari kuburnya karena perintah Allah dan balasan-Nya 








458 - Riyadhus Shalihin — 


. UI TNG US “ Ao 
Aa PAN OA AN TOTAL GAES LA 


Td 


Ke ena Lana ha 
LGA Ya 4 Ne 355 IS SAMA 
aga. GS P3 PRA | 4 NAN 
Pa SAS MG ANT A5 IA 


5 at 5 seba deng Pata KAN 
sapna g TALK IN BG, Sen 
AA AAA sr Ana Ka 


£ Pa 35 “1 “133 n 1x As ” SA 2 Zw 
KN ET Pn 
- Ka . AA PI 
P” 1s Is . ye Ka PNP: 


Lo” MA 

Na ah in 

406. Dari Anas «& , dia berkata: “Rasulullah berkhutbah kepada kami dengan 

satu khutbah yang belum kami dengar sama sekali sebelumnya, beliau 

berkata: “Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kamu 

akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” Maka para sahabat Rasulullah 

$& menutupi wajah mereka dan (terdengar) suara tangis mereka.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 

Dalam satu riwayat: “Telah sampai kepada Rasulullah satu berita 
tentang sahabatnya, maka beliau berkhutbah: “Telah ditayangkan surga 
dan neraka dihadapanku, maka saya tidak pernah melihat tentang kebaikan 
dan keburukan seperti hari ini. Dan seandainya kamu mengetahui apa yang 





- Riyadhus Shatihin 459 


407. 


460 


aku ketahui tentu kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis.” Maka 
tidak ada satu hari yang dilalui para sahabat Rasulullah 2s yang lebih 
berat daripada hari itu, mereka menutupi wajah-wajah mereka dan mereka 
mempunyai khanin.” 

Khanin adalah suara tangis yang mendengung karena keluarnya 
Basa 


AG nampan ANTA RN 
Te mg 2 Aas Dia 
SESI, Na Ke «yan YES ATK 
STA ab SA AA ah 
Sebarka KAN AT 
RE KAS NAS AR SA NELS 
PANEN Ana KEB NA 
IIA AI MANGA ani 
: AG Ka pa 


Dari Al-Migdad «5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& 
bersabda: “Matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia sehingga 
jaraknya dari mereka seukuran satu mil.” Sulaim Ibn Amir perawi hadits 
dari Migdad berkata: “Demi Allah saya tidak memahami apa yang 
dimaksud dengan mil disini. Apakah ukuran jarak dibumi atau mil yang 
digunakan untuk mengoleskan celak pada mata (berbentuk batang kecil 
dari semacam kuningan, -pent.). Beliau bersabda: “Maka manusia 
tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal masing-masing. 
Diantara mereka ada yang sampai dua mata kakinya, ada yang sampai 
dua lututnya, ada yang sampai pinggangnya dan ada yang sampai 
tenggelam olehnya.” Dia berkata: “Rasulullah memberi isyarat tangannya 
menunjuk kepada mulut beliau.” (HR. Muslim) 





- Riyadhus Shalihin 


AAN 29 Ah Ab Po GG, - 
Ie Hn OAsD Kesan NGB AN -LA 


PAGI NG OV AT Makpa 
Pa pan KAN ” 


pe 


t Kane 


Anapin ASP nb3 NO Yara yh | 


AN 32 kaka TA . IP 
Set AULAG (320 
408. Dari Abu Hurairah «4 2 bekwasmnya Rasulullah #z bersabda: “Manusia 
akan berkeringat saga bari kiamat hingga keringat mereka meresap 
kedalam bumi sedalam tujuh puluh hasta, dan menenggelamkan mereka 
Laga mencapai telinga mereka.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TE RASA SEA AA 


pa LAPAN 3 «3 PEASAK yi Jlas 
« GA AA NAIK saban ” 38 


ni 


7 IL AC 


: Fenga AAS Pe SN So 


AANG 


409. Dari Abu Hurairah «5, dia berkata: “Ketika kami bersama Rasuluilah &z 
tiba-tiba terdengar suara benda jatuh maka beliau bertanya: “Apakah kamu 
mengetahui suara apakah itu?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya 
lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Itu adalah (suara) batu yang 
dilemparkan didalam neraka semenjak tujuh puluh tahun?8 (yang Jalu), 
dia meluncur didalam neraka hingga mencapai dasar neraka sehingga kamu 
mendengar suaranya.” (HR. Muslim) 


AA ERA PUT KERING AS Sana Er 


38 Lihat foot note pada hadits no. 206 





— Riyadhus Shalihin — 461 


410. 


462 


“Nag AOA FS) Xia “in vi Sea An 
CG — 3 na! ag 27 2 
GS SIA KS DES KK 
n 2 Inn LA “ 2. 
AS) EN NYA 5 ey KA ENG 


Os Hntanynt LAYANG AAS basi 


x£ & 
AS 3 PN IPC 


' “.— te 
Dari Adi Ibn Hatim «5 , dia berkata: “Rasulullah 3 bersabda: “Saya 
mendengar Nabi #5 sabda “Jagalah dirimu dari api neraka walaupun 
dengan bersedekah separuh dari biji en (HR. Bukhari - Muslim) 


BEN SEE 5 SES 
(ea PSA ea SET 
AN ANA tas 
AK XS Nan MAC eSP ang IE 
AA sud 


CMS SEN E ob 


Aa re 


« BA AB 33 PA Eing 
Lain BIG AS ABIS Wanna Fa 
A3 Ke TES! Nag Nag IN 


s Riyadhus Shalihin - 


411. 


412. 


ep at LN ep pi 
PA CA IT aa NAK Godah SI 


A3 01 19 AAA 21 
Tea SA APE ATA LN AA Ar 


Dari Abu Dzar «8, dia berkata: “Rasulullah gg Basabdi: ea 
aku melihat apa yang tidak kamu lihat, langit itu bersuara (keriat-keriat), 
dan dia pantas bersuara (demikian) karena tiada tempat selebar empat jari 
melainkan disana ada satu malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada 
Allah #£ . Demi Allah seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui 
niscaya “kamu sedikit tertawa dan banyak menangis, dan niscaya kamu 
tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrimu diatas tempat tidur, dan 
tentu kamu segera keluar menuju jalan-jalan memohon kepada Allah 4g 
.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 








Langit bersuara (kriet-kriet) karena begitu banyaknya malaikat yang 
menyembah kepada Allah ig mereka telah memberatkan langit hingga ia 
beruang 


AA Neo da Ku. LI 
pa Han N Sa JG Santa 
ada aa Gea “. 
Lala ye GEA KE 


FI AL Pn, LIA YNA Na 
Pp hy ak (4 aa aa 


“£ 


ra AS 335 SMAN CI Ll Nela Arkan » “39 
2 an 


.. 
Dari Abu Barzah Nadhlah Ibn Ubaid Al-Aslami «# , dia berkata: 
“Rasulullah gg bersabda: “Tidak akan bergeser kedua tapak kaki hamba”? 
pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia 
habiskan, tentang ilmunya dalam apa ia amalkan, tentang hartanya dari 
mana ja mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan dan tentang jasadnya 
dalam hal apa ia rusakkan (habiskan).” (HR. Tirmidzi) 


?? Dari tempatnya berdiri (di mahsyar) untuk dihisab, kesurga atau ke neraka. 





- Riyadhus Shalihin 463 


Yan 


en ne « dngan Ae 


3 Para :) Lah IG K3 ” 
RP DEA, XEK SEKS AG IIS 6 
2 NE sa Kaca: TA NN 
Lebat Iss 


413. Dari Abu Hurairah «$ , dia berkata: “Kesulullah ea membaca: 
" (Al-Zalzalah: 4) (NASKSANG Oa AN 

Kemudian beliau bertanya: “Tahukah kamu aa kabar berita (yang 
dikabarkan oleh) bumi?” Mereka menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya kabar berita bumi adalah, 
ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua 
yang ia perbuat dimuka bumi. Bumi itu akan berkata: “Kamu melakukan 
begini-dan begitu pada hari ini dan ini. Jadi inilah berita-berita bumi.” 
(BR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih.”) 


ega kisan 5, KOINY Ie. 95 


Snp Hp das 
Sak Sia HAN AB SAOS KO 
Gan» AI PP MAA ANA 
ag KERETA AYI « GB YAN 
3 P3 SEA, Mena da 


. 


KASN NN AS yah 


414. Dari AbuZaid Al- -Khudhri s4, dia berkata: “Rasulullah 4s bersabda: “Bagaimana 


415. 





saya menikmati (hidup) sedangkan penjaga sangkakala telah memasukkan 
sangkakala kedalam mulutnya, dia menunggu izin kapan ia diperintah untuk 
menjup maka ia meniup.” Maka seolah-olah hal itu memberatkan para sahabat 
Rasulullah &, maka beliau berkata kepada mereka: “Ucapkanlah: 


KEYATA KAL” (IR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


#fafi adalah y343)| yang difirmankan oleh Allah (53459187225 ) 


demikian Rasulullah #& menafsirinya. 
a 


SAS SEKEN HAN KMK 


' 
Ian SI rian. NE 
Esa, Maag ad bank 


Ke. a— Ja" SE 983 
Ka incen G3 9 INK « 233 ”9 


PA KANE yA ENI 

, AA AN NE NAN Perak 

Dari Abu Hurairah «5 dia berkata: “Rasulullah &s bersabda: “Siapa yang 
takut pasti berangkat sore hari, dan siapa yang berangkat sore hari pasti 
sampai rumah. Ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, 


ingatlah barang dagangan Allah itu mahal.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: 
“Hadits hasan.”) 


Maksud dari Maa sore adalah giat dan bersegera dalam taat 
kepada Allah ie 


& . Wallahu a'lam 
Denga Kn NE AG SAE 


3133 


TELINGA AL Iga SEP AN 





- Riyadhus Shalihin - 465 


PENERANGAN AS LG Ie 
KA KUA GI KENA Un Tun) CAR Atas 2 


416. Dari “Aisyah s&,, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah $g bersabda: 
“Akan dilemparkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang 
kaki (tanpa alas) telanjang bulat (tanpa sehelai benang) dan masih kulup 
(tanpa khitan).” Saya bertanya: “Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan 
semuanya, sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain?” 
Beliau menjawab: “Wahai “Aisyah urusannya lebih berat daripada 
memperhatikan hal tersebut.” 


Dalam satu riwayat: “Urusannya lebih seirus (menegangkan) daripada 
sebagian mereka melihat kepada yang lain.” (HR. Bukhari — Muslim) 


AN 


BAB 51 
MENGHARAP RAHMAT ALLAH 


Allah & 3 en 


ASIA 21 KAN 63 : Gaon din IE 


Pa 
“ 


SA - Saya AAN Dabatsaa aa 
. 0Y PE NP 


“Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia- 
lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Az-Zumar: 53) 





466 - Riyadfws Shalihin - 


Allah 4 berfirman: 


» 


tan 1G ar Tg Kise 
Wa uas ja SY, NN TE AYI 
“Dan Kami tidak Bas Bulak azab a yang demikian itu), melainkan 


hanya kepada orang-orang yang kafir.” (Saba': 17) 
La Tg nang 
2 pg 


Ss dat ber Lg Aa 
KA AT ATA Aji 3 ba ISIS, 
» &A kas bang 


“Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu 
(ditimpakan) atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling.” (Thaha: 
48) . 





Allah 1 ana, 2g 
(4 3 Pa Pn - ca 
Na Lau, Oei. IE SANTA AN Iss 


“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.” (Al-@N'raf: 156) 


NG BAE DIK EI-A 
T SIA agan R3 ae 
i Aa Pasaman ser SA AN 
BILANG A5 
SEN AG At 
| an 
AN Yan dh AG, 


- Riyadhus Shalihin — 467 





417. 


£ A3, P NG 
ASEAN KIA PNY AT 3 - 


Dari Ubadah Ibn As-Shamit :: , dia berkata: “Bersabda Rasulullah $& : 
“Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali 
Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwasanya Muhammad 
adalah hamba dan Rasul-Nya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, 
Rasul-Nya, kalimah-Nya yang dilontarkan kepada Maryam, dan ruh dari 
pada-Nya? , dan sesungguhnya surga itu benar adanya, neraka itu benar 
adanya, maka Allah memasukkannya kedalam surga, apa saja amal 
perbuatan yang ada padanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan dalam satu riwayat Muslim: “Barangsiapa bersaksi bahwa tidak 
ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu 
Rasulullah maka Allah mengharamkan neraka Dae 


BEE IG KRI 3S 3EI-ON 


Nee Ona MEA 
Nag Ae Ke LN AS atu FG Kigs Iasit 


SEA Gs KT TEA ea “nda & 
(H9 YENNY an SG» 3 
G PD eh Pen PAN ai PA 


LAN aa Has EL Gara iB 3 Sea 
BIAN AN Ka AA ag 


- 


AI BBI A21 
AANG «3 C IPA OT ANA 
JOKTU LA Me PAR 
Tayan ABG Diona Kelar 


3 


3 GK 19 Sab 3) MATA ANN 


39 Lihat komentar hadits hadits no. 206 


468 





— Riyadhus Shalihin - 


418. 





Jaan « akabale Laga Aa « Ary ore KAS 
gama jg me Aa 
Aa, SN Sa « LN ag » 

PELAN GRO LES 5 La ata 5815 


Dari Abu Dzar s4 , dia berkata: “Nabi gg bersabda: “Allah 4g berfirman: 
“Barangsiapa datang dengan membawa satu kebaikan maka baginya 
adalah sepuluh kali lipatannya atau lebih. Dan barangsiapa datang 
dengan membawa kejelekan maka balasan satu kejelekan adalah satu 
kejelekan sepertinya atau Aku ampuni. Dan barangsiapa mendekat 
kepada-Ku dengan satu jengkal maka Aku mendekat kepadanya dengan 
satu hasta. Barangsiapa mendekat kepada-Ku dengan satu hasta maka 
Aku mendekat kepadanya dengan satu depa. Barangsiapa mendatangi- 
Ku dengan berjalan maka Aku mendatanginya dengan berlari, 
barangsiapa menemui-Ku dengan membawa kesalahan sebesar bumi 
dan dia tidak menyekutukan-Ku dengan apapun maka Aku menemuinya 
dengan ampunan yang seukuran dengan bumi.” (HR. Muslim) 


Makna Hadits: “Barangsiapa mendekat kepada-Ku dengan mentaati- 
Ku maka Aku mendekat kepadanya dengan rahmat-Ku, dan jika dia 
menambah Aku-pun menambah. Apabila dia datang kepada-Ku dengan 
berjalan, artinya dia bergegas cepat dalam mentaati-Ku maka Aku 
mendatanginya dengan lari, yaitu Aku kucurkan rahmat atasnya dan Aku 
balap ia dengan rahmat itu dan Aku tidak membuatnya membutuhkan 
kepada banyaknya perjalanan untuk mencapai maksud dan tujuan.” Gurab 
Al-Ardhi artinya apa yang mendekati isi bumi. Wallahu a'lam. 


Aa Pa Ca SEKEN Na KAPAN 
2 » SE EN aa RAYA LIA Ie x 
3 LIA LNG LAS 


- Riyadhus Shalihin - 469 


Pa “KNG 

Mais 2187 HS KE  . As 

419. Dari Jabir &, dia berkata: “Datang seorang Arab Badui kepada Nabi #& 

', dia bertanya: “Wahai Rasulullah apakah dua hal yang memastikan itu?” 

Beliau jawab: “Barangsiapa meninggal dunia, tidak menyekutukan Allah 

sedikitpun maka pasti masuk surga dan barangsiapa meninggal dunia 

menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk neraka.” (HR. 
Muslim) 


2 2 kas AF NI REA 3 3 2. 
AN Oga AR CYATA EA Na IG KE LN Ter 35 

aan LA. TE SA IE AK 

hat Aang » pena Ia Pe 
CI Sasis 1 Pen aga 


BW SR sena Cena 


420. Dari Anas «4, bahwasanya Nabi gg bersabda kepada Mu'adz yang sedang 
bonceng diatas kendaraannya: “Hai Mu'adz!” Dia menyahut: 


5 BIA 3 engan Beliau berkata lagi: “Hai Mu'adz,” Dia 
menyambut: “Bh Ianga yan 2” Beliau memanggil lagi: “Hai 


ea 


Mu 'adz,” Dia menyambut: OA TAP SV SAY -tiga kali-, Beliau 





470 - Riyadhus Shalihin - 





bersabda: “Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba 
dan Rasul-Nya, dengan benar sungguh-sungguh dari hatinya melainkan 
Allah mengharamkannya atas neraka.” Mu' adz bertanya: “Ya Rasulullah, 
bolehkah saya memberitahukan berita ini kepada semua orang supaya 
mereka bergembira?” Beliau berkata: “Kalau demikian mereka akan 
bergantung (kepadanya).” Kemudian Mu' adz memberitakannya pada saat 
menjelang mati karena takut berdosa menyembunyikan ilmu.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Ke SPA Gan Ly 


LP .. 


Aa ta Bug OAY AI e£upan 
SE PAN Fz4 Ape: c 5 36-35 
KE GAN AN PAP APA 2 
ga PAN An , AIA 5 Jang Ep3I3 
Hg Sina MAT 
SN RATA, Ta € AI Yin pg Yan PEN 15 
Beilnna Sean ES 
st Ny Kenya ia 
PN ERA SN A5 SAE 
sin 2 PN an 


KHL yaa ”3 





Yi a AA) BSE Ce Sa tan Ie AGS 
Yr Ga TNI MAY an Ye AK Ir MN Ya 


Png ug 2 TANI II 1 As 
AG KANG 2 3 BEMER EKA 


421. Dari Abu Hurairah gg atau Abu Said Al-Khudri &&, -perawi rau-ragu, dan 
keraguan dalam menentukan sahabat tidak menjadi masalah sebab semua 
sahabat bersifat adil, shaleh dan terpercaya- dia berkata: “Tatkala terjadi 
perang Tabuk, orang-orang Islam menderita kelaparan. Mereka berkata: 
“Ya Rasulullah, seandainya anda mengizinkan kami menyembelih unta- 
unta?! kami sehingga kami bisa makan dan mendapat minyak?” Maka 
Rasulullah :&. menjawab (secara spontanitas): “Lakukanlah.” Kemudian 
datang Umar :& , dia berkata: “Ya Rasulullah jika anda mengizinkan 
akibatnya hewan-hewan (kendaraan) ini akan menyusut, akan tetapi 
panggillah mereka semua agar membawa sisa-sisa bekal mereka masing- 
masing, kemudian mohonlah kepada Allah keberkahan atas sisa bekal 
tersebut, mudah-mudahhan Allah menjadikan keberkahan didalamnya.” 
Maka Rasulullah ggi berkata: “Ya.” Maka beliau meminta tikar yang terbuat 
dari kulit, lalu beliau menggelarnya. Kemudian meminta sisa-sisa bekal 
perjalanan mereka. Maka ada orang yang datang dengan segenggam 
jagung, yang lain dengan segenggam korma dan yang lain lagi dengan 
sepotong roti, sehingga terkumpul diatas tikar sisa-sisa makanan yang 
sedikit sekali. Kemudian Rasulullah £8 berdo'a memohon keberkahan. 
Kemudian berkata: “Ambillah diwadah-wadah kalian.” Maka mereka 
mengambil di wadah mereka masing-masing hingga mereka tidak 
membiarkan satu wadahpun yang ada di perkemahan itu melainkan mereka 
telah mengisinya dengan penuh dan mereka juga makan hingga kenyang, 
malah masih ada sisa. Maka Rasulullah gg bersabda: “Saya bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan yang hag selain Allah dan aku adalah utusan Allah, 
tidak ada seorangpun yang datang dengan keduanya (dua syahadat) tanpa 
ada keragu-raguan, lalu terhijab dari surga.” (HR. Muslim) 


41 Nadhih adalah unta yang digunakan untuk menimba air dan untuk pekerjaan-pekerjaan 
berat, jadi unta-unta yang paling berat. 





472 & Riyadhus Shalihin — 


KEnaskngas Nay aKaan an 
PIA NN NAK, KIT "4 Sa 
CATAT IT matra pai 


$ 


21 KATA Or Bias tt Pan " 
SN RP OR “husada year 


PARTAI (D3 AAA PI 3 
FA TANAMAN PA ANA 
sasa aa an ANiyerara 
SA 5 SG KA 

sat Sasana An IG AS Sa 
A3 SEE TEN AN JENIS KAN 
PA AINA LAInorter JGN Ogah 
ebnga Pa DN Uban Ken kesaaa 

A ara Ng: KEB Aan Irnag Mata 
Ing. Ia SNI SIS AL 


- Piyadhus Shalihin - 473 


422. 


474 


GAN Peran” Gz: AN NS Sr ag 
TSI Ap AN NASI YAA 


NN KENA EN AK Anta ok, 
AAN SEN SI, Ap an 15 
GA. ghe KK car? 1 Na 
YAA AI 1 IA WAR IA Kan 
Aa KANGEN AS KSEI Ia Ga GE 
NEMRELANGYN ANE 303 SP ang LL 


AE KR EL IK MAT Atika UN 
SEL POS AN»: H8 IYA 

“x a NN P0 AP « 

MIE AOA BETA II 


Ta - il nett ag “2 

OS kei w is Ia ld 8 5 - - 

BERAS AN KAN JAN pe S1 
ALAN AAN Besa KN LA IIA IT 
A2 FAaha 221399 OIoxge Anv ever 993 
AL AG 2G AA Saran Dur 
Sr A33 Na AE SN 

Neraka Ca PA AAA TNO EL KU II 

«Vga laras PA Epen 
Dari “Itban Ibn Malik « , dia termasuk orang yang ikut dalam perang 
Badar dia berkata: “Saya menjadi Imam shalat bagi kaumku Bani Salim. 
Yang menghalangi antara saya dan mereka adalah sebuah lembah apabila 
datang musim hujan, sehingga sulit bagi saya melewatinya menuju masjid 
mereka, maka saya mendatangi Rasulullah $g dan saya katakan: 
“Sesungguhnya saya tidak mempercayai pandangan mata saya, sedangkan 
lembah yang terletak diantara saya dan kaum saya penuh dengan banjir 
jika telah datang musim hujan sehingga sulit bagi saya melintasinya. Maka 
saya sangat mengharapkan anda datang lalu shalat dirumah saya disatu 
tempat yang nanti saya jadikan sebagai musholla.” Maka Rasulullah £g 
menjawab: “Saya akan melakukannya.” Pagi harinya Rasulullah $g dan 
Abu Bakar berangkat kesana setelah matahari meninggi. Rasulullah £ 


meminta izin masuk maka saya izinkan beliau, beliau tidak duduk sehingga 
mengucapkan: “Dimana yang kamu sukai agar melakukan shalat dari 





» Riyadhus Shalihin — 


rumah ini?” Maka saya menunjukkan beliau tempat yang saya inginkan 
agar beliau shalat disana. Maka Rasulullah £g berdiri lalu bertakbir dan 
kamipun berbaris dibelakang beliau shalat dua rakaat kemudian salam 
dan kamipun mengucapkan salam ketika beliau salam. Kemudian saya 
memohon beliau menikmati Khazirah yang sengaja dibuat untuk beliau. 
Ternyata kemudian orang-orang yang ada dikampung itu mendengar 
bahwa Rasulullah gg berada dirumah saya, maka berhamburlah orang- 
orang laki-laki dari mereka hingga banyak kaum laki-laki dirumah saya. 
Tiba-tiba seseorang berkata: “Apa yang dilakukan oleh Malik (Ibn Ad- 
Dukhaisyin atau Ad-Dakhsyan Al-Badri, pent), aku tidak melihatnya?” 
Maka seseorang menimpali: “(Malik) itu orang munafig tidak mencintai 
Allah dan Rasul-Nya.” Maka Rasulullah bersabda: “Kamu jangan berkata 


begitu, tidakkah kamu melihat dia mengucapkan AI AR dan dengan 


begitu dia mencari ridha Allah???” Maka orang itu berkata: “Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui, adapun kami demi Allah kami tidak 
melihat kecintaannya dan obrolannya kecuali kepada orang-orang 
munafig!.” Maka Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 


mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan AINI IAIN! karena 
mengharap wajah Allah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


., Khazirah adalah tepung yang dimasak Senat minyak (lemak) 
5S. LENGAN 
SEA ENG ANIS Gn Sa 
IS AE ANA Ka 
3s Pein KAA “1 SA A5 
pan AIA» IG Lag SME YEN 
per Bipena 


22 Berkata Ibn Abd Al-Barr: “Tidak diperselisihkan keikutsertaan Malik dalam perang Badar 
dan dialah yang menawan Suhail Ibn Amr.” Dan dalam Maghazi Ibn Ishhag: “Nabi Pe mengutus 
Malik dan Ma' an Ibn Adi untuk membakar masjid Dhirar. (-pent.) 


- Riyadhus Shatihin - 475 








423. 


424. 


Dari Umar Ibn Al-Khaththab «& , dia berkata: “Rasulullah $g datang 
dengan membawa tawanan, tiba-tiba seorang wanita dari tawanan berlari 
karena melihat bayi laki-laki ada dalam tawanan, dia mengambilnya dan 
menempelkannya pada perutnya, lalu dia susui, maka Rasulullah #& 
bersabda: “Apakah menurut kalian wanita akan melemparkan anaknya 
dalam kobaran api?” Kami menjawab: “Tidak demi Allah.” Maka beliau 
bersabda: “Sungguh Allah lebih berbelas kasih kepada hamba-hamba- 
Nya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


/ 3 23 ta Xx Pa P) 21 3 ah, GG, - 
AN IG WELAS ANE AL 
“9 ya Aa nanah LIL era har 
Ts 1 PES AAN EA "1 Pstig 


» SA bj 2, MAN en 


na” (3) 
Gea AN Oh PNY 
aa OP “5 . P) TE SA GI n | 
Tan IG AS » 1333 


ALE AG 
. PA aa “ « Lawan 
Dari Abu Hurairah t dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Tatkala Allah 
menciptakan makhluk Dia menulis dalam satu kitab, dia disisi-Nya diatas 


Arsy: “Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku.”'? (HR. 
Bukhari — Muslim) 


Las EP Aan LIGA SG 0 


- 
PP 
- 


.. 1s 7 a77 Pad | pi 
AL 3S DM 15 SUKA AN 3» 
NN APA II TN ad Xi Ara DN 2. 2. 
SA Woo OA ASN SPA Data? 


43 Murka Allah dan ridha-Nya adalah dua sifat dari sifat-sifat-Nya yang mulia seperti halnya 
sifat rahmat dan iradah dan lain-lainnya dari sifat-sifat-Nya yang tinggi. Tidak boleh menta'wilnya 
dengan makna “menghendaki siksa dan menghendaki pahala” karena hal ini menyalahi ijma' salaf 
yang mengimani hakikat sifat. Lihat komentar pada hadits no. 17 dan 25 


476 





- Riyadhus Shalihin 


S3 Rara KS IS re sags 
AKI AS 
IN IS an Un Ig a5 
HAM GAB se, 
Ker WEI ME BEN CS G3 SANA 
FE NE 
ane aan» 1 KAA 
ee aa ba 
ALL NG HE Aan Ay AP SBS 
TA NASA GI SEA GS 15 
Ken an 
ara RIIEAh 033 
Tema 
33 senayan NN 
BE IE SA AE EN ASN IS 


— Riyadhus Shalihin - 477 


P4 


N 


425. 


478 


aan - HW 2 aa 
PE ATUNO Car Heri 


Dari Abu Hurairah g, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 48 
bersabda: “Allah menjadikan rahmat itu seratus bagian. Lalu Dia menahan 
di sisi-Nya sebanyak sembilan puluh sembilan bagian dan menurunkan 
dimuka bumi satu bagian. Dan dari satu bagian itu makhluk-makhluk 
saling mengasihi, hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya 
karena takut menimpanya.” 


Dalam satu riwayat: “Sesungguhnya Allah memilki seratus bagian 
rahmat. Dia menurunkan daripadanya satu rahmat diantara jin, manusia, 
hewan-hewan (binatang-binatang) dan serangga-serangga. Dengan satu 
rahmat itu mereka saling menyayangi dan saling mengasihi, dengannya 
hewan buas menyayangi anaknya. Dan Allah menangguhkan sembilan 
puluh sembilan bagian rahmat-Nya, dengannya Dia akan menyayangi 
hamba-hamba-Nya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dan Imam juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi #4, dia berkata: 
“Rasulullah #& bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki seratus rahmat 
diantaranya adalah satu rahmat yang dengannya makhluk ini saling 
menyayangi diantara mereka. Sedangkan sembilan pulun sembilan 
diperuntukkan pada hari kiamat.” 


Dan dalam satu riwayat: “Sesungguhnya Allah 4& menciptakan -pada 
hari Dia menciptakan langit dan bumi- seratus rahmat, setiap rahmat adalah 
menutupi (memenuhi) apa yang ada diantara langit dan bumi. Maka Dia 
letakkan dibumi satu rahmat. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya, 
binatang buas dan bangsa burung saling menyayangi, sebagian mereka 
atas sebagian yang lain. apabila terjadi hari kiamat Dia melengkapinya 
dengan rahmat ini.” 


BEE ES SN SAS 
das ya ig 1 KAS Es AE SE 2653 
Bi CIGKE GI GGS an Net C3 
IEEE SN SW GAS 


- Riyadhus Shalihin - 





“ .“. 


ENG Nya BAU pe 
PER ja NAK ye 
Kejar Ea TAREAN GA 

NA nI ad TAS Kat nii 


426. Dari Abu Hurairah 28, , dari Nabi gg dalam hadits yang beliau mengisahkan 
dari Tuhannya 1g . Dia berfirman: “Seorang hamba melakukan satu dosa 
lalu berdo'a: “Ya Allah ampunilah dosaku.” Maka Allah 4g berfirman: 
“Hamba-Ku berbuat dosa, dia mengetahui bahwa dirinya memiliki satu 
Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa.” 
Kemudian dia kembali melakukan dosa, lalu berdo'a: “Wahai Tuhanku 
ampunilah dosaku.” Maka Allah 4g berfirman: “Hamba-Ku berbuat dosa 

, maka dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa 
dan menghukum karena dosa.” Kemudian dia kembali berbuat dosa, 
kemudian berdo'a: “Wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku.” Maka Al- 
lah gg berfirman: “Hamba-Ku berbuat dosa, maka mengetahui bahwa 
dia memiliki Tuhan yang mengampuni untuk hamba-Ku maka berbuatlah 
sesukanya.” 


PE ANA NG 2 pa NK A1 
Nda. 3 Asap ap) 


Firman AlJah 4g : “Maka berbuatlah sesukanya artinya: “Selama dia 
berbuat demikian, berdosa kemudian bertaubat maka Aku ampuni sebab 
taubat itu menghancurkan Hari sebelumnya.” 


ai SEN Gn IE A25 IE SEKEN 
una “ KANG pa 


- 
bat 





- Riyadhus Shatifin - 479 





PALANG AN IIS ga KAN ANTENA LB 


427. Dari Abu Hurairah «sg , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Demi Al- 
lah yang jiwaku ada ditangan-Nya, seandainya kamu tidak berdosa sama 
sekali, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan pasti mendatangkan 
kaum lain yang berdosa kemudian mereka memohon ampunan kepada 
Allah lalu Allah mengampuni mereka.” (HR. Muslim) 


£ DEKAN SINGA IE ANN 


cad 2? KG 2 3 Lv Lu) 

Ka Hah SNI, Aa Pa Gas ea Parag S , 
7 3. . c 213, na 3 " NI Le FAT 
para ng GEET AY, Dadan KALA 


428. Dari Abu Ayyub Khalid Ibn Zaid ws, , dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah gg bersabda: “Seandainya kamu tidak berdosa tentu Allah telah 


menciptakan makhluk lain yang berdosa kemudian mereka meminta 
ampunan maka Dia mengampuni mereka.” (HR. Muslim) 


SEA ha Era e3-txa 
Aoa yo ba - — NU SEA 
KE Aug WGeya ATP KATA Ye 
Agunan Nee 

3 Kedata Bal apa PIN ee. TI yong LO KT 
Ca Si KATA UYA apa 
IG Ah, Asu DES KANG 
Baar Bra Ia » Ia ana 


480 - Riyadhus Shalihin — 


En 


-— 





429. 


A 


(3 NAH ALI F, PATI TAN Tags - 


anang 


Dari Abu Hurairah «4 , dia berkata: “Kami duduk-duduk bersama 
Rasulullah gg , bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar gg ditengah 
sekelompok sahabat?“ . Tiba-tiba Rasulullah gg berdiri ditengah-tengah 
kami (lalu pergi). Kemudian beliau lama tidak kembali kepada kami, 
sehingga kami takut kalau beliau ditangkap (diculik) tanpa sepengetahuan 
kami, maka kami terkejut lalu berdiri, dan saya adalah orang pertama 
yang terkejut. Maka saya keluar mencari Rasulullah gg , hingga saya 
sampai pada suatu kebun milik orang Anshar.” Dan dia menyebutkan 
hadits yang panjang sampai pada ucapannya: “Maka Rasulullah $g 
bersabda: “Pergilah maka siapa saja yang kamu temui dibalik tembok 
kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag kecuali 
Allah dan dia meyakini dengan hatinya maka berikan kepadanya kabar 
gembira surga.” (HR. Muslim) 


? 2 Li 115 
Pia Kena Oya EA ES 


ra 
ci 


IE KAA EN 
Pe PSA 


SPA “G , 


Ak Tata an drastis 


Ai SS Ph 3 NK 


430. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-“Ash Lapis Il ya), balikasanya Nabi £g 


membaca firman Allah 4g tentang nabi Ibrahim 4x6) : “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari 
pada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya 
orang itu termasuk golonganku.” (Ibrahim: 36) 


2 Nafar adalah kelompok yang terdiri dari tiga sampai sembilan orang. 





- Riyadhus Shalihin - 481 


Dan Ucapan Isa xexgj : Vika Engkau menyiksa mereka, maka 
sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha 
Perkasa lagi Maha SH (Al-Maidah: 118) 


Ara Kai Te” KA P : 183 9 Para DA 
Nai KG, 1333 ah JEMB NW apaka: t GAN 
Ka aset Ghe 6 SU 


AP tar Siak . Sah AC EN Aan 1525 NE 


(LI NE LA ON er 3 Ion 3 IE 


Maka beliau mengangkat kedua tangan beliau sambil berdo'a: “Ya 
Allah, umatku-umatku.” Dan beliau menangis. Maka Allah 4g berfirman: 
“Ya Jibril pergilah kepada Muhammad sedangkan Tuhanmu lebih 
mengetahui, lalu tanyakan kepadanya mengapa ia menangis?” Maka 


. Jibril mendatangi beliau. Maka Rasulullah $$ memberitahukan kepada 


482 


Jibril dengan apa yang telah beliau ucapkan, sedangkan Allah lebih 
mengetahui (dengan ucapan Nabi). Maka Allah 4# berfirman: “Hai Jibril 
pergilah kepada Muhammad dan katakan: “Sesungguhnya Kami akan 
membuatmu ridha dalam umatmu dan Kami tidak akan meyakitimu.” 
(HR. Muslim) 


33,5, NEO Aga EA 

AG BEE EA 
As AAN IS LAN TN NG NA NE 
CI RT KN GAN ES "SEA 
MIN SIA Ig EE 


€ 





Sin Saka 


431. 


432. 





»3 


BT ADI La 3 4 NE 
Ca IL, 


Dari Mu'adz Ibn Jabal «4 , dia berkata: “Saya naik berboncengan Nabi 
#5 diatas himar, maka Rasulullah 8 bersabda: “Ya Mu'adz apakah kamu 
mengetahui apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Al- 
lah?” Saya katakan: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau 
bersabda: “Sesungguhnya hak Allah atas hamba adalah mereka wajib 
menyembah-Nya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. 
Sedangkan hak hamba atas Allah yaitu Allah tidak akan menyiksa orang 
yang tidak menyekutukan-Nya sedikitpun.” Maka saya katakan: “Wahai 
Rasulullah apakah boleh saya memberi kabar gembira ini kepada orang- 
orang?” Beliau bersabda: “Jangan beritahukan kepada rnereka nanti mereka 
bergantung kepadanya (sehingga malas beramal, pent).” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


: TEE KENA PELAT 5-YY 


- 23K Se 


Iya NIK TER TP La 
Ky LN JERG NG : Aye “Is 


BAGAN NAN 
AA « DV sale) 


Dari Al-Bara' Ibn “Azib cs dari Nabi £g beliau bersabda: “Orang muslim 
itu apabila ditanya didalam kuburnya dia bersaksi bahwa tidak ada 


sesembahan yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu 
adalah utusan Allah. Itulah firman Allah 4g 


ENI RAN GAS engga Lg 


2 1J, At ra 


Sasa jang 
- Riyadhus Shalihin - 483 


#N 


A 


“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan 
ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan 
Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang 
2 kehendaki.” (Ibrahim: 27) 


Sg dita A5 ES LKS “ PF 


KANG SEA 

kes DAA aa dea Knp Na 

Pt NYA Na EA PPANCAr 

.. SAK s0 
Nom CE 5 

PA NE AN Bass Gu 


DN IE EN Eh AA 
3 n 3, - 2? 4 
Aan as 2 BANK FAN 


433. Dari Anas « dari Rasulullah gg beliau bersabda: “Sesungguhnya orang 
kafir itu apabila ia melakukan kebaikan maka ia dibalas dengan diberi 
makanan dari dunia. Adapun orang mukmin maka Allah 4g menyimpan 


kebaikan-kebaikannya untuk diakhiratnya dan (juga) diberinya rizki 
didunia atas ketaatannya.” 


Dalam satu riwayat: “Sesungguhnya Allah tidak menzhalimi kebaikan 
seorang mukmin, dengan kebaikan itu ia diberi rizki di dunia dan diberi 
balasan di akhirat. Adapun orang kafir maka dengan kebaikan-kebaikan 
amal yang ia kerjakan karena Allah ia diberi rizki didunia, sehingga ketika . 
ia memasuki akhirat ia tidak lagi memiliki satu kebaikan yang harus 
an karenanya.” (HR. Muslim) 


TNO R5I6 SEKEN ASI tt 


484 - Riyadhus Shalihin - 





KANE 5) SE, € MEN yah KVA 
PEG ATA esa 
ec MAAN 


434. Dari Jabir ss dia berkata: Maa Rasulullah gg : “Perumpamaan shalat 
lima waktu adalah bagaikan sungai yang mengalir deras didepan pintu 
seorang kamu, yang dari sungai itu ia mandi setiap hari lima kali.” (HR. 


S3 yaa 2 JOKSANGS EA ES 
Yen3K5 2 kan Da Hi 
ASEAN Nuea ANUS ri CIK TN AI 

BEN AAN 


435. Dari Ibn Abbas Legic dil (ma, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
$5 bersabda: “Tiada seorang muslim yang mati kemudian dishalati oleh 
empat puluh orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun 
melainkan Allah menerima maka mereka terhadapnya.” (HR. Muslim) 

NAS IE ea Anta Nz 
NAS EL EAN GA yA ESA 


yA 1 - An 3 


Dp di st NS AS AA 
AI IG Pe) 3 poagan 
Sad Cas aa AA KATA NY 


.. 


KAN Ta PSU NE Hoa Iga 


Yaa ".. 





- Riyadhus Shalihin — 485 


NA - 2 n-G 1 AYAT Hani Ya 'l- 
BIG MA JNE LG, 
SAYANG 3 KAA HE II By 
MIE SEN YAN SAN AR 


436. Dari Ibn Mas'ud st, dia berkata: “Kami bersama-sama Rasulullah gg dalam 
sebuah Oubbah?8 sekitar empat puluh orang. Maka beliau bersabda: 
“Apakah kamu rela menjadi seperempat dari penduduk surga?” Kami 
jawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Apakah kamu rela menjadi sepertiga 
penduduk surga?” Kami katakan: “Ya.” Beliau bersabda: “Demi Allah 
yang jiwa Muhammad ada ada ditangan-Nya sesungguhnya aku berharap 
agar kamu menjadi separuh ahli surga, karena surga itu tidak dimasuki 
kecuali oleh jiwa yang muslim (berserah diri kepada Allah). Kamu 
ditengah-tengah orang musyrik hanyalah seperti sehelai rambut putih 
dikulit sapi jantan hitam, atau seperti sehelai rambut hitam dikulit sapi 
merah.” (HR. Bukhari - Muslim) | 


aa K3? . a—. AK 2 aa - 

AG IOI GAS Sapa LNV 
n Na TA NA 9n N ur 29 
AA NAN ESA 506 Sha: ipabid5 


N 


TAAT, Ara Capeaitayari 
Agan IE BEN SG, 33 
WIDI SN aka Se GAN 

PNG | 
WES FoA 2 AMAasA 


PAP GO... LA 5 4 PAR d 
LAN Sea BAN ipa SS 3 
. -. - 


486 - Riyadhus Shalihin — 


« aa 13 San Kind Ehnlaas 
0 Ne Pa aa . 1 23 « 
Ius NO EN323 sa Z 1 TESIS 
- Ag. 2 13 
were KEK, (SES Tas PGA 
GAP SGS kaan A33 KKS ny Tan. Jaa 
P 31 Ra ta LA in ea 

Ce aep NENGE S ARA SILAAN 
rnug Ga Ea gas 
437. Dari Abu Musa Al-Asy'ari x , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Apabila dihari kiamat Allah akan menyodorkan seorang Yahudi atau 


Nashrani kepada tiap muslim lalu dia berfirman: “Ini adalah tebusanmu 
dari neraka.” 


Dalam satu riwayat dari Abu Musa dari Nabi gg beliau bersabda: 
“Akan datang pada hari kiamat sekelompok orang dari kaum muslimin 
dengan membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung, Allah akan 
mengampuninya untuk mereka.” (HR. Muslim) 


Hadits ini ditafsiri oleh hadits Abu Hurairah «& : “Setiap orang 
memiliki satu rumah (tempat tinggal) di surga dan satu tempat tinggal di 
neraka. Orang mukmin apabila masuk surga ia digantikan oleh orang kafir 
didalam neraka karena ia berhak mendapatkan itu karena kufurnya.” 


Makna (5 OS ): kamu tadinya berpotensi masuk neraka dan ini 
adalah pembebasmu, karena Allah 4g telah menentukan sejumlah orang 
yang akan mengisinya sampai penuh. Maka apabila orang-orang kafir telah 
masuk neraka karena dosa-dosa dan kufur mereka, ibaratnya mereka 


an pembebas (penebus) bagi kaum muslimin.” Wallahu a'lam 





(Ph 2? 


Ag nga MN ENYAA NAN 9 a- YA 





- Riyadhus Shalihin - 487 


SE SA ES Spa ME 
iba 2 Sa 5 pa pera peang 
BETA TI 0 ae Lis Ina 


- 


BINA Eau Gk 
KE EA « an anna 52 Ta 


438. Dari Ibn Uinar Lagic dil oa dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda: “Orang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya pada hari 
kiamat hingga Dia meletakkan naungan (rahmat)Nya”$ diatasnya. Dia 
kemudian menetapkan dosa-dosanya seraya berfirman: “Apakah kamu 
mengenal dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa ini?” Maka dia 
menjawab: “Ya Rabb, aku mengakuinya.” Dia berfirman: “Sesungguhnya 
Aku telah menutupinya atasmu didunia dan hari ini Aku mengampuninya 
untukmu.” Maka diberikanlah catatan kebaikannya.” (HR. Bukhari — 


Muslim) 
33- Ce PA LT 
Aan go Am, NK 
adalah tutup dan rahmat Allah. 


MANDI LEAN: pperepanga si 
Ben Mes 3 

SRG 3S: AAL EA 
Ka Si NAN ANN NE MEN YI “DEA ia Ke 


-.. 3 AA 9 KN 


45 Rumah kecil dan bulat terbuat dari tenda (khaimah), yaitu salah satu bentuk rumah 
orang Arab 


488 » Riyadhus Shalihin - 


K3 





439. Dari Ibn Mas'ud 5, bahwasanya seseorang telah melakukan satu ciuman 
terhadap seorang wanita, maka dia datang kepada Nabi #& lalu 
menceritakan kepada beliau, maka Allah menurunkan: 


“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan- 
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 
buruk?” (Huud: 114) 


Maka orang tadi bertanya: “Apakah ini hanya untukku ya Rasulullah?” 
Beliau jawab: “Untuk semua umatku.” (HR. Bukhari — Muslim) 


TN aa parang GAN -tt. 
gen - Nang - 
Sa ep tia ! sada SA 
IE. KE isi ma Team 
D2 Ardan Pe DrNP Aro 
NN ea PANEN Tonreseya 
KAA Sd eka IP NTP 
GEANGAN, 


27 Zulaf min al-lail adalah beberapa saat malam yang dekat dengan pagi hari. 





- Riyadhus Shalihin - 489 


440. 


441. 


Dari Anas s5, dia berkata: “Datang seorang laki-laki kepada Nabi 2g dia 
berkata: “Ya Rasulullah, saya telah melakukan satu maksiat (Yang 
mengharuskan hukuman ta'zir, -pent), maka tegakkanlah hukuman itu atas 
diri saya. Saat itu datanglah waktu shalat maka ia shalat bersama Rasulullah 
&&. Tatkala ia selesai melakukan shalat dia berkata: “Ya Rasulullah, saya 
telah melakukan maksiat, tegakkanlah (hukum) kitab Allah pada diri saya.” 
Beliau bertanya: “Apakah kamu menghadiri shalat bersama kami?” dia 
jawab: “Ya.” Maka beliau bersabda: “Telah diampuni untukmu.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


2 : 
Kata KE artinya: maksiat yang mengharuskan ta'zir, bukan 


had syar'i yang hakiki seperti had zina, had khamr dan lain-lainnya, karena 
hudud ini tidak bisa gugur dengan shalat dan tidak boleh bagi imam 
Lae meninggalkannya. 


SAR MAN IE, ICA LA 
LA KANAN OR ir ea 
AA. ARIS ini 


Pr 
O AK NN Cat ana TAM TI, ha tr 
SKA 2 R93 ah h» 
ye - uu “an Ca 
K0 AT Yg. TA ir: 23X A2 1 
Dari Anas «& , dia berkata: “Bersabda Rasulullah gg : “Sesungguhnya 
Allah meridhai seorang hamba yang apabila ia makan dengan sekali makan 


ia memuji Allah atasnya atau minum dengan sekali minum kemudian ia 
memuji Allah atasnya.” (HR. Muslim) 


BEN Ega ah 
2 Cesa HS IG CAN EA ln JG 


38 Lihat hadits no. 144 


490 





» Riyadhus Shalihin — 


sa Du AI 2 SBN ENI WII YK 
as nata rata SA AIA Setan SI 
5 Z- . 
“Aan 23 pap 3 


442. Dari Abu Musa «# dari nabi &g beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah 
4g membuka bnar Nya dimalam hari agar pelaku dosa di siang hari 
bertaubat, dan membuka tangan-Nya di siang hari agar pelaku dosa di 
malam hari bertaubat, hingga matahari muncul dari tempat terbenamnya.” 
(HR. Muslim) | 


» 


SA Aan 2S Ly 
Josinadia, a33 SELANG AN 
(23913 PAI P3 

DR Ah mann aan uy 
(LA EA TN MAKA Fin Pi ' 3 92X LKS SENI 
Can AG tg an 2595. prana Ri 

23 Kake PER A UPN AAA 
. NG Ted YAI NA TES 
Haa As Ta KA « Van 

ET PG ala Aaj 


Aa. NE Mn AA 2 TAG 
AE EN IN anne S9 


39 Lihat komentar hadits no, 17 





- Riyadhus Shalihin - 491 





CA S2 KE IE, Ou AAL 


pa 


A3 AAA Lana IPIN 
SRS IG LE La 
HE as ag MMS 
Seastin L peranan KA LIS 
55 TA Peer LAS IKM 
Ts ia. Beta 
AR YAN AA , mpe pr 1 K3 
ah pen Isra ANU Lap ra 
Li Tea Be Te Naa 

Jan det3 saga AAN DUS 
ASP PL 
DELI ses MAS. €13 
SIA WAN 3 KE SL IN IS hak 


A19 


| ag Tata CN Ea kana v ketua 


492 


» Riyadhus Shalihin - 


Hs JAKPU 23115 IA Aek 

SEE AN -1 KG AYAM WAN 
JBS, A enetak WAE AE WA 
GE LSI LEG 3 


Page, 


PKI CAS &5 SUK mp agan nk 


Gani: La ad KI Van) 

A03 mo Pata LN 6 
1 3 

A9 US 


SNN eat SN ALI NA Ho 
LEAN GA Ario a56 GLS IK FI) 
fa PE 3 ME AN 
La LH 1 JAS IIS ek Pet 

K3 IA Eh 332 SA JGA Sei aa 
ses en dag FN SU APK 
| Daya KE Ga AN IG 


Aan Kite 


aa 139 


Sragen 
44 Asa 


RX 
GE 


» Riyadhus Shalihin — 493 





ane Na TG LAYA Ke HUpaa AE AN at5 
saia SA Gg SAS 
LE Ea SENIN PAS 
« c kene AA IS 
AN G3 EN MAN, 
HE ae SES KENA AG 
AGAN Naba - ne 
ee Kanan ' pin h ekabar ATA PA SA Ag 
GAES IE Ae 
92 eter Lg TSI PAN PAN 
Boss S3 AS NIS KAN AN AS, 
jin Pe ae 
Pa 3 SISA GEN GE Abon S5 
| 3 BATA 
NAN ARE AA 


494 - Riyadhus Shalihin - 


Sd La Tt 2 9: 2147 
ON TAG KESAN Ja sanga Tea 


PA 


aah (Ca eta 


5 
. 


AN Tan ane 13 IA 5 Dengan LK KR A5 


KENA (03 F3 SW 153 Tu 53 
gd 2 pr PAN MEA 


- 


PENS ETAP DAN TAG P3 ES 


“ 


pena ANE ye aa & 


443. Dari Abu Najih Amr Ibn “Abasah As-Sulami £g: , dia berkata: “Saya dimasa 
Jahiliyah telah mengira bahwa manusia (saat itu) berada diatas kesesatan 
dan mereka tidak berada diatas kebenaran sedikitpun, sedang mereka 

menyembah berhala. Tiba-tiba saya mendengar di makkah ada seseorang 
yang memberi kabar berita. Maka saya duduk diatas pelana kendaraan 
saya untuk mendatanginya. Ternyata Rasulullah gs sedang sembunyi- 
sembunyi, Karena kaumnya telah berbuat kurang ajar kepada beliau. Maka 
saya menyelinap hingga saya masuk menghadap beliau di Makkah. Saya 
katakan: “Siapa anda ini?” Beliau menjawab: “Saya seorang Nabi.” Saya 
bertanya: “Apa Nabi itu?” Beliau menjawab: “Saya diutus oleh Allah.” 
Saya bertanya dengan apa Dia mengutus anda?” Beliau menjawab: “Dia 
mengutusku dengan menyambung tali kekeluargaan, menghancurkan 
berhala, dan mentauhidkan Allah tidak menyekutukan-Nya sedikitpun.” 
Saya bertanya: “Siapakah yang bersama anda diatas agama ini?” Beliau 
menjawab: “Orang merdeka dan HN ” Pada waktu itu yang bersama 
beliau adalah: “Abu Bakar dan Bilal « . Kemudian saya katakan: “Saya 
mengikuti anda.” Beliau bersabda: mana engkau tidak akan 
kuasa itu pada harimu (sekarang) ini. Tidakkah kamu melihat keadaanku, 
dan keadaan orang-orang? Akan tetapi pulanglah kembali kekeluargamu 
dan apabila kau telah mendengar aku kuat (menang) maka datangilah 
aku.” Dia berkata: “Maka saya pergi kekeluarga saya. Saya selalu mencari 





- Riyadhus Shalihin - 495 





berita dan bertanya-tanya kepada orang ketika beliau datang di Madinah 
hingga sekelompok orang dari keluarga saya (juga) datang ke Madinah. 
Maka saya bertanya: “Apa yang dilakukan oleh Nabi ini, yang telah datang 
di Madinah?” Mereka menjawab: “Orang-orang cepat mendatanginya. 
Kaumnya telah bermaksud membunuhnya tetapi mereka tidak kuasa. Maka 
saya segera mendatangi Madinah dan masuk menghadap beliau. Lalu saya 
berkata: “Ya Rasulullah, apakah anda mengenal saya?” Beliau menjawab: 
“Ya, engkau adalah orang yang menemuiku di Makkah.” Dia berkata: 
“Saya berkata: “Ya Rasulullah beritahukan kepada saya apa yang diajarkan 
oleh Allah kepada anda yang masih belum saya ketahui, dan ajarkan kepada 
saya tentang shalat.” Beliau bersabda: “Lakukan shalat subuh kemudian 
berhentilah dari shalat hingga matahari meninggi seukuran tombak karena 
ketika ia terbit ia muncul diantara dua tanduk syeitan. Dan ketika itu or- 
ang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian shalatlah karena shalat 
itu disaksikan dan dihadiri? sampai bayang-bayang tombak (yang 
tertancap ditanah) merapat padanya, kemudian berhentilah shalat karena 
waktu itu api jahannam dikobarkan. Maka apabila bayang-bayang telah 
muncul lakukanlah shalat karena shalat itu disaksikan dan dihadiri sampai 
kamu shalat Ashar. Kemudian berhentilah shalat sehingga matahari 
terbenam, karena dia terbenam diantara dua tanduk setan dan pada saat 
itu orang-orang kafir sujud kepadanya.” Dia berkata: “Saya bertanya: “Ya 
Rasulullah, kemudian wudhu', ajarkanlah kepada saya.” Maka beliau 
bersabda: “Tiada seorang diantara kamu yang mendekatkan air wudhu' nya 
lalu dia berkumur dan menghirup air lalu mengeluarkannya kembali 
(dengan kuat) melainkan dosa-dosa wajah, mulut dan dua lobang 
hidungnya berguguran. Kemudian apabila ia membasuh mukanya 
sebagaimana diperintahkan oleh Allah dosa-dosa wajahnya hanyut 
bersama air melalui ujung-unjung jenggotnya. Kemudian (apabila) ia 
membasuh kedua tangannya hingga siku-sikunya, dosa-dosa kedua 
tangannya berguguran bersama air melalui ujung-ujung jari jemarinya. 
Kemudian (apabila) ia mengusap kepalanya dosa-dosa kepalanya 
berguguran dari ujung rambutnya bersama air. Kemudian (apabila) ia 
membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya dosa-dosa kakinya 
berguguran dari ujung jari jemarinya bersama air. Dan apabila ia berdiri 
melakukan shalat, memuji Allah 4g menyanjung-Nya dan mengagungkan- 
Nya sesuai dengan hak-hak-Nya dan mengosongkan hatinya hanya untuk 
Allah 4g maka ia pasti keluar dari kesalahan-kesalahannya bagaikan 
kondisinya pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.” 


?9 Oleh malaikat siang, mereka menulisnya dan dengannya akan bersaksi untuk orang yang 
shalat. 


496 - Riyadhus Shalihin - 





444. 


Amr Ibn Abasah menceritakan haditsnya ini kepada Abu Umamah 
sahabat Rasulullah #5 maka Abu Umamah berkata kepadanya: “Wahai 
Amr Ibn Abasah, perhatikanlah apa yang kamu ketahui! Dalam satu 
kesempatan semua ini diberikan pada orang itu?” Maka Amr berkata: 
“Wahai Abu Umamah aku telah lanjut usia, tulangku sudah keropos dan 
ajalku telan dekat. Aku tidak punya kepentingan untuk berdusta kepada 


kecuali Sal atau dua kali atau tiga kali -hingga ia menghitung tujuh 
kali- tentu tidak akan menceritakannya semuanya, akan tetapi aku 
mendengarnya lebih sering dari itu.” (HR. Muslim) 


Diantara dua tanduk setan ini adalah tamtsil artinya setan dan 
pasukannya bergerak dan berusaha untuk berkuasa. 


| Sa SAEN Gaga Ser 


TALI Pan EA It 6 Anie 
Ss ISLg Genk da 3 Aya 


Lp B3 MP KG BE SGIEA Ka 


ai 


SAE 
STANG yg 


Dari Abu Musa #8 dari nabi $g beliau bersabda: “Apabila Allah 
menghendaki rahmat pada satu umat Dia mencabut nyawa Nabi-Nya 
sebelum mereka lalu menjadikannya sebagai perintis jalan”! dan sebagai 
jaminan yang (keduanya) berada dihadapan umatnya. Dan apabila Dia 
menghendaki kehancuran umat, Dia menyiksanya disaat nabi-Nya masih 
hidup. Maka Dia menghancurkan mereka sementara dia hidup 
menyaksikannya, sehinga Dia menentramkannya dengan kehancuran 
mereka ketika mereka mendustakannya dan mendurhakai perintahnya.” 
(HR. Muslim) 


381 Farath adalah orang yang mendahului datang ke telaga untuk mempersiapkan bagi orang- 
orang yang akan minum. 





-— Riyadhus Shalihin — 497 


( ,. tra Ng ( p/ “ 
ANA G-oy 
BAB 52 
KEUTAMAAN BERHARAP (RAJA)) 


Allah 4g berfirman menceritakan tentang hamba yang Sisik: 
Sapa BAK AANG 
WAE KEL KANG) 

o Iro-tt: kale) 


“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Al- 
lah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. Maka Allah memeliharanya dari 


kejahatan tipu daya mereka.” (Al-mukmin: 44-45) 
4 


NG KENA Halus (963.210 
& Hentai KAS IE EA 
ae AN SIN EA 

G3 SIIANNGAL Si yas 


aa Pa Pd P, 2G Ca tm 
Lim. engan Esa LE PNY Or 23 


Sg 


€ 


DN RUN AT IKATAN ad 
Pa Nan, 
Bonar 


498 -— Riyadhus Shalihin - 


Pa anTa PhaMndn ts 
KP A3 

masang Aan AA 3G 
Naa ai aa ANN Oh Ear AI 


445. Dari Abu Hurairah «# dari Rasulullah #& beliau bersabda: “Allah 3g 
berfirman: “Aku balada dalam persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan 
Aku selalu bersamanya selama ia mengingat-Ku. Demi Allah sungguh 
Allah itu lebih bergembira dengan taubat hamba-Nya daripada salah 
seorang kamu (yang bergembira karena) mendapatkan (kembali kendaraan 
dan bekal perjalanan) yang hilang di padang pasir. Barangsiapa mendekat 
kepada-Ku sejengkal maka Aku mendekat kepadanya sehasta, barangsiapa 
mendekat kepada-Ku sehasta maka Aku mendekat kepadanya satu depa. 
Dan apabila ia menuju kepada-Ku dengan berjalan maka Aku 
mendatanginya dengan berlari.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah 
salah satu riwayat Muslim, sedang syarahnya telah berlalu pada bab 
sebelumnya.”??2 


Dan diriwayatkan dalam Shahihain: Te WLAN dengan 
Nun sementara dalam riwayat ini Ne dengan 7Tsa' dan keduanya adalah 


Shahih. 
PA P/ 


An PAT cs SAE AE LA 
se Ideas PN PA c TAP 
NN KETAT Ot Ke Ip SIN 


446. Dari Jabir Ibn Abdullah t bahwasanya Rasulullah gg bersabda —sebelum 
wafatnya kurang tiga hari-: “Jangari sekali-kali salah seorang kamu 
meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah 4g .” (HR. 
Muslim) 


32 Hadits no. 418 





- Riyadhus Shalihin — 499 





44T. 


500 


AN Ipin Laga an 
BANNER, Ts 
: Sanata Pena AAA KR ES 
13 begrar SA 
Buta TEA ip PeDi ta ui 
Bag ae Mas 
Kalu an sa Hg Ag 
AT Ibnu ME 
Aang Aa ES AE GE 


Pe 


Ka dana 3 


Dari Anas # dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah $g bersabda: 
“Allah 4g berfirman: “Wahai manusia sesungguhnya selama kamu berdo'a 
kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, Aku pasti mengampunimu, apa saja 
amal yang ada padamu Aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya 
dosa-dosamu itu membumbung tinggi mencapai langit, kemudian kamu 
memohon ampunan kepada-Ku, Aku pasti mengampunimu dan Aku tidak 
peduli. Wahai manusia, sesungguhnya andaikata kamu mendatangi-Ku 
dengan membawa hampir sebesar bumi dari dosa-dosa kemudian kamu 
menemui-Ku, kamu tidak menyekutukan-Ku sedikitpun niscaya Aku 
mendatangimu dengan membawa ampunan seukuran bumi.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


- Riyadhus Shalihin - 





ne ya 


KA, os “ng ani yaitu apa yang nampak padamu ketika kamu 


mendongakkan kepala, dan ada yang mengatakan awan. ya, Y £5 5 dibaca 


dengan kasrah dan dhammah dan dhammah lebih shahih dan masyhur 
artinya adalah Apa yang mendekati isi bumi. Wallahu A'lam. 


TG ira 2ye re YA NA 


BAB 53 
KEUTAMAAN MEMADUKAN KHAUF DAN RAJA' 


& atu Pa xXN Ah 
Use TAG APA ra av Getar 
.— YA IN 23 3 Oia - 

FAN angs was 59 AN 

, 15 “ MA Yasa . C-) 
c 

SN . - y' 2 ra | AN , RP br NC & Pa 
ay AKA D5 j3 LE 
Ketahuilah bahwa pendapat yang terpilih bagi hamba yang berada 
dalam keadaan sehat adalah ia harus bersikap takut dan berharap sekaligus (secara 
sinergik). Takut dan pengharapannya seimbang. Dan didalam keadaan sakit ia 
mengkhususkan diri dengan raja” (pengharapan)nya. Kaedah syar'i dari ayat- 


ayat Al-Our'an dan hadits-hadits nabi dan yang lainnya menguatkan prinsip 
tadi. 


Allah 3g berfirman: 


N P3Y, AA AA KA 18 wis »3 SEE 
Maha 


——————  Riyadhus Shalihin 501 


“Tiadalah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang- 
orang yang merugi.” (Al-A'raf: 99) 


Allah 4g berfirman: 
1 " 1 td 65 Z ae 
PE An NET: 
$ AV Uawg 40573 (Kh 


“Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,melainkan 
kaum yang kafir'?” (Yusuf: 87) 


Allah “ berfirman: 


LX - Tea Dad LAS 
NU AK par ED AT TT SSB 


“Pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada 
pula muka yang hitam muram.” (Ali Imran: 106) 


Allah 3g berfirman: 


.« (e TENAGA ea BII Ban MAPAN TE 
NW: SNI 


“Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya 
Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-A'raf: 167) 


Allah 3 berfirman: 
(pi 2 “Sh “YK a La G- 
. PAI, & 3 Sh ! SEIG3 
AA ola 


“Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar 
berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang 
yang durhaka benar-benar dalam neraka.” (Al-infithar: 13-14) 


388 Rauh Allah adalah rahmat Allah yang dengannya Dia menghidupkan para hamba. 





502 - Riyadhus Shalihin - 


Allah 4g berfirman: 


ni pa NAS An ISIS 
“6363 an 


AAN Tina KAB Aa ga nh asa GA Aa 


“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikannya), 
maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-or- 
ang yang ringan timbangan (kebaikan)/nya, maka tempat kembalinya adalah 
neraka Hawiyah.” (Al-Oari' ah: 6-9) 


HA 13 « TKA KAN IT 


PN SEA IEI3 


Ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali. Maka Khauf dan raja' tergabung 
dalam dua nu atau dalam beberapa ayat atau bahkan dalam satu ayat. 


Av NASI LEAN G5 5 IE3 -LLA 
Sa Lea ar 1 JG Ra 
JAN pad SN AT, inna 

Pn PAN AI » Kala 


448. Dari Abu Hurairah :& bahwasanya Rasulullah £g bersabda: “Seandainya 
orang mukmin mengetahi hukuman yang ada disisi Allah tentu tidak 
seorangpun berharap bisa mendapatkan surga. Dan seandainya orang kafir 
itu mengetahui rahmat yang ada disisi Allah tentu tidak akan seorangpun 
berputus asa dari surganya.” (HR. Muslim)? 


38 Saya katakan: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga. Lihat As-Shahihah (1634) 





- Riyadhus Shalihin — 503 


7” Ara 3 3 Soal HTAN 
ALI ssi AP " : « . 
ac '9 -0h air 36 pa AN 
“ d Te $ p, 2 Pa Pa 
- MEA TAU BERES 
KA MAA LL. 1JuG UG 
Won, Pan NY Ne YA AU 
N engoeraran ATAP Lt deni 
4 CNN PIPA 2 G3 ai ko YAAA 
an - 4 Pan 
pa NA 5. CL APAT 
449. Dari Abu Sa'id Al-Khudri gg bahwa Rasulullah #& bersabda: “Apabila 
jenazah telah diletakkan (didalam keranda) dan dipikul oleh manusia atau 
orang-orang diatas pundak mereka?” , maka jika jenazah itu shaleh, ia 
akan berkata: “Cepatlah, cepat antarkan aku.” Namun apabila jenazah itu 
tidak shaleh maka ia berkata: “Aduh celaka, kamu akan membawanya 


kemana?!” Segala sesuatu mendengar suara (rintihan)nya kecuali.manusia, 
andaikata manusia mendengarnya pasti ia terkapar" .” (HR. Bukhari) 


AN 4536, Ly 2) SemLaR 9-10» 


2G 3 


Me, KS AR AE 
25 BAG DA 


450. Dari Ibn Mas'ud «&, , dia berkata: “Rasulullah ggg bersabda: “Surga itu 
lebih dekat kepada salah seorang dari kamu daripada tali sandalnya?” .” 


$$ 


388 Ketika jenazah diletakkan dihadapan para penta'ziah untuk diberangkatkan, dan dipikul 
oleh mereka diatas pundak mereka. 

386 Artinya: ia mati karena dahsyatnya suara yang keluar akibat menyaksikan azab yang telah 
disediakan untuknya. 

357 Syirak adalah tali sandal yang utama yang dijapit otehji jemari kaki. 


504 — Riyadhus Shalihin - “UV  —- www 


Pn ya 3, 
AN IE AN ot 
NG IA 


BAB 54 


KEUTAMAAN MENANGIS KARENA TAKUT DAN RINDU 
KEPADA ALLAH 


Maa 
Pan ENI 3 2 ide 


plang ng Ortu 


“Dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis 
dan mereka bertambah khusyu'.” (Al-Isra”: 109) 


Allah 4g berfirman: 


HE : TA AA 9 SNN SI »: SIG 
Ng OA Ta , (SEE 


“Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan 
kamu mentertawakan dan tidak menangis?” (An-Najm: 59-60) 


Gate Jateasgnggsn 
Tuh Lg La 218 "4 LN Ga CO 
KAI 2 bay dan Ia 163 5 DI 
Te SEKAM AMEAAS uje iya 


“ “ 





- Riyadhus Shalihin — 505 


“- 

.451. Dari Ibn Mas'ud & dia berkata: “Nabi gg bersabda kepadaku: “Bacalah 
al-Our'an untukku.” Saya menjawab: “Ya Rasulullah, saya membacakan 
untuk anda, sedangkan al-Our'an itu (sendiri) diturunkan kepada anda?” 
Beliau bersabda: “Sesugguhnya aku suka mendengarkannya dari orang 
lain.” Maka saya membacakan kepada beliau 5g An-Nisa', hingga tatkala 
saya sampai pada ayat: 


# x at P3, 21 2? .. » au 
KE EU YAI 


“Maka bagaimanakah halnya (orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap ummat dan Kami 
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai 
ummatmu).” 


Beliau bersabda: “Cukuplah bagimu sekarang”? .” Maka saya menoleh 
kepada beliau ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata.” (HR. 
2 al Muslim) 


AN MI LAN, 583 -LOY 
AAA PA (egg - Nara € 33 
ES SE AS AK Gn Ko : an 


Ce AtEn Dat 5. ARP Int 27 - Pa Ka 
/ Ta gan PN 


38 Cukuplah hal itu bagimu. 





506 - RNiyadhus Shalihin - 


sg MEN Ton “eng 3 


452. Dari Anas «4 , dia berkata: “Rasulullah & berkhutbah Te sebuah 
khutbah yang belum pernah aku mendengar yang semisalnya, beliau 
bersabda: “Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui niscaya 
sedikit tertawa dan banyak menangis.” Anas berkata: “Maka para sahabat 
Rasulullah $g, menutupi muka mereka. Dan suara isak tangis merekapun 
terdengar.” (HR. Bukhari — Muslim) Hadits ini telah berlalu pada Bab 
Khauf. 


KA AN RA 
Sena 3 Ai »: af 2 


IVA VS - 
Ian ARI KA 293 TA 1 
batas .g. (3g SANA. KE 


453. Dari Abu Hurairah gg , dia berkata: “Rasulullah :# bersabda: “Tidak 
akan masuk kedalam neraka seorang yang menangis yana takut kepada 
Allah, hingga air susu itu kembali ke putingnya. Dan tidak akan berkumpul 
debu (yang diterbangkan) dijalan Allah??? dengan (kepulan) asap neraka 
jahannam.” (HR. Tenda dia berkata: “Hadits Hasan Shahih) 


kana 0 A45 IG, 64183. 201 
aa ASAP AN 
muara dryes “9 PA asa 


AAA 


97 Aa ae Mera ate” 
KAN A AA Han EA 
OA O Pa IP 
LES 3 Ig sa BN Sila 


3? Artinyajihad melawan musuh-musuh agama karena Allah. 


» Riyadhus Shalihin - 507 





AP PAT Eee te STAN 


“3 ” d / 1, FK ba 
BER MR RR 


AIA), 


-- 


454. Dari Abu Hurairah «5 , dia berkata: “Rasulullah #& bersabda: “tujuh 
golongan yang bakal dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya, pada hari 
yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya, (1) pemimpin yang 
adil, (2) pemuda yang tumbuh berkembang didalam ibadah kepada Al- 
lah, (3) seseorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid, (4)dua orang 
Taki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan 
berpisah karena Allah, (5) seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh 

seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia berkata: 
Sesungguhnya aku takut kepada Allah”, (6) seorang laki-laki yang 
bersedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, (7) dan seorang 
yang mengingat (berzdikir) kepada Allah ditempat (waktu) yang sunyi 
kemudian kedua matanya mengalirkan air mata.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


PN MANA SEA ALE -to0 
PALA ATI ANA 
DANA Y ATA MISA Pa aa KAN 

REA EN 


455. Dari Abdullah Ibn Asy-Syikhkhir «& , ia berkata: “Saya mendatangi 
Rasulullah g , ketika itu beliau sedang shalat, dan didalam rongga dada 
beliau terdengar suara tangis seperti suara kuali yang mendidih?9.” (Hadits 

« shahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi didalam As-Syamaail 
dengan sanad shahih) 5 


360 Aziz adalah suara tangis yang menggemuruh didalam dada. 





508 - Riyadhus Shalihin - 


| - 95 SE JELANG aa 

SAE ln dhngan SI 

$ sa IE GILA KI 

Oa Bebaaa Logam J8 
ab KAI STIK, 


456. Dari Anas & , dia berkata: “Rasulullah gg, bersabda kepada Ubay Ibn 
Ka'ab gg : “Sesungguhnya Allah 3g memerintahkan aku membacakan 


kepadamu: (| EN PG 3 " Ubay berkata: “Dia menyebut (namajku?! 


Beliau menjawab: “Ya.” Maka Ubay menangis.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


| Dalam satu riwayat: “Maka Ubay mulai menangis.” 


Ane SERANG CAK 138, TE Apa 
Ka GTA RE NI 
Gea Ia an sr SIS sa 
Spa san ga KAA 
3 wat SS ee KESAN ea Pata 
bas acara 
XM Ga SE Aa ja | 


- Riyadhus Shalihin - 509 


457. 


458. 


Dari Anas «& , dia berkata: “Telah berkata Abu Bakar kepada Umar 
Lis dil wa) setelah wafatnya Rasulullah £g : “Ayolah kita berangkat 
menuju Ummu Aiman Lagic Al (0, kita mengunjunginya sebagaimana 
dulu Rasulullah #, mengunjunginya.” Maka tatkala keduanya sampai 
kepadanya dia menangis. Keduanya lalu bertanya: “Apa yang membuat 
anda menangis? Bukankah kamu mengetahui bahwa yang ada di sisi Al- 
lah itu lebih baik untuk Rasulullah gg ?” Aku menangis bukan karena aku 
tidak tahu bahwa yang ada disisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah?! , 
akan tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit.” Ternyata 
dia menggugah mereka untuk menangis, maka menangislah mereka 
bersamanya.” (HR. Muslim, dan telah berlalu pada bab mengunjungi ahli 
kebajikan) 


ag C1 Z Na V Pn, 
dehap KAN SO RSA EA -LON 


“. 


£ , aa hee IN eaim AKA 
an IG KD WANY Ng ASEAN 


“ 
. 


Ay KN aa LA ra Iu TA, 
No KENA GL A33 KG 


Dari Ibn Umar lagic &t (ya), dia berkata: “Tatkala sakit Rasulullah 
semakin keras, dikabarkan kepada beliau perihal shalat, maka beliau 
bersabda: “Suruhlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang.” “Aisyah 
Lagic dil wa berkata: “Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang 
lembut hatinya, apabila dia membaca Al-gur'an pasti dikalahkan oleh 
isak tangis.” Maka beliau bersabda: “Suruhlah ia agar memimpin shalat.” 


381 Hadits ini telah disebut dengan no. 364 beserta ralatnya. 


510 





459. 





C MPa Mangga as 
an SNSD PELAN AI 


Dalam satu riwayat dari Aisyah Lage dil ma, dia berkata: “Saya 
katakan: “Sesungguhnya Abu bakar itu apabila dia berdiri menggantikan 
posisi anda maka dia tidak bisa memperdengarkan (bacaan al-Our'an) 
kepada orang-orang karena (dia) menangis (terus).” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


Na SE ENKE Pera ninba bli 164 
KAT Ban GIA KA ENG SS 


Ti SE 0233172) 


Tg LAI | KENGS KAS (rana 
29 Aang ON UIN: tepi 
PERUM SA Bag ha At! angs £ 
naga KENA I IG 

SA Gaga f 
ENG aan 


Dari Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Auf, bahwasanya aa Ibn 
Auf gs. pernah dihidangkan makanan untuknya, ketika ia berkata: “Telah 
terbunuh Mus'ab bin Umair g& , padahal dia lebih baik daripada aku. 
Ternyata tidak didapatkan untuknya kain yang dapat mengkafaninya 
kecuali burdah (kain selimut dari bulu), yang apabila ditutupkan pada 
kepalanya maka tampaklah kedua kakinya dan apabila ditutupkan pada 
kedua kakinya terlihatlah kepalanya, kemudian dibentangkanlah dunia 


— Riyadhus Shalihin - 511 


- 


— untuk kita sebagaimana yang sudah terbentang —atau dia berkata: : 
“Diberikanlah dunia kepada kita sebanyak-banyaknya”- sungguh kami 
takut kalau kebaikan-kebaikan kita dipercepat balasannya (didunia) untuk 
kita?? ,” kemudian dia menangis hingga meninggalkan makanannya.” (HR. 

' Bukhari) 

AN san ae aa apa Cara 1113 GA te. 
INGIN TE EKA ANE - 1. 
1 


CAN AE» AAA KU 


BA. Na 3C 2 YIENGE 11 LAS 
3 T ANA ya 13an 1 CA 


V. » ne pr ag IP | 0 Jo Ae 
AN pat SP ENG AN yaa 33 


460. Dari Abu Umamah Shudday Ibn Ijlan Al-Bahili :&, , dari Nabi gg , beliau 
bersabda: “Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah selain dari 
dua tetes dan dua bekas, yaitu tetesan air mata karena takut kepada Allah 
dan tetesan darah yang menetes sewaktu berjuang dijalan Allah. Adapun 
bekas, yaitu bekas luka sewaktu berjuang dijalan Allah dan bekas dari 
menjalankan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah ta'ala.” 
(HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan”) 


“3,5 


AIR ANEU AN, 
DEL yo ai aga 
SN GA na NN 
SIA SA “BAGS, 


32 Artinya balasannya diberikan sekarang dan tidak ada lagi pahala yang tersimpan 





512 - Riyadhus Shalihin — 


Dan dalam bab ini ada banyak hadits antara lain: 


Hadits Al-Irbadh Ibn Sariyah g& , dia berkata: “Kami dinasehati oleh 
Rasulullah gg dengan sebuah nasihat yang karenanya hati ini merasa takut, 
dan mata ini menguraikan air mata.” Telah berlalu pada bab larangan 


bid'ah28 
(an 23 2A LL 
SANG AL -00 
. Pa - hg at ad 
BAB 55 
KEUTAMAAN DAN ANJURAN ZUHUD DI DUNIA SERTA 
KEUTAMAAN FAKIR 
Allah 4g berfirman: 


BSN LN NE AIE 
Sage AN AE ah 


“Am Ke AKU 


Lag GBI LAS AG Ex 
MANGA aan AS 
BANI KA En us 


Nts Oa kB Na 


“Sesungguhnya perumpamaan kelidupan duniawi itu, adalah seperti 
air (hujan) yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya 
karena air itu tanaman-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia 
dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, 


“AAN 


38 No. 161. penulis telah mengisyaratkan kepada pada bab Larangan Bid'ah no 175, kemudian 
bab Nasehat Dan Hemat Didalamnya, hadits no. 707. 





— Riyadhus Shalihin — 513 


dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa 
mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami diwaktu 
malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman-tanamannya) laksana tanam- 
tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. 
Demikianlah Kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-or- 
ang yang berfikir” (Yunus: 24) 


Allah 4g berfirman: 


ag BSN BEA oa EIG 
an Sp ce 


Aa “ Pe) 


PERAK A NATA PURI PA 2 BAN GA & 


“ 


Ie SMA SAS sana yi 
“A-L0: TAN «3 AAA 


“Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka fimanusia). 
kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, 
maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan dimuka bumi, kemudian 
tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan 
adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah 
perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah 
lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 
(Al-Kahfi: 45-46) 


Allah 4g berfirman: 

PMA TA TAN Fe 

AG SG Kare bal "3 SEIG3 
5 BEN 3 Ery TAS 


Se PPA sanga 


PAKE Pe AA (EA 


8 


5 





514 - Riyadhus Shalihin - 


Gama sa Aas sana 


“Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah 
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara 
kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti 
hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman 
itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur 
Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang 
menipu.” (Al-Hadid: 20) 


Allah 4g berfirman: 


ag - CET, Tae Pat TC 
pan KEY AE AA UD » JJ 9 
3 MA IKI A3 -n 3 

SANTA yo Saad Laba, Oadi3 "9 
Pa tg “2 CAN SIR 02 . “at Oh | TAM 

9 gl ATA Ja SAN 

213 : “ ? an 

Maodkdw Aib KPA EK 
“Dijadikan indah pada (, ame ) manusia kecintaan kepada apa- 
apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
Jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. 


Itulah kesenangan dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).” (Ali Imran: 14) 


PR aa 
NE Kita SA es SIG, 


Le AA HK 


- Riyadhus Shalihin — 515 





“Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali- 
kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali 
janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.” 
(Fathir: 5) 


Allah 3g berfirman: - 3 
sae Pa J5 
PI ASI F NIS 

Gi PARA 


“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk 
kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 
Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.” (At- 
Takatsur: 1-5) 


Allah ig berfirman: | sa 
ENG NG Der NEIG3 
LIA ear ate RN TAN Aa 
dan Ng 633 na NYA 
Mar SN 


— “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main- 
main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau 
mereka mengetahui.” (Al-“Ankabut: 64) 


9 ang 32 sa ur 
CSS, AA Pir 


Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan masyhur. 


KAI OK 1 A1 3 LA aa 
PAN rasi AE KAA PEN T AT 
AA 





516 - Riyadhus Shalihin — 


Adapun hadist-haditsnya maka lebih banyak daripada dihitung. Disini 
kami sebutkan Ba untuk mengingatkan pada yang lainnya. 


PENS AN jaan 
NA AR AR 05 
HAN GERDTANN 
MEP LK Peta 
Me IA ME NG 
Gie Meh: YAA ED NS per 
Ha CAN Kini (27 Kamu aa Fa | 
AS ni SE LIA 
Kiss TAN Kan R3 Bae sa 
Paket haus 
KKB KS 033 


461. Dari Amr Ibn Auf Al-Anshari, bahwasanya Rasulullah £ mengutus Abu 
Ubaidah Ibn Al-Jarrah #5, ke Bahrain?“ agar mengambil jizyahnya 


8 Nama yang mencakup negeri-negeri yang terletak dipantai laut Hindia antara Bashrah dan 
Oman, demikian yang ada dalam kitab Mu 'jam Al-Buldan (Bahrain disini bukan negara Bahrain 
sekarang, melainkan wilayah Saudi Arabia bagian timur yaitu Ahsa' dan sekitarnya, -pent.) 


- Riyadhus Shalihin - 517 


462. 


(semacam upeti atau pajak yang dibayarkan oleh kafir Dzimmi, -pent). 

Maka iapun datang dengan membawa harta (yang cukup banyak) dari 

Bahrain. Para sahabat mendengar kedatangan Abu Ubaidah maka mereka 

menunaikan shalat Subuh bersama Rasulullah #8” . Ketika selesai shalat 

Rasulullah gg beranjak pergi. Maka mereka menghadang beliau dan 
Rasulullah gg tersenyum ketika melihat mereka. Kemudian beliau 

bersabda: “Saya kira kamu sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang 

dari Bahrain dengan membawa harta.” Mereka berkata: “Benar wahai 

Rasulullah.”beliau bersabda: “Sambutlah kabar gembira itu dan 

harapkanlah apa yang bisa menyenangkan kamu. Demi Allah bukan 

kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu, akan tetapi aku khawatir 
apabila dunia ini dibentangkan untukmu sebagaimana ia telah dilapangkan 

untuk orang-orang sebelum kamu, lalu kamu saling merebut dunia 

sebagaimana mereka memperebutkannya. Akhirnya dunia menghancurkan 

kamu sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


“w 


MN YO KANKER KANE WN 


- 


TEA an AGE Wes 
Sabah Pe & Kah peang AG, 
AKA 2 Aang 6 Za 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri :s , dia berkata: “Rasulullah $ pernah duduk 
diatas mimbar dan kami duduk (melingkar) disekitar beliau, lalu beliau 
bersabda: “Sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan atas kamu 
sepeninggalku adalah apa yang akan dibukakan untukmu dari gemerlapnya 
dunia dan perhiasannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


NA, 38 Ke, YAA 5 NY 


PEN LAN ANDA 


35 Biasanya mereka shalat di masjid masing-masing kabilah, -pent. 


518 





» Riyadhus Shalihin - 


—— AI 15 GA s 0 3G 

Mae ASK AA PAK NIP « 8 Dela 

463. Dari Abu Sa'id Al-khudri bahwasanya Rasulullah #8 bersabda: 

“Sesungguhnya dunia ini manis dan mempesona, sedangkan Allah 

menugaskan kamu didalamnya, maka Dia hendak melihat bagaimana kamu 

berbuat. Karena itu takutlah terhadap (fitnah/godaan) dunia dan takutlah 
terhadap (fitnah) wanita.” (HR. Muslim) 


Rey SAK ea 2S #14 
Nat ert2) GAN ES Na KAS 2 In 


464. Dari Anas «& , bahwasanya Nabi £ bersabda: “Ya Allah, tidak ada 
au kecuali kehidupan akhirat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


En IE RX INI EA AS 

Pa - - & - 9 2 P3 4 
ANT : Gd aa KENGK SN 
TN, BSN Ga Oh 
KANAL nee 


465. Dari Anas « , dari Rasulullah &g , beliau bersabda: “Yang mengikuti 
mayit itu tiga perkara, keluarganya, hartanya dan amalnya. Lalu yang dua 
kembali pulang dan tinggal yang satu, keluarga dan amalnya kembali 
pulang dan yang Men adalah su (HR. Bukhari — Muslim) 


IL yg 


pe Laba SEN: 2536 JBS 

| Pen Se ayat 
KA SE TAK SAE IG data Penta 

Sss SNI apa 2 Sensan 


- Riyadhus Shalihin - 519 





466. 


467. 


520 


Beraankn KA HN 
Ke ANA YA NG 195, "ve Y 


S3 Ga jataN NN IE eraa 


, (MAL, KTA 


Dari Anas g& dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Akan dihadirkan 
orang yang paling nikmat didunia dari penghuni neraka pada hari kiamat. 
Lalu ia dicelup di neraka dengan sekali celupan kemudian ditanya: “Hai 
manusia apakah kamu pernah melihat kebaikan, apakah kamu pernah 
merasakan kenikmatan? Maka ia menjawab: “Tidak pernah, demi Allah 
Ya Rabbi.” Dan dihadirkan manusia yang paling menderita dulunya di 
dunia dari penghuni Surga, lalu ia dicelupkan dengan sekali celupan 
didalam surga. Kemudian ia ditanya: “Hai manusia pernahkan kamu 
melihat satu penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesulitan?” Maka 
dia menjawab: “Tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan 
penderitaan sedikitpun dan aku tidak pernah melihat kesusahan sedikitpun.: 
(HR. Muslim) 


36, KTA Was GE yap AN Et 
GE Anas alan Silgan Na 


LA AAA TAU PE Sa 12 


Dari Al-Mustawrid Ibn Syaddad :&, , dia berkata: “Rasulullah 2g bersabda: 
“Tidaklah dunia itu dibanding dengan akhirat melainkan bagaikan salah 
seorang kamu yang memasukkan jari tangannya kedalam lautan, 
perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu?!” (HR. Muslim) 


9 


ai 31 
Sa span Ai rana BEAN Ge PEG LAN 





» Riyadhus Shalihin — 


—“w.“ Pr: 
tea La 
PP... 
“ 


EN LA IGG INSAN 


MEBEL & Asah 


“ - 


MAL ANLA Ca YA, ALA, Ja 1 
BESI A31 16 “AA 1yePa y Ni 


Na 


' 
1 Kira Gee Ie HAL 3 2 - 
ANN 3 »3 Yeh, TES Can 
G3 3 NC ANN 3 eta La KAP 
Aennol9) UAAENA (ya ANE MN 
JAN AL Iga 7 L O net, Ns 
, «SAY 53 Alona SI (KAS Aya 
PELAN TAN 
$ SY Yasa 
468. Dari Jabir «&, bahwasanya Rasulullah £g berjalan melewati pasar sementara 
orang-orang berjalan di kanan kiri beliau. Beliau melewati seekor anak 
kambing yang telinganya kecil dan sudah menjadi bangkai. Beliau lalu 
mengangkatnya dan memegang telinganya kemudian bersabda: “Siapa 
diantara kalian yang mau membeli ini dengan satu dirham (saja)?” Mereka 
menjawab: “Kami tidak mau membelinya dengan apapun. Apa yang bisa 
kami perbuat dengannya?” Kemudian beliau bertanya: “Apakah kamu 
suka ia milikmu?” Mereka menjawab: “Demi Allah seandainya ia hidup 
ja adalah aib (cacat), ia bertelinga kecil lalu bagaimana lagi ketika ia jadi 


bangkai?” Maka beliau bersabda: “Demi Allah dunia itu lebih hina bagi 
Allah daripada bangkai itu dalam pandangan kalian.” (HR. Muslim) 


GG NAN G 
og»? IA SSH, . "5S 2 
(en KE TANI Nan 
Aa 23 2 alat TU LAN Lt Ng. & 
MENU AGAN K3 Ale E Sa 
R3 Da alat vit» NN AK ON ra 
Kaban IR DUMAS LI “33 





— Riyadhus Shalihin - 521 


522 


on : TO TEE « sa AN 3 A3 
TAKE SEAT Aarnaas 
pa Ha Pas 


Ye Ie. KA laga pl ” 5 Fond 
KATA kaya DA as re ge TI NK, 


po duh 


Ne. Pena EKA 
Peranan G AE AISI Ag 
Lean al SEA PN LA MAY 
MEA EKO hang am 
36 Ana, JG ATA 9» 
KESIONI 33233 AR anis .Ilas 
KESTOLA Mata PS Fuel 
KAA INN bag « PALA « KALA 


- Riyadhus Shalihin - 


469. 


470. 


Dari Abu Dzar «4 dia berkata: “Saya berjalan bersama Nabi $g di Tanah 
Harrah?S yang ada di Madinah, kami menghadap Uhud, lalu beliau 
bersabda: “Hai Abu Dzar!” Saya menjawab: “Labbaik ya Rasulullah.” 
Beliau bersabda: “Aku tidak akan bergembira seandainya aku memiliki 
emas sebesar gunung Uhud ini, kemudian setelah berlalu tiga hari aku 
masih menyimpan satu dinar daripadanya, kecuali sedikit dinar yang aku 
simpan untuk membayar hutang, akan tetapi aku akan membagikannya 
kepada para hamba Allah begini dan begini.” Dari samping kanan beliau 
dari arah kiri dan dari belakang. Kemudian beliau berjalan, lalu bersabda: 
“Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya mereka adalah orang 
yang paling sedikit (bagiannya) di hari kiamat kecuali orang yang berbuat 
dengan hartanya begini, begini dan begini.” Dari sebelah kanannya, sebelah 
kiri dan dari belakangnya. “Dan sangat sedikit mereka (yang seperti) itu.” 
Kemudian beliau bersabda kepadaku: “Tetaplah ditempatmu, jangan 
beranjak sampai aku datang kepadamu.” Maka saya tidak meninggalkan 
tempat itu hingga beliau mendatangiku. Lalu saya bertanya: “Sungguh, 
saya tadi mendengar suara, saya takut karenanya.” Lalu aku ceritakan 
kepada beliau dan beliau balik bertanya: “Kamu mendengarnya?” Saya 
jawab: “Ya.” Beliau menjelaskan: “Itu adalah Jibril, ia mendatangiku lalu 
berkata kepadaku: “Barangsiapa mati dari umatmu dalam keadaan tidak 
menyekutukan Allah sedikitpun ia pasti masuk surga.” Saya bertanya: 
“Meskipun ia pernah berzina dan mencuri?” Beliau jawab: “Meskipun 
berzina dan mencuri.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah lafadz Al- 


“ 293-153 9 PETA 

NN GRAN GS £ EKA -LV. 
in Ia R33 KM Holan Je RK 
33) A "4 5, Ke S 
SPA PURA KAS TN 
LG Na 

ATA aa “WA 

Dari Abu Hurairah «& dari Rasulullah gg beliau bersabda: “Seandainya 


saya memiliki emas sebesar gunung Uhud tentu aku bergembira manakala 
tidak sampai lewat tiga hari pada emas itu aku tidak memilikinya sedikitpun 


26 Harrah yaitu tanah yang berbatu hitam 





- Riyadhus Shalihin - 523 


471. 


472. 


kecuali beberapa dinar yang aku simpan untuk keperluan hutang.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


TANI Inka Ap 236 IBAN 


7 T4 As bil 3” PJ . 
33 Iyo Kap ” SAN Data NO “x Tanpa 


Nb KSR rd, Na 
A AT ) yag (3) & SAN TAN, p) SET 


LA ? 3 
“ 
- PT 
Dari Abu Hurairah «& , dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Lihatlah 
kepada orang yang ada dibawah kamu dan jangan melihat kepada orang 
yang ada diatas kamu. Hal ini lebih layak agar kamu tidak meremehkan 


nikmat Allah atas kamu.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah lafadz 
Muslim) 


?- pe aga YAN 
KA Ak Aa PES 3: AG Aaaa 


RCA ME riwayat Nan “Apabila salah seorang ma memandang 
orang yang diberi kelebihan harta dan rupa menawan daripada dirinya, 
maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada 
dirinya.” 


MEN IE I ENEAS, - NY 
POLA SAN AA, AN IN 
Grag SA 


Dari Abu Hurairah gg dari Nabi #$ beliau bersabda: “Celakalah””' hamba 


8! Celakalah orang yang mencintainya, mencari, menimbun dan menjaganya ilingaa seolah- 
olah ia adalah budaknya. Semoga Allah melindungi kita dari penghambaan yang hina ini. Oathifah 
adalah pakaian yang dihiasi dengan renda-renda yang bergelantungan. Sedang Khamishah adalah 
selimut persegi empat. 


524 





- Riyadhus Shalihin — 


473. 


474. 


dinar dan hamba dirham, (celakalah) hamba Oathifah dan Khamishah. 
Apabila ia diberi ia ridha (rela) dan jika tidak diberi ia jengkel.” (HR. 
Muslim) 


PA RAK AAN TA PMR, 
AA: IA La TT KEANA 
NYA TAN Tn IG Ga : 3 Nala, AK 
spika ANA bean Tari 
Bg Kg 


Dari Abu Hurairah « dia berkata: “Saya telah melihat 70 orang dari Ahli 
Shuffah?8 , tidak seorangpun dari mereka yang mengenakan rida' 
(selendang, surban): adakalanya hanya Izar (kain sarung) atau hanya Kisa” 
(selimut) yang mereka ikatkan pada leher mereka, ada yang cuma sampai 
pada separuh kaki dan ada yang sampai mata kaki, lalu ia kumpulkan 
dengan tangannya khawatir terlihat auratnya.” (HR. Bukhari) 
2. 9 
DI IBA LE 


77 2 ata 
A Inn abi: Pa Ng 
, Aikadg. « pi an TEA 


Dari Abu Hurairah :ss , Rasulullah gg bersabda: “Dunia ini adalah penjara 
orang mukmin dan surga orang kafir.” (HR. Muslim) 
A YAAA eks OK ARA Paakan 


AN SN NO 
pena "7 Is Pa st 
358 »3 GL v AN 


1J- NG ASI 


38 Jumlah ahli Shuffah (orang fagir yang tinggal diserambi masjid Nabawi pada masa Nabi 
& lebih dari tujuh puluh, sebelum Islamnya Abu Hurairah 70 dari ahli Shuffah terbunuh (syahid) 
dalam peristiwa Bi'r Ma'unah. Menurut As-suyuthi jumlah ahlu Suffah pernah mencapai 400 
orang , -pent.) 





- Piyadhus Shalihin - 525 





475. 


526 


- PNS AI NN » 9G 
Gp Ia MEN EL ak 


? 


AD Pe Oa Tag 
X3 ELANG AA ES -A 
DI ISA ASP ja S3 AGAN NS 


Dari Ibn Umar Lagi &i! ( -a dia berkata: “Rasulullah gs memegang kedua 
pundakku lalu bersabda: “Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing 
atau orang yang melintas jalan.” Dan adalah Ibn Umar sis, berkata: “Apabila 
kau di sore hari maka janganlah menunggu esok pagi, dan apabila kamu 
dipagi hari maka janganlah menunggu sore hari.” Pergunakanlah masa 
sehatmu untuk masa sakitmu dan masa kehidupan untuk (menjemput) 
kematianmu.” (HR. Bukhari) 


14 3 La 9. Ng) ox Puas 
IAI Mung 3 au 
SIA ME 
AA A3 NA ea PINTA PEN 


Pa 


SEN YEN Ya TE RILAN 


- 2 PEN Aa - 
Pa Ea LAN AI 2 P3 
MESRA aa IA ANA PGN LAN 
Para ulama dalam mensyarah hadits ini mengatakan yang intinya: 
“Janganlah kamu condong kepada dunia dan menjadikannya sebagai 
tempat tinggal. Dan janganlah membisikkan kepada dirimu bahwa kamu 
akan tinggal begitu lama didalamnya, dan mencurahkan perhatian 
kepadanya. Dan janganlah terikat dengannya kecuali sebatas apa yang 
diperlukan oleh orang asing yang tinggal di negeri lain. dan janganlah 
kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang biasanya orang asing yang 
hendak pulang menuju keluarganya tidak ambil peduli. Wabillahi 
At-taufik 


— Riyadhus Shalihin - 





“476. 


.u an 7 2 0 ac 2 Ga 
LA AA ANN ATU ANA 
JA kata » Du A Ae A 2 ,) 
Aya KE 1 As. 062 PAN 
Pat £ PAN $ ii P Pt ' 
INN LN Ag SIA NAN ARA 1 
ANA AN EA ATA PS SAN 
ng, 902430 PALI .. 3 2 1. 
PEN EK KE GAIT 
ke 4 9 £ A3 z 
ve on Aya 5 Loas “ya : ve £ A1) 


Dari Abu Al- “Abbas Sahl Ibn Sa'ad As-Sa'idi & , dia berkata: “Datanglah 
seorang laki-laki kehadapan Rasulullah gg , dia berkata: “Wahai Rasulullah 
tunjukkan kepada saya suatu perbuatan yang apabila aku mengamalkannya 
saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia.” Beliau bersabda: 
“Bersikap zuhudlah di dunia pasti kamu dicintai oleh Allah. Dan bersikap 
zuhudlah terhadap apa yang ada ditangan manusia pasti kamu akan dicintai 
oleh manusia.” (Hadits Hasan diriwayatkan oleh Ibn Majah dan lain-lain 
dengan sanad 2 


S5 RENA AHA 3 
Gp CR SAN Et 
FEE Me ES EN 
Ang Kara RIAS Ask 


38 Demikianlah komentarnya. Sanad-sanad yang beliau maksud adalah orang-orang yang berada 
dibawah Ats-Tsauri dan yang paling lemah adalah jalur Ibn Majah. Akan tetapi hadits ini menjadi 
kuat karena jalur yang lain dan saksi-saksinya saya sebut dalam As -Shahihah (944). Dan lihatlah 
pelajaran ke-8 dari mugaddimah kitab ini. -N- 





- Riyadhus Shalihin - 521 





47. 


478. 


528 


Le Jay PP LAN Pe NA Ia, 
AN SE Pan II PA 
Dari An-Nu'man Ibn Basyir Legic dil ya dia berkata: “Umar Ibn 
Khaththab gg menyebut dunia yang telah diraih oleh manusia maka dia 
berkata: “Sungguh aku telah melihat Rasulullah £gg sehari penuh perutnya 
melilit, beliau tidak mendapatkan buah kurma, meskipun yang paling buruk 
“5 mengisi perutnya.” (HR. Bisa 


PAT “3 DE ( 155 EG -NN 


NIAT DNAN Lt 
SE) US Un Be IE 


yo 47 


(AC Ie PETA RE TEKI 


Span h 2x3, Ga 
SANA 


Dari “Aisyah Lagic dil (oa), dia berkata: “Ketika Rasulullah gg, wafat 
dirumah saya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup 
kecuali sedikit gandum yang ada didalam rakku. Maka saya makan dari 


gandum itu hingga waktu yang lama, kemudian saya takar maka habislah 
ia (dengan cepat).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Kata Pee TAI ditafsiri oleh At-Tirmidzi Pakan (sedikit dari 


gandum) 
“ ( 


na SE -V4 

Are - MA 
ad YAA an AANG D5 TAI) 
NG KN Ipor 433 Meyer Kg 3 -a 


II) AS 


- a 19 C 





» Riyadhus Shalihin - 


on Indavas TA NGEN 
ENG ANA 


479. Dari Amr Ibn Al-Harits saudara Juwairiyah bint Al-Harits Ummu Al- 
Mukminin Lagic &l o), dia berkata: “Ketika Rasulullah #g meninggal 
dunia beliau tidak meninggalkan sedikitpun dari dinar, dirham, budak 
laki-laki, budak perempuan atau apapun kecuali keledai yang dulu beliau 
kendarai, senjatanya dan tanah yang sudah beliau jadikan sedekah (wakaf) 
bagi Ibn Sabil.” (HR. Bukhari) 


CE ELSA 
CASE Nan at Kp ah ja 
Pe kang usa Kan IE 
SER AN SIS KENNGS KEL nhha 
Ta : 20 ang ea 
KET: NTe A0 25653 us 15 Kep Aa ae 
Eng PNG » gaga 5 K5 
: Pare “1g ae Kh 2 
PAI TA YNE YAAA AKP IG 
AN Fira Ga Gak D3 Sah 


- Riyadfuw Shalihin - 529 


480. 


481. 


7. 


VA Gala 23 Na 38 133 


GEN AAA BAN Shan 


Dari Khabbab Ibn Al-Aratt F3 dia berkata: “Kami berhijrah bersama 
Rasulullah # demi mencari ridha Allah. Maka terkabullah pahala itu 
oleh Allah. Diantara kami ada yang meninggal belum pernah memakan 
sedikitpun dari pahalanya, diantara mereka adalah Mush'ab Ibn Umair 
5 . Dia terbunuh pada perang Uhud dan hanya meninggalkan selimut 
berwarna dari bulu domba (namirah). Maka jika kami tutupkan pada 
kepalanya kedua kakinya terlihat, dan apabila kami tutupkan pada kedua 
kakinya kepalanya terlihat. Maka Rasulullah gg memerintahkan agar kami 
menutupkan pada kepalanya. Lalu pada kedua kakinya kami beri sedikit 
dari idzkhir?”. Dan diantara kita ada yang telah masak buahnya lalu dia 
memetiknya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Yang terakhir ini adalah kiasan tentang jihad yang membuahkan 
kekuasaan dan kemakmuran. 


npya ARP in Naya 
2133 Bana rasa AA 
Hebaaslnn SG TE CAUFA 


Dari Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi 4g dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk tentu 


, Dia tidak akan sudi memberi minum pada orang kafir meskipun hanya 


seteguk air.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


370 fdzkhir adalah tumbuhan terkenal yang wangi aromanya 


530 





- Riyadhus Shalihin - 


Arena 2 NAN Dnat-Gara, 


: 23 TAN 

Rar AA AAA Ya Saas AA 
SA SN NA ANA 
LK AKA 


482. Dari Abu Hurairah «& dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah sg 
bersabda: “Sesungguhnya dunia ini dilaknat?”! dan dilaknat (pula) apa 
yang ada didalamnya kecuali dzikir kepada Allah dan segala yang 
mendekatkan kepada-Nya, orang alim dan orang yang menuntut ilmu.” 
2 Tirmidzi dia berkata: “Hadits 5 

NG ALI IAIN, AN OI 


NY IK CN, ADA S9 -LNY 


. 


Tu EKANYR OSN 213 B5 5 
AL Ta 2 Keane Gesang 


483. Dari Abdullah Ibn Mas'ud « dia berkata: “Rasulullah &g bersabda: 
“Janganlah kamu (terlalu banyak) mengambil Dhai'ah?? , akibatnya kamu 
akan cinta dunia.” (HR. Tirmidzi dia berkata: ea hasan”) 

1 c Kek LI 


MAKA AA Yan on 3- LN 
Penta 25 Agan na 


31 Artinya dibenci tak berharga. Tidak boleh dipahami dari hadits pencacian terhadap dunia 
secara mutlak, akan tetapi yang terlaknat adalah apa yang menjauhkan dari Allah 3g dan yang 


« 
melupakan-Nya, sebagaimana diisyaratkan oleh bagian akhir dari hadits ini. Sedangkan kata | » 


tidak terdapat dalam Tirmidzi. Lihat Shahih Sunan At-Tirmidzi, dengan sanad ringkas 2/271 no. 
1897. dan disana Syeikh Nasir berkata: “Shahih.” 

32 Dhai'ah adalah tanah dan kebun (serta segala fasilitas hidup, -pent.). Artinya janganlah 
kamu terlalu banyak dalam memiliki dhai' ah sehingga kamu lupa akan kesalehan akhirat. 


» Riyadhus Shalihin - 531 








484. 


485. 


- 1g 33 1 EA 0 KIT c 
Cordlade Na AW EN YAC (Or «aakan 


SPA Ms BINA 3 
GAN KA EN ATA, 
o. 

IN Gang 


Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Ash Lasic di (sa dia berkata: “Rasulullah 
melintas melewati kaum yang sedang memperbaiki rumah dari kayu dan 
bambu. Maka beliau bertanya: “Apa ini?” Kami menjawab: “Dia sudah 
hampir roboh lalu kami perbaiki.” Maka beliau bersabda: “Aku tidak 
melihat ajal itu melainkan lebih cepat dari pada ini.” (HR. Abu Daud, 
Tirmidzi dengan sanad Bukhari-Muslim. Tirmidzi berkata: “Hadits Hasan 
pa 


aK0 Gang IG AS PAN TA LAs 
ponne AAL Sans Agan ANNYAA 
kd “— 8,7 hee 1 
: LK ANA perangsang Wu 


Dari Ka'ab Ibn “Iyadh «4, , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #5 
bersabda: “Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah (bahan 
cobaan) dan fitnah umatku adalah harta dunia.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: 
“Hadits Hasan Shahih”) 


SI NE U TAN Hose LM 
PADA aan tahan 5 WEE 


BATAK Iadipla ama 2! 


532 





- Riyadhus Shalihin — 


& 


7. - 4” PP 7 -.9 An 
Le IA CINTA Laka AE NG 
| Bi an ag 


kets 29 
LA AS Anak KANE 


KE PAYAYT Ba Ka LE 2 — / Yng a Rr 
MSN Ek Aa sana paka agen 
AI yaa PEKAN MAA APA 

KTA 


486. Dari Abu Amr dan ada yang mengatakan Abu Abdillah, juga ada yang 
berkata: “Abu Laila, Utsman Ibn Affan s4 , bahwasanya Nabi ss, bersabda: 
“Anak Adam itu tidak memiliki hak selain yang berikut ini, rumah yang 
dia tempati, pakaian yang menutup auratnya dan roti kering serta air.” 
(HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Shahih.” 


At-Tirmidzi berkata: “Saya mendengar Abu Daud Sulaiman Ain Salim 
Al-Balkhi berkata: “Saya mendengar An-Nadhir Ibn Syumayl berkata: 
“AI-Jilf adalah roti yang tidak pakai kuah atau lauk. Sedang yang lainnya 
berkata: “Roti kering yang keras.” Al-Harawi berkata: “Yang dimaksud 


N 


disini adalah teinpal atau mada roti ni PAK 
Ta 2 15 15 
Ag Ba AA Diya XS LV 
Lu c A 


MEN EN T AA KEAN 


1 ai Nong « penganan aa NY 9 


73 Saya katakan: “Bahkan dia itu dha'if, dalam sandnya ada dua rawi dhaif saya jelaskan 
dalam Ad-Dha'ifah wa al-Maudhu'ah no 1063.-N- 


— Riyadhus Shalihin - 533 





487. 


534 


DAN AG PASS Ag Ia le 
Cena C3 Ne Rona I, A Hard PANAH Pd 


Per V9) 
Dari Abdullah Ibn As-Syikhkhir sx 2 4s, dia berkata: “Saya mendatangi Nabi 


#& ketika beliau sedang membaca | # "AI & Aa beliau bersabda: “Anak 


Adam mengatakan: “Hartaku, hartaku.” Engkau wahai anak Adam tidak 
memiliki dari hartamu melainkan apa yang kamu makan hingga engkau 
melenyapkannya, atau apa yang kamu pakai hingga engkau merusaknya 
atau apa yang kamu sedekahkan sehingga engkau melestarikannya?” (HR. 
Muslim) 

SG 


NG. 962 PNG YAN. tAN 


uA 8 ef » n Yg 

Ita KST SN AN SK NS 
Tera 3 ON 2 

5 SESI SW YAA TEKA Yeia via Tp 


ia HAND AGE GE KAA pena sn 
GA Wo an Ng 9-2 
Pen Karan SEE Gn 5 Pena a Tu 
Aa TA TA par 
Aa EA AA SA SA 


KA AN AK 2215583 3 BY 





- Riyadhus Shalihin 


488. 


489. 


Dari Abdullah Ibn Mughaffal «8, , dia berkata: “Seseorang telah berkata 
kepada Nabi £g : “Wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya saya sangat 
mencintai anda.” Maka beliau bersabda: “Perhatikanlah apa yang kamu 
ucapkan.” Diapun berkata: “Demi Allah saya sangat mencintai anda.” 
Dia mengulangi hingga tiga kali. Maka beliaupun bersabda: “Jika kamu 
benar-benar mencintaiku maka persiapkanlah tijfaf untuk menghadapi 
kefakiran, karena kefakiran itu lebih cepat mengenai orang yang 
mencintaiku daripada laju air bah menuju muaranya.” (HR. Tirmidzi dia 
berkata: “Hadits Hasan.” 

Tijfaf adalah sesuatu yang dipakai oleh kuda guna menjaga dirinya 
dari gangguan dan terkadang dipakai manusia. (Tijfaf itu sejenis baju 
perang yang kuat dan keras. Ini adalah bahasa pinjaman karena Rasulullah 
#8 menyerupakan kefakiran itu ibarat anak panah yang menghujam, pedang 
yang menebas dan tombak yang menembus. Sementara kesabarannya 
diserupakan dengan rijfaf yang dikenakan oleh manusia atau oleh kudanya. 
—pent) 


An YANER ATP SAS yg Ae AAD APA LAN 


- 


Wae Aga : Pot Hn Iigan 


— Aa & 3 
AAA 019) (Aas Ne Yu as SAN op 
Ia B3 53 — Si 
KAA l53 
Dari Ka' ab Ibn Malik «4: , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Tidaklah 
pengerusakan dua serigala lapar yang dilepas dalam rombongan kambing 
melebihi dari pengerusakan sifat tamak (rakus) kepada harta dan 


kedudukan terhadap agama seseorang.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits 
Hasan Shahih”) 


rs TEKS PN Sp Aja KA 


34 Hadits ini ada dalam Dha'if Sunan At-Tirmidzi dengan -sanad oa no 409. 





- Riyadhus Shalihin - 535 





Fa NN 


MA JS Asy Has KA AI 


Pa 6 


NG, rp CE? GL (G3 aj 
7” $ 2 
. Lala AN AN « an 
490. Dari Abdullah Ibn Mas'ud «4, dia berkata: “Rasulullah 48 tidur diatas 
sebuah tikar, ketika beliau sanga tampak bekas tikar itu dipinggangnya. 
Kemudian kami berkata (mengusulkan): “Wahai Rasulullah (bagaimana) 
seandainya kami membuatkan kasur?” (alas tidur yang empuk) untuk 
anda?” Maka beliau bersabda: “Apalah artinya dunia ini bagiku? Aku 
didunia ini hanyalah bagaikan seorang pengendara yang berteduh dibawah 
sebuah pohon kemudian pergi dan meninggalkannya.” (HR. Tirmidzi, 
ea Fa “Hadits Hasan 2 


A53 ISL Ai AN 
ni Ah LA sngat raga Mag » KG 


2 CE Li yg 1 36 89 Fear Hrolan 


491. Dari Abu Hurairah « CE berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Orang-or- 
ang fakir miskin itu akan masuk surga, lima ratus tahun sebelum orang- 
orang kaya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Shahih”) 


A KANG: Cara IN II ES LA 
pg SAY ALA 5 tita bsa 


KE ST a n MEg a Ah ga 


, SE 9) aa 


. 
Ta 


35 Hadits ini memiliki satu syahid dari hadits Ibn Abbas dan telah saya takhrij setelah hadits 
Ibn Mas'ud dalam As-Shahihah (438 dan 439) -N- 


536 - Riyadhus Shalihin - 





492. Dari Ibn Abbas dan Imran Ibn Al-Hushain &, , dari Nabi #& beliau 
bersabda: “Aku menengok kedalam surga ternyata aku lihat sebagian besar 
penduduknya adalah kaum fakir. Dan saya menengok kedalam neraka, 
ternyata saya melihat sebagian besar penghuninya adalah perempuan.” 
(HR. Bukhari — Muslim dari riwayat Ibn Abbas) 


“7 , ? 1,0 LN, 8 3 K3 an 
KO, | edar TEA 953- LAY 
493. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Imran Ibn Hushain. 
La KANG Bean IS Aa 3 saL 
ban KEC Bag AYYA y: J8 
AA Gs as na 
aa 1 ba IIS 
POLA « JA, NA 
SNI ag BT (SA 
“. (3 21X - 
NS WE KA ITOG: . 
KAN 0 3 


494. Dari Usamah Ibn Zaid Lie & ,-a dari Nabi #8 , beliau bersabda: “Saya 
berdiri dipintu surga, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah or- 
ang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya masih tertahan. Hanya 
saja para penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke neraka.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Hadits ini telah berlalu dalam Bab Keutamaan Orang-Orang 


Lemah. 
IE SEKEN AN A0 
B3 3 kemang (KAA 





— Riyadhus Shalihin - 537 


AE (ENG 

495. Dari Abu Hurairah « , dari Nabi gg beliau bersabda: “Kalimat paling 
benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat (yang 
diucapkan oleh) Labid”: “Ingatlah, segala sesuatu selain Allah adalah 
batil (binasa) .” (HR. Bukhari — Muslim) 


AA 
LAN SW GA NG 


HSNI ae AANG 
BAB 56 


KEUTAMAAN LAPAR DAN HIDUP SEDERHANA CUKUP 
DENGAN SEDIKIT MAKANAN MINUMAN PAKAIAN DAN 
LAINNYA SERTA MENINGGALKAN KEINGINAN-KEINGINAN 
NAFSU 


Allah 4g berfirman: 


Le 


. AKG 5 9-9 ALA — 
MANA PA TE» NEAAIG 
.C Apa NO, . APA “er 
TAB EA SUNAN, 


76 Labid Ibn Rabi'ah Al-“Amiri, ia menghadap Nabi Pe , bersama para delegasi kemudian 
masuk Islam, dia adalah seorang penyair kondang (kawakan) pada masa jahiliyah. Dia termasuk 
orang yang berumur panjang, meninggal pada usia 104 tahun. Ada yang mengatakan pada usia 
157 tahun. Menurut As-Shan' ani dia meninggal pada awal Khilafah Mu' awwiyah dalam usia 142 
tahun. Semenjak masuk Islam ia tidak lagi menggubah syi'ir karena telah diganti dengan 

Al-Our'an. Keahlian Labid dalam sastra Arab sangat tersohor hingga Imam Syafi'i 
menjadikannya dalam perumpamaan, beliau berkata: “Seandainya syi'iritu tidak menurunkan derajat 
ulama tentu hari ini aku lebih pandai bersyi'ir daripada Labid. —pent. 

37 Lanjutan bait syiir tadi adalah Ch 425 Pena 9) “Dan setiap kenikmatan pasti 
akan lenyap.” Lihat Diwan Labid Rabi'ah Al- “Amiri hal 132. Fath Al-Bari 71/152-153, Irsyad 
Al-Asari 6178. 





538 — Riyadhus Shalihin - 


«£ KRGAN AYI SAN SAAIG Ch ANU EN PALI 
»N-04h La 


“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak 
akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal 
shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) 
sedikitpun.” (Maryam: 59-60) 


Ap »1 NE 9 
CAME are nayana 


363 aa 25 





ae ai (na 3 TA 


Gara aR In, 
ANA: Gran « FA he SaLyal ra 


“Maka keluarlah Garun kepada sana dalam kemegahannya. 
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: “Moga-moga 
kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Garun, 


ab 2 A 


, 


sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.” 

Berkatalah orang-orang yang dianugerahi: “Kecelakaan yang besarlah 

bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 

beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang 
sabar.” (Al-Oashash: 79-80) 


Allah 4g berfirman: 


.N PAN PEN A AANG »4 JIE 


“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang kamu megah-megahkan didunia itu).” (At-Takatsur: 8) 





- Riyadhus Shalihin - 539 


Allah && berfirman: 


CE KE TAN . c Kan BEIBs 
NA Kana Sei '£ Had nna 
YA seb 


“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka 
Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang 
yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam, ia akan 
memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.” (Al-Isra': 18) 


G0 P “9,4 sea PR) an 
PISANG 


Ayat-ayat dalam bab ini sangat - dan dikenal. 


KA Ea SEA KAN LA 
ee Saya Maa 2 
Na 2. Manan 


intens Haa EN TIA 
pes PANN 5 Adolakaya 


496. Dari Aisyah lesic il wa, , dia berkata: “Tidak pernah keluarga 
Muhammad gg merasa kenyang dengan roti gandum selama dua hari 
berturut-turut sampai beliau meningal dunia.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalam sebuah riwayat: “Tidak pernah keluarga Muhammad £& 
kenyang dari makanan gandum selama tiga hari berturut-turut, semenjak 
beliau tiba di Madinah hingga wafat.” 


Pa UPK) 


Z d PAN a- G2 Aa 
HE san Gan as Ta aa -LAV 


540 — Riyadhus Shalihin - 





Lo SIN ana Wala das 
sa SN EIING 
1 Kana KG aa PA 


3G, 


Basa AA Lis NAN AN INCA IE 
sa SG CAN ia 2 TAN 
3 Ia BENANG 
PA Set “ 


497. Dari Urwah dari “Aisyah Lagic dil ay, sesungguhnya dia berkata: “Demi 
Allah wahai putra saudaraku, demi Allah kami pernah melihat awal bulan, 
kemudian awal bulan lagi, tiga kali hilal dalam dua bulan sementara 
dirumah-rumah Rasulullah £g tidak pernah ada api dinyalakan.” Saya 
bertanya: “Wahai bibi(ku), kalau begitu makanan apa yang menghidupi 
anda semua?” Dia menjawab: “Aswadan yaitu kurma dan air. Hanya saja 
Rasulullah gg memiliki tetangga-tetangga dari kaum Anshar, mereka 
memiliki manihah'? , mereka mengirimkan air susunya kepada Rasulullah 
#8 lalu beliau memberi minuman (susu) kepada kami.” (HR. Bukhari — 


A 


ae 

2 "AIM -. PAP (“€3 
ASAN 2073 Aa Ius HA an - AN 
(Da AN ara # ng AA 


Wwlabassas AL PL ya s5 
KAN PN IP jr aa 
IE AA Na Ag. adi Yani dai 363 


38 Manihah adalah kambing atau onta yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang lain 
agar diminum susunya kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. 





— Riyadhus Shalihin - 541 


AN SV ga 
“GS 3Pa Ye 'g). Haid 
J- pd aa at” Bs ih 5 PA UN MP 
sa Lu 
Aang $ NE « AN 

498. Dari Abu Sa'id Al-Magburi dari Abu Hurairah gs, bahwasanya dia melintas 
bertemu sekelompok orang yang dihadapan Mmeraka terdapat kambing 
guling (panggang), maka mereka mengundangnya tetapi dia menolak, tidak 


mau makan dan dia berkata: “Rasulullah gg meninggalkan dunia ini, beliau 
belum pernah kenyang dari roti gandum.” (HR. Bukhari) 


ERESAK da PAKA TAN 
Hn NIAYY AYAKA AANG Ah .- Vega ra : 


aon Ia 9 bla 
Na Use 23 MEN “4 233 


499. Dari Anas gg , dia berkata: “Nabi gg belum pernah makan diatas meja 
makan hingga beliau meninggal, dan beliau belum pernah makan roti kuah 
sampai wafat.” (HR. Bukhari) 


Dan dalam satu riwayat miliknya: “Dan beliau belum pernah melihat 
Tenan guling”? dengan mata beliau sama sekali.” 


CI. KE - GEN bea 0.. 


pd 


Pan 1 Sen SNGAE KP: Aas AE Kas 


Lo Ya AA 3 3. | 
-. «YG. : Da 
Kana ehh 
500. Dari An-Nu'man bin Basyir «dia berkata: “Sungguh saya telah melihat 


Nabi kalian ketika beliau tidak menemukan kurma sedikitpun meskipun | 
yang paling jelek guna mengisi Si ba 3 Muslini) | 


379 Samith yaitu kambing yang dihilangkan bala dengan air panas h kemudian dangan : 
dengan kulitnya. Ini adalah kebiasaan orang-orang kaya. 





542 - Riyadhus Shalihin — 


501. 





NN PA 


P/ Pa) “ ee 31 2 Pi 
SA SI IELENNGS -0 
saw se N thn. 1 TR vit 
KAS SE SERASA Josie LA AW 


PL Pn 


5. 9 PP Pee PU PLN 
AA PAAVA AIA TAN Ceri) 
ra 9 | - 1 " 'ea- Ld Ar ng 
S2 HSE Aan SI SE JA HI 
Pa Pa -, Y aa v “. 4 Pp Pn 2 
TA ISANA GS SEN Ga 


“G 


SIN MA MEN ANE 
SAAD 0gb Fara “33 
TAPE NKO IG Ge YENANYA ON N PAYAT 


42 


Ah -?d Pe —- 
an Ka, (Aa ata Pt Lea AYI 3 Sur 
ok 2S 2 Ayi JA Mena c( oLuyan 


NIA, 9 Ma 2 


AS H9, P3 Set NE 
TA IT OA Kapur LE 


Dari Sahal Ibn Sa'ad gs dia berkata: “Rasulullah g belum pernah melihat 
roti dari tepung yang halus putih semenjak beliau diutus oleh Allah hingga 
dipanggil oleh Allah ge. Maka ditanyakan kepadanya: “Apakah kalian 
dimasa Rasulullah $g sudah memiliki pengayakan?” Dia Jawab: 
“Rasulullah 2g: belum pernah melihat pengayakan semenjak ditutus oleh 
Allah hingga dipanggil oleh Allah.” Ditanyakan kepadanya: “Lalu 
bagaimana kalian makan gandum tanpa diayak?.” Dia jawab: “Kami 
menumbuknya dan meniupnya, maka bertaburanlah apa yang berterbangan 
dan tersisa itulah yang kami adon.” (HR. Bukhari) 


N 


» Riyadhus Shalihin - - 543 





bak HER Je (KEA2 
SI LAN IE « (ada 
Ca aga an ai 
PTE SB IE Ie LA 
Te BI AA AA 
are nana SI. ba 
Lapan - UE GAN AGAN 
Sian, NA Wu : KAA, 36. KA Kas 
aa A2 ap Aang ra 
| KP: La, au, 
: Pan earth PSN : AA 
MEN GA SANA Tni Saba 


544 » Buyadhuo Shatitin - Na 


R 


502. 





PRE IA KA 


MAYA PATIN AN , KA BANI In (Aa Ha Na 


na 


. Atas ef 235 LA Na 


LI 


2 » & “Tn 
INN “3 c Kn B3 


AN HI Sang. CIA GA Ci 


“ 


Hari kek Nng tnpa CAN gp 


HO Tue 'ng: AANG MSG AN 
YAN SANA 
ANA '3. KLASI E KANAN 


: ANA 2 x 
Ga Ae GNNENSN Nag 
RAB LAN 


A5 ON 
Dari Abu Hurairah . dia berkata: “Pernah suatu hari atau suatu malam 
Rasulullah gg, keluar rumah, tiba-tiba beliau bertemu Abu Bakar dan Umar 
Lagic dil ka, , maka beliaupun bertanya kepada mereka: “Apa yang 
membuat kalian keluar rumah pada saat seperti ini?” Mereka berdua 
menjawab: “Rasa lapar wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “Dan aku, 
demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku dibuat keluar 
oleh rasa lapar yang telah mengeluarkan kalian, berdirilah (ayo jalan).” 
Maka beliau mendatangi seorang dari Anshar, ternyata dia sedang berada 
dirumahnya. Maka tatkala istrinya melihat beliau, dia berkata 


— Riyadhus Shalihin - 545 


(menyambut): “Marhaban wa ahlan (selamat datang).” Rasulullah #g 
langsung bertanya: “Mana Fulan?” Dia menjawab: “Dia pergi mencarikan 
kami air bersih (tawar dan segar).” Tiba-tiba datanglah orang Anshar itu, 
dia langsung memandangi Rasul Allah dan kedua sahabat beliau, kemudian 
berkata: “Alhamdulillah, hari ini tidak ada seorangpun yang lebih mulia 
tamunya daripada aku.” Dia lalu bergegas pergi dan kemudian datang 
dengan membawa satu tangkai kurma yang berisi kurma yang baru 
berwarna kekuningan, karena masak, dan kurma setengah masak (segar). 
Lalu dia mempersilahkan: “Makanlah.” Dan dia lalu mengambil pisau. 

Maka Rasulullah gg, bersabda kepadanya: “Hindarilah kambing perah.” 
Maka diapun menyembelih untuk mereka. Akhirnya mereka makan dari 
kambing itu, dan dari setangkai kurma serta minum. Ketika mereka telah 
kenyang dan puas minum, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan 
Umar : “Demi Allah yang jiwaku ada ditangannya, kalian pasti akan 
ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat 
kamu keluar kemudian kalian tidak pulang hingga kalian memperoleh 
nikmat ini.” (HR. Muslim) 


Pertanyaan tentang nikmat ini adalah pertanyaan menghitung bilangan 
nikmat bukan pertanyaan menjelekkan atau menyiksa. PAI 


Sahabat Anshar yang didatangi tadi adalah Abu Al-Haitsam Ibn 
At-Tayyihan, demikian yang diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi dan 
lainnya. 


LA IN Ray 3-0 
Pra KS SNN KE IIR yg 
ap pran TN BG EA 3 GC JG£ 
CN ACA Ne ena tara 
KE UN I RAMON IPAL 
Pak ANIS SAS Ip Kering 


546 - Riyadhus Shalihin - 





ABI Ai KA 
HA ye mena asas Th : s3 KS 
Aang Kan s Pempek Sasa 
32 AI Ie Apa 
ena Gia AA WS 
Minta EM an PE NASA 
se ea uh Pn Yee unpya FA 


“1 


Ea 1... PAN Pe bar aa 35 KONI 
LNG Na BAN 


Oo 7 » 3S Ta A1 20 3. 7”. 
AA, LSN! Kah PARA 
Pe as 11 
AI AKAN Ls Tn “ Law Spa upin P3 
adu IL, 4 
Jean KA ga MEN P3 
7 G- LAKI Lae 


ASK “Ag 9 Sa GG 


- Riyadhus Shalihin - 547 


503. 


548 


BAN AN A3 TA SAN an AAN 
ERA Dina ra AN 
Ga IND Yr AN € 
TEA NET ANTA K) para AP 


Dari Khalid Ibn Umair Al-Adawi, dia berkata: “Utbah Ibn Ghazwan yang 
menjabat gubernur di Bashrah berkhutbah didepan kami. Ia memuji dan 
menyanjung Allah kemudian berkata: “Amma Ba'du. Sesungguhnya dunia 
ini telah memberitahukan akan kehancurannya dan berbalik dengan sangat 
cepat. Dan tidaklah tersisa dari (umur) dunia melainkan sedikit seperti 
sisa air dalam bejana yang dikumpulkan oleh pemiliknya. Sesungguhnya 
kamu akan pindah kesebuah perkampungan yang tidak akan mengenal 
binasa, maka berpindahlah kalian dengan berbekal kebaikan dari apa yang 
ada dihadapan kamu. Karena sesungguhnya telah diberitakan kepada kami 
bahwa sebuah batu dilemparkan dari pinggir jahannam kemudian meluncur 
selama tujuh puluh tahun belum sampai (menyentuh) ke dasarnya. Demi 
Allah neraka itu pasti akan diisi penuh (dengan manusia) apakah kamu 
merasa heran?! Dan telah diberitahukan kepada kami bahwa jarak antara 
dua pintu gerbang dari pintu-pintu gerbang surga adalah sejauh perjalanan 
40 tahun. Dan suatu hari nanti ia akan penuh sesak oleh orang-orang yang 
memasukinya. Sungguh aku telah menyaksikan diriku menjadi yang 
ketujuh dari ketujuh orang bersama Rasulullah gg waktu itu kami tidak 
memiliki makanan sama sekali kecuali hanya daun-daun pohon sampai 
bibir kami pecah-pecah (penuh dengan luka-luka). Kemudian saya 
mendapatkan satu potong kain burdah, maka saya belah menjadi dua antara 
aku dan Sa'ad Ibn Malik. Sehingga saya bersarung dengan separuhnya 
dan Sa' ad juga bersarung dengan separuhnya. Tetapi masing-masing dari 
kami sekarang telah menjadi gubernur pada salah satu wilayah. 
Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah jangan sampai dalam 
pandangan diriku aku ini besar tetapi kecil disisi Allah.” (HR. Muslim) 


pad 


NG Agan PK SAN GA 3-0. 


(4 





» Riyadhus Shalihin - 


LIL NN 4. SAI LAN. sa PE 
ATI AN PANEN 


25 ox 2 -A 
ATA aan jata 2G5. 6 


504. Dari Abu Musa Al-asy'ari «& , dia berkata: ““Aisyah Lagic dil (ada) 
mengeluarkan selembar selimut dan sebuah sarung kasar (memperlihatkan) 
kepada kami kemudian dia berkata: “Rasulullah $ dicabut nyawanya 
dalam dua kain ini.” (HR. Bukhari — Muslim) 


“ ea 2 3 C, - An Da 2 Pe 

5 SIRNA ME API -0-0 
RAN Ta LT ) ad sg aa 
BE ya SAN 

NN ln Jaa Ona Asu 


“5, 


2 F LA ZA c 2 '. 
ACNE LA SENI 
kar wet 


. 


254 ud! 5 Kanaan Ran « Pep 
& HN Ery3 gan Uleg 5 erna 


505. Dari Sa'ad Ibn Abu Waggash «& dia berkata: “Sesungguhnya aku adalah 
orang Arab pertama yang Membidik panah dijalan Allah. Kami telah 
berperang bersama Rasulullah £g , waktu itu kami tidak memiliki makanan 
kecuali hanya daun pohon Hublah dan pohon Samur, sehingga salah 
seorang kami apabila ia buang hajat persis seperti kotoran kambing, tidak 
dapat campur , terpisah-pisah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Hubalah dan samur adalah dua pohon yang sangat terkenal di 
pedalaman. 





- Riyadhus Shalihin - 549 


' 23, 2 

204536, AE TAN AN 5 ANE ak 
PD Kata” Lagu 'vg? aa 

KAB BSE In aa n. KGE 


2 2 a32 2 & 
3 paka Tntair F Sai 
ee Md “ 


506. Dari Abu Hurairah ss , dia berkata: “Rasulullah #g, Ka “Ya Allah, 
jadikanlah rizki Nan Muhammad itu cukup untuk menyambung 
hidup.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ahli bahasa mengatakan (apa) artinya: “Apa yang bisa mengisi perut, 
untuk menyambung hidup.” 


SENI ELSA STAN ET Ar a363-o. v 
BSN GA KASN SY PIA 
25 Siak san Te Hap 2 
PE KAA pe pagaaa 
Cai S0 pak ng Bia 
MENPAN TEA UNI PLAN TO WAP Li apn JGF 
TA AU Set SEK daag 
DE. aloan JG Hen AL 


550 - Riyadhus Shalihin - 


bh 


Ovah An IG - PSI AU 5 53 (raren 
LA NG IE M0 5G 
MUG NN PO IOS OA PELAN 36 
4 AKI TANGGA ET, us Y3 
Lara A Oke: TIanenar ? AN 
SA BASE Ga NA NI 

SKS Ji F1 ng AKA Es. 37 2253 5 


“ 


N 


Pa 
aa aga 


SKS Ar up Ana LAS 
PAN jera Leg GA ye 
SAS NIA 114 An na 
Saga BEAN KG 
La 0 SE LANGAL ana AI 
Le NA Aa NA PPn tO ul 
MY SAK, KA dls. acar 
Dp Yo bb EA 


- Riyadhus Shalihin — 551 


— 





507. 


salak SI AN PI 
(4 Bea van “ : 23 2) 

& NSP AN Kas 
Aan LG In IT: Pa 
Binaan ai aa 
« bag DAYA ET NeRAY 6 X3 IG 
SL ha Se IN LN 
PE CEPAE PEKAN N Penta 
TEA NE 
45 Ja 


Dari Abu Husirsir aa, dia berkata: “Demi Allah, yang tiada sesembahan 
yang hak kecuali Dia. Aku pernah menekankan perutku ketanah karena 
lapar, juga pernah mengikatkan batu diperutku karena lapar. Sungguh pada 
suatu hari aku pernah duduk dijalan yang biasa dilewati orang-orang. 


Kemudian Nabi #8 melewati saya. Beliau mengetahui apa yang ada diraut 


552 


muka saya dan apa yang ada dalam diri. Kemudian beliau bersabda: “Hai 
Abu Hirr.” Saya jawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Ikut 
aku.” Beliau berjalan maka saya mengikutinya. Beliau masuk rumah, lalu 
. saya minta izin masuk dan saya diizinkan maka saya masuk. (Disitu) beliau 
menemukan susu dalam sebuah mangkok. Beliau lalu bertanya: 
“Darimanakah susu ini?” Mereka menjawab: “Fulan —atau Fulanah- 
menghadiahkannya untuk anda.” Beliau berkata: “Hai Abu Hirr.” Saya 
jawab: “Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Pergilah ke ahli 
Shuffah undanglah mereka kemari.” Abu Hurairah berkata: “Ahlu Shuffah 
itu tamu-tamu Islam, mereka tidak memiliki keluarga, harta, atau saudara. 


- Riyadhus Shalihin 








Apabila Rasulullah $$ mendapatkan sedekah beliau langsung mengirim 
kepada mereka, tanpa mengambil sedikitpun darinya. Dan "pabila beliau 
mendapatkan hadiah maka beliau mengirimkan kepada mereka dan 
mengambil bagian daripadanya serta beliau ikut makan bersama mereka.” 
Maka hal itu membuat tidak enak dalam hati saya: “Mengapa susu ini 
diberikan kepada ahli Shuffah?” Saya seharusnya lebih berhak untuk 
mendapatkan bagian satu teguk dari susu ini agar saya bisa kuat. Jika 
mereka datang dan beliau memerintah saya untuk memberikan kepada 
mereka, bisa jadi saya tidak mendapatkan bagian dari susu ini. Tetapi taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya adalah pasti (tidak bisa ditawar). Maka saya 
mendatangi mereka dan mengundang mereka. Merekapun datang dan 
meminta izin. Beliau mengizinkan mereka dan merekapun mengambil 
tempat duduk dirumah itu. Beliau bersabda: “Hai Abu Hirr.” Saya jawab: 
“Labbaik ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Ambillah lalu berikan kepada 
mereka.” Dia berkata: “Saya segera mengambil mangkok tersebut lalu 
saya berikan kepada seseorang, hingga minum dengan puas. Kemudian 
dia mengembalikan mangkok kepadaku, lalu saya berikan kepada orang 
lain, diapun minum hingga puas, kemudian dia mengembalikan mangkok 
kepadaku, hingga akhirnya saya memberikan kepada Rasulullah £ . - 
setelah semua orang puas- Beliau mengambil mangkok lalu meletakkanya 
diatas tangannya. Beliau memandang saya lalu tersenyum. Beliau berkata: 
“Hai Abu Hirr.” Saya jawab: “Labbaik ya Rasul Allah.” Beliau berkata: 
“Tinggal aku dan kamu.” Saya katakan: “Anda benar ya Rasulullah.” 
Beliau bersabda: “Duduklah lalu minumlah.” Maka saya duduk lalu 
minum. Beliau bersabda: “Minumlah.” Maka saya minum. Beliau tidak 
berhenti mengucapkan: “Minumlah.” Sampai saya berkata: “Tidak demi 
Allah yang mengutus anda dengan kebenaran saya tidak mendapatkan 
lagi tempat untuknya (dalam perutku).” Beliau bersabda: “Perlihatkanlah 
(mangkok itu) padaku.” Maka saya memberikannya kepada beliau. Beliau 
lalu memuji Allah, menyebut namanya dan meminum susu yang tersisa.” 
Pan “aa 
Pa Latah Ph oa Na 


Ga 
SANA SAN pn 3 AE ON 
aa KI 5 IG 


2 Enya. SAE Ha 
-. NATA CI) v3 


- Piyadhus Shalihin — 553 


Nata ee #7. Pep an Ka, AA 1 Pa Ga - 
DES TE Aa alan (NE gta 
KA Aria KATA re NT 


508. Dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah ss dia berkata: “Sungguh 
aku telah menyaksikan diriku sendiri tergeletak pingsan diantara mimbar 
Rasulullah gg dan kamar “Aisyah Lagic &I wa, .Kemudian datanglah 
seseorang, ia meletakkan kakinya diatas leherku??9. Dia mengira kalau 
aku gila padahal aku tidak gila, tidak ada penyakit pada diriku kecuali 
Le Me ” (HR. Bukhari) | 


Ang 31 ? LL. KALIAN 

AS 35. IG CA x PN EN TP 0.4 
47: FP ae ANA 
Kas MENATA PIR Kogn ye Ag 
LIS 25 

Ke Gaa Asbaiya 
509. Dari Aisyah Lagi dl), dia berkata: “Ketika Rasulullah gg wafat baju 
perang beliau sedang tergadaikan pada seorang Yahudi (sebagai 


tanggungan) bagi hutang 30 gantang (75 Kg) gandum.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Ke SAGI SELSANG 3-1 
eta SEN AN 
KD NA MAT dana LA ag - In 
ada Es Na 
GEN BN SEN BEN ANN Tn 
Hp KAN aga 


220 Ini adalah kebiasaan orang Arab terhadap orang yang gila hingga sadar. 


554 - Riyadhus Shalihin — 


1 


- 





510. Dari Anas s4: , dia berkata: “Rasulullah gg menggadaikan baju besinya 
Karena hutang gandum. Dan saya berjalan mendatangi Nabi #8 dengan 
membawa roti gandum dan minyak gajih yang sudah berubah. 
Sesungguhnya saya telah mendengar beliau bersabda: “Tidak ada bagi 
keluarga Muhammad £g pada waktu pagi, kecuali segantang (gandum 
dan lainnya)., begitu pula pada sore hari.” Padahal keluarga Nabi itu ada 
sembilan rumah?! .” 


GELI SLS SAI - O1 
- Ba ES ba IE Yap 


£ 


va ayang Lama Vabans 35 MS 
Ona Na A22 ISI Tata 
“GS aa an 


SI1. Dari Abu Hurairah «s, dia dia berkata: “Saya telah melihat 70 orang dari 
Ahli Shuffah, tidak seorangpun dari mereka yang mengenakan rida' 
(selendang, surban), adakalanya hanya /zar (kain sarung) atau hanya Kisa' 
(selimut) yang mereka ikatkan pada leher mereka, ada yang cuma sampai 
pada separuh kaki dan ada yang sampai mata kaki, lalu ia kumpulkan 
dengan tangannya khawatir terlihat Bgn (HR. Bukhari)??? 


YAN SE AAS AAN) 
ae 2133 . 2 KPM sean 


5 12. Dari Abu Hurairah es, dia berkata: “Tikar (alas tidur) Rasulullah $& itu 
20 terbuat dari kulit yang an diisi oleh ijuk (sabut).” (HR. Bukhari — Muslim) 


21 Sembilan rumah itu adalah istri-istri Rasulullah & dan orang-orang yang ada disana, 
sementara itu beliau j juga memiliki-Maria dan Roihanah. -pent. 
28 Lihat hadits no. 473, -pent. : 





- Riyadhws Shalihin— 555 





c (lia Pa 7 - 
MA ERA 


d 


BAN CNG SE A5 
AE ANA AAA 5 Ika pap 


AT Kr yaa. Kira SEN Ka BaS 


EL IN OPT 9 33 2 N 
4 (2 AT 3 Lodaya »! A TA) 


Ja LAI DA Kian 


'v 


ag GS Ara Cetak OrkaI3 
SES ES 3S saya Pe 
TA 295 4 -— 4 GAN 


513. Dari Ibn Umar Lagic Wi! (wa), dia berkata: “Ketika kami sedang duduk- 
duduk bersama Rasulullah £g tiba-tiba datanglah seorang dari kaum 
Anshar. Dia mengucapkan salam kepada beliau kemudian dia mau pergi. 
Maka Rasulullah $g bertanya: “Wahai saudara Anshar bagaimana kabar 
saudara Sa'ad Ibn Ubadah?” Dia menjawab: “Baik.” Kemudian beliau 
bertanya lagi: “Siapa diantara kalian yang mau menjenguknya?” Beliau 
lalu berdiri dan kamipun mengikutinya. Kami berjumlah belasan orang. 

' Kami tidak memakai sandal, sepatu kopyah dan kemeja. Kami berjalan 
diatas tanah yang tandus itu hingga sampai dirumah Sa' ad. Maka keluarga 
yang mengelilinginya mundur hingga Rasulullah #g beserta para sahabat 
yang menyertainya ,maju mendekat (kepada Sa'ad).” (HR. Muslim) 


& SN SEA 3 SA HIS - 012 


556 - Riyadhus Shalihin — 


s 
. 





514. 


515. 


Ten NE BE SN Ka 
ME LAYG EN PE AU “Rene AA NY 
BemsaNaa P AKN Setu 3. 


2 pp Tua 1 2033 


Ta NA SOE T SBU 
La “a33 


Dari Imran Ibn Al-Hushain Lagic & ,,-», dari Nabi $&, , beliau bersabda: 
“Sebaik-baik kamu adalah generasiku kemudian generasi sesudah mereka 
kemudian generasi sesudah mereka.” Imran berkata: “Saya tidak tahu 
apakah Nabi #& mengatakan dua kali atau tiga kali.” Kemudian setelah 
mereka akan ada satu kaum yang bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi, 
berkhianat dan tidak bisa diberi amanat, bernazdar dan tidak menepati 
serta tampak fenomena kegemukan pada Laba ” (HR. Bukhari — Mus- 


SA 
PETA TEMA TE CAN Ae LA IIE3 010 


("AL LN A01 1 Taat al 
£ Pa AN, ng Un data 
TA Kergan BKI, Tang 
D9 RON 013 

-. 9 5 ”. 2 KG 

Tplaba Ye CX AON 2 Ye 
Dari Abu Umamah «dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Wahai Anak 
Adam, sesungguhnya apabila engkau mendermakan kelebihanmu itu lebih 
baik bagimu, dan apabila engkau memakannya maka buruk bagimu. Dan 
engkau tidak dicela atas kesederhanaan (kecukupan). Dan mulailah dengan 


orang yang menjadi tanggunganmu.”8 (HR. tirmidzi dia berkata: “Hadits 
Hasan Shahih”) 


23 Mulailah dengan hak orang-orang yang menjadi tanggunganmu seperti isteri, orang tua 
atau keturunan yang membutuhkan atau pembantu. Saya katakan: “Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Muslim (3/94) dan saya takhrij dalah Al-Irwa (820) -N- 





— Riyadhus Shalihin - 557 


OB NA 


SEN SNN pa YANG 21 
apa RA yan ipa YAA EPL UAN 


ap pi pg As para al 
e SEAAN AB SN SKS 
ate 2 Saya 


"gua Tan? RA PN ArG « dp v 


516. Dari Ubaidillah Ibn Muhsin Al-Anshari Al-Khathmi es, , dia berkata: 
“Rasulullah && bersabda: “Barangsiapa diantara kamu yang pada waktu 
pagi merasa aman dalam diri (dan kaum)nya, sehat badannya, dan memiliki 
persediaan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah telah diberikan 
kepadanya dunia dengan keseluruhannya.” (HR. Tirmidzi, dia berkata, 
“Hadits Hasan”) 


Wes AD ey ANA 
LAN An IG AAU 
Alan BEAN NA 3 0S 


517. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al- “Ash tagic &! wa, bahwa Rasulullah gg 
bersabda: “Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam lalu rizkinya 
pas-pasan (mencukupi) dan dia diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa 
- dikaruniakan kepadanya.” 


AN SEK. 1s Gel KE $ “- TESIS 


558 - Riyadhus Shalihin - 





?y » 2 L 3 21 2 
Gxm KATA Arkan NO LA KS 
TEWAS La ES LP MIT TAN 
Ga 35 K0 


518. Dari Abu Muhammad Fadholah Ibn Ubaid Al-Anshari «#5 bahwasanya 
dia mendengar Rasulullah #& bersabda: #Berbahasidah orang yang 


menerima dengan puas.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih”) 


SSS IE BEAN AE 
EA MA RA ts 


. 
2 


terang. opa AN Ye HA sea Tana AG 


tegak 


519. Dari Ibn “Abbas Lagic il (ia, , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda 
pernah bermalam beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan 
perut kosong, dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan 
malam. Dan roti kering yang sering mereka makan adalah roti sya'ir 
(gandum).” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hasan Shahih”) 


PENA KAA Lula AS AK ya (30x, 


“ 


2 pena Ka ye SG 
Ini aa KN LGAK$ KAA Ga ..X | 


(- 
3 3: 
Lan -“n 


ANE SAN 25 ISS LE Th, TAN 


. 





- Piyadhus Shalihin — 559 





520. 


521. 


560 


3 Lana 


Ts CoA. TE Ka anal 


AN 


KAI YAN AA 1 AL EL 


Dari Fudholah Ibn Ubaid :& bahwasanya Rasulullah gg apabila 
mengimami shalat, beberapa orang jatuh tersungkur dalam shalatnya 
karena kelaparan mereka adalah ahli shuffah- hingga orang-orang badui 
berkata: “Mereka adalah orang-orang gila.” Apabila Rasulullah $g selesai 
shalat beliau mendatangi mereka, lalu bersabda: “Seandainya kamu 
mengetahui pahalamu disisi Allah pasti kamu ingin lebih miskin dan lebih 
lapar lagi.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits shahih”) 


BIAN, “3 (aw 


ANAK sana elu LEK 
“IN er dut L 2g 2 
Aeon Mala Gas ea aa Sanga z AE 


- 


2 


AN AB SKA, dosa 

KAIN Knee Mn IS NK 

Agan G3 eng. ahad 
. 24 Reni SK ) 


Dari Abu Karimah Al-Migdam Ibn Ma'di Karib 4 dia berkata: “Saya 
mendengar Rasulullah gg bersabda: “Tiada seorang anak Adam yang 
mengisi penuh suatu wadah yang lebih buruk (berbahaya) dari pada 
(mengisi penuh) perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa 
suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika memang harus 





» Riyadhus Shalihin - 


. 522. 


lebih dari itu maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk 
minumannya dan sepertiga (lagi) untuk ngan ba ” (HR. Tirmidzi, dia 
berkata: “Hadits Hasan.” 


BEAN UCI G0 


2s 


G3 5 Has N523 ASs.dGAs NAN reg - 
SAAT MN Na AI 


Pn “«L 
o 


G2 Skor SE NE SKEI 

KOIYAT Ara BA. SI 
Ha LENAN AS, 

SEN 5 yaa AG EGA SAS 


AN HASAN KA, KAI aa 
LENSA JENIS Paya SA al 


Dari Umamah “Iyas Ibn Tsa'labah Al-Anshari Al Harits x dia berkata: 
“Pada suatu hari para sahabat Rasulullah gg menyebut eritang dunia di 
sisi beliau maka beliau bersabda: “Tidakkah kamu mendengar? 
Sesungguhnya berpenampilan sederhana itu bagian dari iman? 
sesungguhnya berpenampilan sederhana itu bagian dari iman?.” 
maksudnya adalah (an) yaitu Ja kemewahan. (HR. 


Ahmad) 
“AI Badzaadzah” adalah tampil sederhana tidak mengenakan pakaian 


Ie 


yang mewah. Adapun KAA maka ahli bahasa mengatakan As sad) adalah 


38 Saya berkata: “Dalam sebagian naskah “hasan shahih” inilah yang lebih mendekati karena 
sanadnya memang shahih, keterangannya ada dalam As-Shahihah (2265). -N- 





— Riyadhus Shalihin - 561 


orang yang kering kulitnya karena kehidupan yang keras dan tidak berfoya- 
foya. 


RE NS ANE ES TEKANAN 
Gn T.. 5 Ma AB J6 
MA Pada ah. manga 
Panpa ceng yg pa 
S3 NIS JUL GS 
.16 "EK UEA, nama 
AA Yak Bp: PA EYAE 
KBS INA Ora Ar LN xp 
REG Ig Aoa KAA KN 
pong SG AN YG PON 35 MEA 
AE ETS Tefes SACSS 
La SENI at 5 BASE 
A3 GA AAS alan 


562 - Riyadhus Shalihin — 


23 


Ta 


« - 
naa RAI rekat 


KAA YA FLAT aa BK 
Lai ' 

— ? 5. TA SE GO AI yak ' 
ta : - 
2G : an ana OP 21 3 ha ag rita LG XL 
CA Ega Ie EGA 
Ah 5. YG It vi, NG 5 ? 
APA TEA PA UYA NO RAYA 

3 7 3 NN ng "31 2114 ” 
Kena ba Kenya AAN Sik 
AA AA Je : Pn 1g e Oenta “| 9 Ia 
Kan EA NAS, « Ggalaa 
PELAG 

Tega SI Ka an Ng AA 

PAN DI Ka nya ME LA 
Ba S9 Bgt La TA 
NA ari PNS (gadi 
za 2 Te ai TP Aa PE TP Ing 
Cg NN KE an tag. «Jang 
2 Pa AL d0 At n 5 £ Aa 
SAI JELANG A NP 1 LG ya AYI 
An. KL 3 MENIT 
4 PG uda ECO TG PAPAN Ye UU TN SO 
TAG y Jaa : JW AYAT) »9 


1 bd 7 ? Aan 
JASA Jaa Ta SI di aa 


Pa AS IL PG NN Ket AU PAP 
da PAPUA BSA | KKN 


- Riyadhus Shalihin - 563 


523. 


564 


Dari Abdullah Jabir Ibn Abdullah Legic ai! (ma ,, dia berkata: “Rasulullah 
#& mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami 
untuk menghadang rombongan unta milik orang Ouraisy. Beliau 
membekali kami kurma sebanyak satu jirab (kantong kulit), beliau tidak 
mempunyai yang lain untuk kami. Maka Abu Ubaidah memberi kami 
kurma satu butir- satu butir. Maka ditanyakan kepada mereka: “Apa yang 
kalian perbuat dengan satu butir kurma?” Dia menjawab: “Kami 
menghisapnya sebagaimana anak kecil menghisap kemudian kami minum 
air. Maka satu butir itu cukup bagi kami untuk satu hari penuh sampai 
malam. Kemudian kami menumbuk daun tertentu dengan tongkat lalu 
kami basahi dengan air dan memakannya.” Dia berkata: “Dan kami 
melintas dipinggir pantai, tiba-tiba ditampakkan kepada kami ditepi laut 
adalah gundukan seperti gundukan pasir, kami segera menghampirinya, 
ternyata dia adalah ikan laut besar yang disebut “Ambar.” Maka Abu 
Ubaidah berkata: “Itu bangkai.” Kemudian ia berkata lagi: “Oh, tidak. 
Kita adalah utusan Rasulullah $& dan berjuang dijalan Allah dan kalian 
dalam keadaan terpaksa, maka makanlah.” Maka kami bertahan disitu 
selama satu bulan padahal jumlah kami sebanyak 300 orang sampai kami 
menjadi gemuk. Kami masih ingat waktu kami mengambil minyak dari 
kelopak mata ikan itu dengan beberapa timba. Lalu kami memotong 
daripadanya beberapa potong sebesar lembu atau seukuran lembu. Abu 
Ubaidah telah mengambil tiga belas orang dari kami lalu mendudukkan 
mereka dalam kelopak mata ikan itu. Dia juga mengambil salah satu tulang 
rusuknya lalu dia menegakkannya setelah itu ia memakaikan pelana pada 
seekor onta kami yang terbesar ternyata onta itu berjalan dibawah 
lengkungan tulang rusuk itu. Lalu kami berbekal dengan dagingnya dalam 
bentuk potongan-potongan yang siap didendeng. Maka tatkala kami 
sampai di Madinah kami mendatangi Rasulullah gg dan kami 
melaporkannya kepada beliau. Maka beliau bersabda: “Itu adalah rizki 
yang dikeluarkan oleh Allah untuk kamu. Apakah masih tersisa dari 
dagingnya yang bisa kamu berikan kepada kami?.” Maka kami 
mengirimkan sebagian kepada Rasulullah gg lalu beliau emaknya 
(HR. Muslim) 


Tg SE AGA Yee 2) KA S3 ani 
595 S3 Lrh ANA , Pa An aras 





- Riyadhus Shalihin - 


524. 


aa Ken des AAN 


LD Cot! KANG AB « seni » 
MA iharen PAT 


Dari Asma binti Yazid Lseic al yo, dia berkata: “Lengan baju Rasulullah 
&& itu sampai pergelangan tangan.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dia 
berkata Hadits Hasan)7" 


SKP. JELANG AKSI -0x0 


2. Gi YA REA AAA PP 
La IS. 130 XS ( k La 3 Antena 
Leda 3 SG Ga! 6 


“. 


SPO TAYAA ran Bean YA SI & 

BENAR LNG & fosiua K 
CAS REAL NAS AB 
Pin Hera dana nga 


Men agata: EN mang T- fee AK - ,-- 


: 


$ 


— 


385 Saya berkata: “Didalamnya ada seorang perawi yang dha'if, lihat Ad-Dha 'ifah (21458) -N- 


- Riyadhus Shalihin - 565 





SIGASAN ya tak 1 


Lab PAS SES BEN A3 9 « 

3G. 73 NAS AN EA Lita Ank 
IS Is sn YG 
AG Ta SA KAI IS AAN 236 
pa S3 MAN GG Yaa Jaa 3 

Dangal Ale LABA AE aa 
per Den ae 
ngan aya EINI, 36 
Las sangan PE AE 
Ab SE bp RA. Pre? AAN 
AAU PARE akang pi Je. C3 


n Kn Val at DG LA 
ce PA SAE 33 


In LA IYA GA EN 
Ia Ma LB KAA 


si 


-. 


566 - Riyadhus Shalihin - 


8 “or 


AAA Jen WA Ku 
NN SR Nang, WES 
SER PAN AT KA 
kenakan Aha 
SEE IN Aa Lina 
AI IIA ja Mastng 
AS GL GK AA KG. 16 AE Aayan 
KA saban Sak sangan BA 
na Sajan sapa 
AE Hr Aaron 
AO BENER D5 Gan Cg 
pe Dagang OA ta o: sa ENG 
KA An AG Feni 85 BG Kayo 
2x AeuA TPG GIS 33 


- Riyadhus Shalihin — 567 


PON GE 
GC 2 un AIA 5 
San LS am Kan NP 
- Pp eoig AL 2 Oa tara | Uh SA 
EKA IS LANGN AS 


“LL 


YA LI SNN LN 


Yan SIA PE LA BIANG 
SASAK NA MAT ra 
Ya ng PAT Er T gk Papa 1G NAS 
LAN en 2 PA AA KPPN 
BI SS aa PELAN A ET 


TIA Sa ba IA Fa AN 


KITA IN ELLY AMAN A33 


568 


Oh 4 IG Ai 7 (1 GCG 
KA «Tan G9 SEL TES 
a1 a 2 an c47 2.1 an Data 
KAN BK GNI SES ang, 

peang TSI A £- AL. 1 IG Pe 

Ap SES ELANG AE SSS 
PPU 2 “ ng & a . 2-3 

SBN AE Bonnie MG AAS 


Aa Tn na PA sa . 
585 :.65 ENI: G5 KAA, 


Aru 


: Aang 3 KPA daa 
Soe Su N- 5. Inter kir 


Peran 


525. Dari Jabir gg, dia berkata: “Sesungguhnya pada waktu perang Khandag 
kami menggali parit, ternyata ada bagian tanah yang sangat keras 
menghalangi. Lalu mereka datang kepada Rasulullah #8 mereka 
mengatakan: “Ada tanah keras yang menghalangi (penggalian) parit.” 
Beliau bersabda: “Aku yang akan turun.” Kemudian beliau berangkat 
sedangkan perut beliau dibalut dengan batu, karena selama tiga hari kami 
tidak merasakan makanan sama sekali. Nabi #8 mengambil godam lalu 
beliau memukulkannya maka hancur lebur menjadi debu. Kemudian saya 
berkata: “Wahai Rasulullah izinkan saya masuk kerumah.” Maka saya 
katakan kepada istri saya: “Aku melihat pada Nabi sesuatu yang tidak 
mungkin dibiarkan, apakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: 
“Saya mempunyai gandum dan kambing kacang betina.” Maka akupun 
menyembelih kambing dan menumbuk gandum hingga kami meletakkan 
dalam belanga. Kemudian saya mendatangi Nabi gg sementara adonan | 
(gandum) telah licin dan belanga yang berada diatas tungku hampir masak. 
Maka saya berkata: “Saya mempunyai sedikit makanan, maka pergilah 
ya Rasulullah anda dengan satu atau dua orang.” Beliau bertanya: “Berapa 
banyak makanan itu?” Lalu saya sebutkan. Maka beliau bersabda: 
“Banyak, baiklah katakan kepadanya, jangan mengangkat belanga dan 
jangan pula mengangkat roti dari oven hingga aku datang.” Maka beliau 
bersabda: “Pergilah kamu semua.” Maka pergilah kaum Muhajirin dan 
Anshar. Saya segera masuk menemui istri, saya katakan: “Waihak (kasihan 
kamu)! Telah datang Nabi gg , kaum Muhajirin, Anshar dan semua orang 
yang bersama mereka!” Dia (istrinya) berkata: “Apakah beliau bertanya 
kepadamu?” Saya jawab: “Ya.”?86 Beliau bersabda: “Ayo masuklah dan 


2 
& 
N 


386 Saya berkata: “Dalam riwayat Ad-Darimi: “Dia (istrinya) berkata: “Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu. Engkau telah memberitahukan kepada beliau apa yang ada pada kita.” Dia berkata: 
“Maka hilanglah sebagian kekhawatiranku dan saya katakan: “Dia benar.” Sanadnya shahih. 





— Riyadhus Shalihin - 569 


jangan berdesak desakan.” Beliau mulai memotong roti dan meletakkan 
daging diatasnya. Beliau menutup belanga dan oven apabila telah 
mengambil dari padanya. Beliau mendekatkan kepada para sahabatnya 
kemudian membuka (mengambil). Beliu terus memotong roti dan 
mengambil daging hingga mereka kenyang semua, dan masih ada sisa 
maka beliau bersabda (kepada istriku): “Makanlah ini dan hadiahkanlah 
kepada orang-orang yang lagi tertimpa kelaparan.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 

Dalam sebuah riwayat, Jabir berkata: “Pada waktu penggalian parit 
saya melihat kelaparan yang sangat pada diri Nabi #8 . Maka saya bergegas 
pulang menemui istri saya, saya berkata: “Apakah kamu mempunyai sesuatu? 
Karena sesungguhnya saya melihat kelaparan yang sangat pada diri Nabi 
#8.” Dia lalu mengeluarkan kepadaku satu kantong kulit yang berisi satu 
gantang (kati) gandum. Dan kami juga memiliki seekor hewan (kambing) 
yang jinak. Kemudian saya menyembelih kambing sedangkan dia menumbuk 
gandum. Setelah selesai ia beralih membantuku, lalu aku potong-potong 
kambing itu didalam belanganya. Kemudian saya kembali menemui 
Rasulullah $& dan istri saya berpesan: “Kamu jangan mempermalukan aku 
dihadapan Rasulullah £g dan orang-orang yang bersama beliau.” Maka saya 
bisikkan kepada beliau: “Ya Rasulullah, kami telah menyembelih kambing 
kecil milik kami dan telah menumbuk satu gantang gandum maka kami 
persilahkan anda dan beberapa orang saja bersama anda.” Ternyata Rasulullah 
5 berseru dengan keras: “Hai pasukan Khandag, sesungguhnya Jabir telah 
mempersiapkan hidangan maka kemarilah kalian semua.” Dan Nabi #& 
bersabda: “Kamu jangan menurunkan belanga kamu dan jangan membuat 
adonan menjadi roti sampai saya datang.” Saya tiba dirumah, kemudian 
datanglah Rasulullah gsg memimpin orang-orang hingga saya mendatangi 
istri dan dia memarahi saya: “Bagaimana kamu ini! Bagaimana kamu ini!” 
Maka saya jawab: “Aku telah melaksanakan apa yang kamu pesankan tadi.” 
Dia telah mengeluarkan adonan dan Rasulullah meludah?” didalamnya dan 
mendo'akan semoga berkah. Kemudian beliau menuju belanga kami lalu 
meludahi dan mendo'akan semoga berkah. Kemudian beliau bersabda 
(kepada istri): “Panggillah tukang roti dan hendaknya dia membikin roti 
bersama kamu, dan mengambillah dari belanga itu kamu jangan 
menurunkannya.” Jumlah mereka ada seribu, saya bersumpah demi Allah 


27 Yang ada dalam Muslim 4/1611 hadits no. 2039, keduanya memakai huruf shad (3) 


La 


kelihatannya Imam Nawawi merubah apa yang telah ditetapkan, pertama pakan sin ((iras) dan 
kedua pakai shad. 





570 - Riyadhus Shalihin — 





mereka semua telah makan hingga puas dan mereka pergi sedangkan belanga 
kami tetap bersuara karena mendidih seperti semula. Dan adonan kami tetap 
diolah menjadi roti seperti semula. 


SEN adalah batu-batu yang menjadi tungku. :- YAN adalah hidangan 
perjamuan, dari bahasa Persia. Ucapan eta adalah memarahi dan 
mencaci karena istri Jabir meyakini bahwa apa yang ia siapkan tidak akan 
mencukupi mereka sehingga dia merasa malu, dia tidak mengetahui 
mujizat agung yang akan diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. 


La Pera ae 


» 3x6 dan G yet "59 adalah semakna yaitu meludah. 
4 EL ep DI 
Al ET IE SEKEN 5 NE “011 
Ia DAA - 27. TA 0g 
SAT Ma DAA S3 akta 
TAN Cg. SA 1, ? CE Giaa 
TAN IA Gr kenanga 
P4 an aah 
akan: SE IEP SELIT duga 
SI ala Sp A5) 
agan 23 PAP er 3539. : 2 Neng 
2s.ristosat Ha Wp IE 
PA al Pes 23 Sa as Aan IS 


Ku 


24 ea 2x, (Re KA Pa aa po Pera 
Len NK SE LAIN NG Are AG 


- 


:: 


— 


Kl 


- Riyadhus Shalihin - 511 





Ava Kang TENIS GE 
CS PU AN TAN 45 
PEN EN ANYER MEA ERA 
Gesit yaG Aka AN sD3 SS 
Batan Sesama 
Rae Kas Kn A3 peaeda, 
Kej esinas Go Lan PIR NG 
Tetes 4 SEN Ina Ayeng Se mad TAU 
HN NN. Jasa X5 Ao 
KAN SEE NA PAKAN FA 2 Pr NS 
KAA SP SS 7 Rea Ai ANA AAN 
PA YA nZ T— ye 3 ve 
Men pgancuap Gea AS AI 3S 

Ie AA BE 


"- 


Ia , EA ? 


HA Sa Ia KAL YES 
Lapan P KEY Inka eh ank — 


572 - Riyadhus Shalihin — 


SANA AAA 
Da en Sa ALS LA 
NA SIN UAP AIA 2 LN #5 


La An Ten 1g 2 
el Ba aa 6 gladi € 1 Aola2 33 

,) 
2 BI Ata SE Ea 


KA Gn KS IG LN KAT 
LN Aa PA Sedan 2G Jana, Yana 
Ps 2 ba AO Ia ega PN re 
Lae 3 MA LAS AS dal gt 
Ket kana En 
Snncte KE ANA 
Handa SA IG abaya G5 
Penata Me. s0 6 Sa 
SD REA 


526. Dari Anas gg dia berkata: “Berkata Abu Thalhah kepada Ummu Sulaim: 
“Aku telah mendengar suara Rasulullah $$ sangat lemah karena lapar, 


- RiyadIus Shalihin - 573 


maka apakah kamu memiliki sesuatu?” Dia jawab: “Ya.” Dia lalu 
mengeluarkan beberapa bulatan roti dari gandum kemudian dia mengambil 
kerudungnya dan dibungkuskan sebagiannya kepada roti itu lalu dia 
memasukkan secara paksa dibawah bajuku., sedangkan sebagian kerudung 
diikatkan pada saya. Kemudian saya diutus menuju Rasulullah gg dan 
sayapun pergi membawanya. Lalu saya mendapatkan Rasulullah gg sedang 
duduk di masjid bersama orang-orang maka saya berdiri dihadapan 
mereka. Rasulullah gg lalu bertanya: “Kamu (Anas) diutus oleh Abu 
Thalhah?” Saya jawab: “Ya.” Beliau bertanya lagi: “Untuk makan?” Saya 
jawab: “Ya.” Maka Rasulullah #8 berseru: “Ayo bangunlah.” Maka 
merekapun berangkat dan saya berangkat (lebih dahulu) didepan mereka 
hingga saya mendatangi Abu Thalhah dan menceritakan kepadanya. Abu 
Thalhah lalu berkata kepada istrinya: “Hai Ummu Sulaim Rasulullah telah 
datang bersama orang-orang, padahal kita tidak memiliki makanan yang 
bisa diberikan kepada mereka?! Istrinya menyahut: “Allah dan Rasul- 
Nya lebih tahu.” Abu Thalhah lalu bergegas keluar menemui Rasulullah 
#8 hingga Rasulullah $$ masuk rumah bersamanya. Kemudian Rasulullah 
#& bersabda: “Bawa kemari apa yang kamu punya wahai Ummu Sulaim.” 
Maka dia mengeluarkan roti tadi. Rasulullah kemudian menyuruh 
memotong-motongnya kecil-kecil (menghancurkannya), dan Ummu 
Sulaim melumurinya dengan minyak samin sebagai lauknya. Kemudian 
Rasulullah berdo'a diatasnya dengan do'a-do'a yang dikehendaki oleh 
Allah untuk diucapkan?8 , kemudian beliau bersabda: “Izinkan untuk 
sepuluh orang.” Maka Abu Thalhah mempersilahkan sepuluh orang, 
mereka makan hingga kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau 
bersabda: “Izinkan untuk sepuluh orang.” Maka dia mempersilahkan 
mereka, mereka makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau 
bersabda: “Izinkan untuk sepuluh orang.” Hingga semua rombongan 
makan dan kenyang sedangkan jumlah rombongan adalah 70 atau 80 or- 
ang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


388 Abu Thalhah berkata: “Rasulullah Pe mengusapkan sisa-sisa minyak samin pada bajunya 
lalu beliau usapkan kepada bulatan roti. Tiba-tiba roti itu menggelembung dan beliau bersabda: 
Hipa Beliau terus melakukan seperti itu sementara roti-roti itu terus menggelembung sampai 
saya melihat roti-roti itu memenuhi piring besar.” 

Dalam riwayat lain: “Rasulullah & mengusapnya dan mendo'akan agar berkah.” 

Dalam riwayat lain: “Saya membawanya kepada Nabi lalu beliau membuka tali pengikatnya 
kemudian beliau berdo'a: Hi Ka Basi Par Woo “Dengan nama Allah, ya Allah agungkanlah 
keberkahan didalamnya.” Lihat Dalil Al-Falihin 2/510, atau Fath Al-Bari. (-pent.) 





574 - Riyadhus Shalihin - 


Dalam sebuah riwayat: “Tidak henti-hentinya sepuluh orang masuk 
dan sepuluh orang keluar, hingga tidak tersisa seorangpun melainkan 
masuk dan makan sampai kenyang. Kemudian beliau mengumpulkan sisa 
makanan tadi, ternyata ia sama dengan ketika mereka mulai makan tadi. 


Dan dalam satu Riwayat: “Maka makanlah sepuluh orang sepuluh 
orang hingga genap 80 orang, kemudian setelah itu makanlah Nabi dan 
anggota keluarga. Dan mereka masih menyisakan hidangan itu. 


Dan dalam riwayat lain: “Kemudian mereka masih menyisakan apa 
yang cukup diberikan kepada tetangga-tetangga mereka.” 


Dalam satu riwayat dari Anas, dia berkata: “Suatu hari saya mendatangi 
Rasulullah $& , saya mendapati beliau sedang duduk bersama para 
sahabatnya, dan perut beliau telah dibalut dengan kain pembalut. Maka 
saya bertanya kepada sebagian sahabat beliau: “Mengapa Rasulullah 
membalut perutnya?” Mereka menjawab: “Karena sangat lapar.” Maka 
saya pergi menuju Abu Thalhah suami Ummu Sulaim bint Mulhan. Saya 
berkata: “Hai Ayah, saya telah melihat Rasulullah #& membalut perutnya 
dengan kain pembalut, lalu saya bertanya kepada sebagian sahabatnya, 
mereka menjawab: “Karena sangat lapar.” Maka Abu Thalhah masuk 
menemui ibuku, lalu berkata: “Apakah ada sesuatu?” Dia jawab: “Ya, 
saya punya beberapa potong roti dan beberapa butir kurma, apabila 
Rasulullah gg datang sendirian kita bisa membuat beliau kenyang dan 
apabila datang orang lain bersama beliau tentu tidak mencukupi mereka....” 
Dan dia menyebutkan lanjutan hadits. 


20 TAN 
KENARI -ov 


BAB 57 


OANA'AH, (IFFAH, HEMAT DALAM KEHIDUPAN DAN BELANJA 
(Dan Celaan Terhadap Minta-Minta Yang Bukan Terpaksa) 


“3. 3g Pemanah, 7 na 2 2 
Pn PR Can ad IL aa ad Tg 1 rei 
12924 43 2 SEN NAS yakag y? 2S IG 


“ ph 





- Riyadhus Shalihin - 575 





“Dan tidak ada suatu binatang melatapun dimuka bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rizkinya.” (Huud: 6) 


e Allah 3g berfirman: ni akang | 2 

YNA HN aa ISI 

LEE MENGAN PEN YATTAA Sr 
. YVY pd 


“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) 
di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi: orang yang tidak 
tahu menyangka mereka orang yang kaya karena memelihara diri dari meminta- 
minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta 
kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” 
(Al-Bagarah: 273) 


Allah 4g berfirman: 


. 


Ai 77. 23K 0 PZ P0” 


"32 2 “.. . ? £ ) Ha « 
boy 9 193 yuks SAN 32 Tae 083 ! 
n Na Ca ) 2 ba 
3 W0Badi . Mel 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 


tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) 
ditengah-tengah antara yang demikian.” (Al-Furgaan: 67) 


Allah 3g berfirman: | 
a 2 & PR Ta 2 LA Ag - as. 
BINA GEN Lan NSIG3 


LIJNOA Ie TU 131 NN 
“Beale Doa BIMA 

OV- 61 eoboliadi 
576 - Riyadhus Shalihin - 





“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.” (Adz- 
Dzariyaat: 56-57) 


SENANG AA SANG, 
Pa 0 “AS 


Adapun hadits-hadistnya maka sebagian besar telah disebut dalam 
dua bab yang lalu. Dan diantara yang belum disebut: 


BE Ng kelnga Shadow 
MEN GEN SA sa 


| KIE 


“ 


Siah Sa At ISA, 


527. Dari Abu Hurairah gg , dari Nabi 4 beliau bersabda: “Bukanlah kaya itu 
karena banyaknya harta, akan tetapi kaya itu adalah kekayaan jiwa.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


4 ? Pa INN san Ea 9 15 
NG LENGAN EA 


LN ANA AI Aa AA c Lx 
NINA BLS, 223 dara 1 de Atig 
a Pa ge 
, Aan “NG 


528. Dari Abdullah Ibn Amr tag dil wa, . Bahwasanya Rasulullah 4 
bersabda: “Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberi 
rizki yang cukup serta dijadikan puas oleh Allah terhadap apa yang telah 
dianugerahkan kepadanya.” (HR. Muslim) 





— Riyadhus Shalihin - 577 


578 


Sita JE.4 KENA Xx EGA 
NG PAN eren ' Wasls En ANYAN 
Het IS LUKA Na 
SIA ESA se AN ASN Bp yui 
an MAT Iesesa 
SN FA TP Le KS SEE si 
TER NU LA AAU NEK SAP KANYO Ca 
ME : YAA 3 KG ANA 
ah 13) A63 da TP ? Pa 
MESASAN AN GS) £ Agan rapi ' BG 
Kebo Spa MEI 
MAY NI ea SI SE 
PENA Ka 235 beanaa Kh 


: An SN 3S na aa sg vw. Bus 


La 9 127 "Kk pa .. 
Ca 


MAAN Ar Bs 


— Riyadhus Shalihin — 


Pn), - Ja TU 1 2 an PA 
PAT “ Hear yA » ALAKAYL 
Ka UN KE Ang PAN PAN 
Ega Ong A9 


529. Dari Hakim Ibn Hizam cs, , dia berkata: “Saya meminta kepada Rasulullah 
& , maka beliau memberi saya, lalu saya meminta lagi, maka beliau 
memberi saya. Kemudian saya meminta lagi maka beliau bersabda: “Wahai 
Hakim sesungguhnya harta ini menggiurkan dan manis. Barangsiapa 
mengambilnya dengan kemurahan jiwa maka dia diberkahi didalamnya. 
Dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang tamak maka tidak akan 
diberkahi untuknya, ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. 
Dan tangan yang diatas itu lebih baik daripada tangan yang dibawah.” 
Hakim berkata: “Maka saya katakan: “Wahai Rasulullah, demi Allah yang 
mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak akan mengambil apapun 
dari seseorang setelah anda sampai saya meninggalkan dunia.” Abu Bakar 
&s kemudian mengundang Hakim untuk memberinya suatu pemberian. 
Maka dia menolak tidak mau menerima apapun darinya. Kemudian 
(khalifah) Umar 4 memanggilnya untuk memberinya, diapun tidak mau 
menerimanya. Maka Umar berkata: “Wahai kaum muslimin, aku 
persaksikan kepada kalian bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim 
akan haknya yang telah dibagikan oleh Allah untuknya dalam harta fa'i. 
Tetapi dia tidak mau menerima.” Maka Hakim tidak pernah mengambil 
dari siapapun sepeninggal Nabi $&g hingga dia wafat.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Oh 


AN, SEN SAIAI vx 
DE AE AN In 9 LX A.A 


Sena Ka as ES ng Aoki. 


Sean Na ea FC 





- Riyadhus Shalihin - 579 





530. 


580 


We Lem PNS EN ARA 
SESI 6G SA 
KESAN LS IG3 S ho gann : 
SEN ES SU 


AA 


Mare 2 Au 


“ 
Dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari #s dia berkata: “Kami keluar 
bersama Rasulullah $ dalam sebuah peperangan. Kami berjumlah enam 
orang dengan satu onta yang kami naiki bergantian. Maka kaki kami lecet- 
lecet. Begitu juga kaki saya lecet dan kuku-kuku saya rontok. Maka kami 
membalut kaki kami dengan sobekan-sobekan kain, karena itu peperangan 
tadi dikenal dengan sebutan perang Dzat Ar-Riga' karena kami membalut 
kaki kami dengan sobekan kain.” Abu Burdah berkata: “Abu Musa tadinya 
menceritakan hadits ini tapi kemudian dia tidak menyukainya, dia berkata: 
“Aku sebetulnya tidak ingin rienyebutnya!” Abu Burdah berkata: 
“Sepertinya Abu Musa tidak suka jika sesuatu dari amalnya 
disebarluaskan.” (HR. Bukhari — Muslim) 


21 KAA 1G 9 ne Ae 
La BAN FA. CI ya EYE 0 
£ 


PAN -$ », Sea Kah IS skg 
IL : 1 Sah NI AR a06 SEE Kg AYAT - 
“2d 
a 


c 


(4 yu. 


aa 22356 aa an 5 





531. 





AN Saka TU ET 
Koin Bana PNY Jr Yeea CGI $4 NG 
Kand IS PA EA 506 «« e BSE ea 


2 


GAS Ai Ata Sibas 
Aas. nee ANN AT Ne 


Dari Amr Ibn Taglib « , bahwasanya Rasulullah $ diberi harta atau 
tawanan kemudian beliau membagi-bagikannya, beliau memberi orang- 
orang tertentu dan meninggalkan yang lain. Lalu beliau mendengar kabar 
bahwa orang-orang yang tidak beliau beri menyesalkannya. Maka beliau 
(berkhutbah) memuji dan menyanjung Allah kemudian bersabda: “Amma 
Ba' du. Demi Allah saya memberi Fulan dan meninggalkan Fulan. Dan 
yang saya tinggalkan itu lebih saya cintai daripada yang saya beri. Akan 
tetapi, sesungguhnya saya memberi orang-orang tertentu (dengan 
pertimbangan) karena saya melihat dihati mereka ada kegundahan dan 
keresahan, dan saya menyerahkan kelompok orang-orang yang lain. kepada 
kecukupan dan kebaikan yang telah diletakkan oleh Allah dihati mereka, 
diantara mereka adalah Amr Ibn Taglib.” Amr Ibn Taglib berkata: “Demi 
Allah dengan kata-kata Rasulullah $$ tadi saya tidak ingin memiliki unta 
merah dunia yang paling berharga).” (HR. Bukhari) 


N 


Ad 


Ig DOK Te KN Ga MEI -0YY 


2 Kai ap Pet sha GKI S6 
GAES KAN Ag Ipa 
Ph ML Aa J3 


- Riyadhus Shalihin - 581 


532. 


533. 


582 


HAN AAA 5 SANA 02 


Dari Hakim Ibn Hizam « bahwasanya Nabi 2g bersabda: “Tangan yang 
diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dengan 
(memberi) orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik 
sedekah itu adalah apa yang berasal dari (orang yang memiliki) kelebihan 
dari kecukupannya. Barangsiapa bersikap iffah (menjaga kehormatan) 
maka Allah memuliakannya, dan siapa yang merasa cukup maka Allah 
akan mencukupkannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Ini adalah lafadz Bukhari sedang lafadz Muslim lebih ringkas. 


0 . 


CNG BASA IG -y 
EDAN BA, Aa AS! Ye JG 
SS Mag An 
AN rawa Ke BER, Na ata asia da 


Dari Abu Sufyan Shakhr Ibn Harb «$ , dia berkata: “Rasulullah #& 
bersabda: “Janganlah kamu memaksa dalam meminta. Demi Allah tidak 
ada seorang diantara kamu yang meminta sesuatu kepadaku, kemudian 
permintaannya itu membuatku memberikan sesuatu kepadanya karena 
terpaksa, sehingga diberkahi untuknya dalam hal yang telah aku berikan 
kepadanya.” (HR. Muslim) 


Pena DEA LAN 3 

ian Ba Haa yaa 
MA SE IA Aa 13 

CAK. Es segan te M 


AG 





J 


emas  JGBEAN A5 
IN AN Ka DES ME Ki 
AN: SG ET, LA at ye 
sn sate KA 
2, SEL NAN LTIS Pa 
PNG 36 AA HonreaN eny xea 


534. Dari Abu Abdurrahman Autf Ibn Malik Al-Asyja'i ss dia berkata: “Kami 
sembilan orang atau delapan atau bertujuh ada disisi Rasulullah gg , tiba- 
tiba beliau bersabda: “Apakah kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah?” 
Waktu itu kami baru saja berbaiat, maka kami berkata: “Kami telah berbaiat 
kepada engakau ya Rasulullah.” Kemudian beliau bersabda lagi: “Apakah 
kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah?” Maka kami mengulurkan tangan 
kami dan mengatakan: “Kami berbaiat kepada engkau ya Rasulullah, maka 
dalam hal apakah kami harus berbaiat kepada engkau?” Beliau bersabda: 
“Berbaiat agar kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
sedikitpun, (menegakkan) shalat lima waktu dan taat kepada Allah.” Dan 
beliau menyamarkan kalimat ringan: “Dan agar kamu tidak meminta 
kepada manusia.” Maka saya benar-benar telah melihat sebagian dari 
mereka yang terjatuh cambuknya tetapi tidak mau minta tolong kepada 
siapapun untuk mengambilkannya.” (HR. Muslim) 


36 EA 


. 


Tax 


Ff 
- 


BL - 
DNAN PE YO 
PN CAN NC TAN 3 AL AnP PENAK UN “gg 
2 yu PESAN AG SS Ne LA Ipa 

A94) 1AJa 3 3 
MAL Le IKEA 


— Riyadhus Shalihin - 583 








S2 


536. 


537. 


KN IL On 
Kab AI SUK sasa « Ae ali '» 
P4 bra ad Ta Ff 
. ) 
-. 
Dari Ibn Umar Lagic sii (.» bahwasanya Nabi #8 bersabda: “Tidak henti- 
hentinya permintaan dilakukan oleh salah seorang kamu sehingga nanti 
dia akan bertemu Allah 14x dalam keadaan tidak ada sepotong dagingpun 
ina (HR. Bukhari — Muslim) 


KPI 2 P5 SG HA AAA TA Sy1 
Kar Kanan KAP itag LA Arisa FN 
Sa HAND NN HARAPAN dia 


Dari Ibn Umar gs bahwasanya Rasulullah $g bersabda dari atas mimbar, 
ketika beliau menyebut tentang sedekah dan sikap menjaga kehormatan 
dari meminta-minta: “Tangan yang diatas itu lebih baik dari tangan yang 
dibawah, tangan yang diatas adalah yang memberi dan yang dibawah 
adalah yang meminta.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Aa LN DEKAN, SIA 5-01V 
TEE EN GE Tiada 3 
Bana « PA Lan Ki 


Dari Abu Hurairah :&, dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Barangsiapa 
"meminta kepada orang-orang untuk memperbanyak hartanya maka 
sesungguhnya dia sedang meminta bara api? maka (terserah) silahkan 
menyedikitkan atau memperbanyak.” (HR. Muslim) 


39 Oadhi “Iyadh berkata: “artinyaia akan dihukum dengan neraka, tetapi bisajadi maksudnya 
adalah seperti yang nampak dalam kalimat yaitu harta yang ia ambil akan berubah menjadi bara 
api yang akan diseterikakan kepadanya, sebagaimana yang ada pada penolak membayar zakat. 


584 





— Riyadhus Shalihin - 


538. Dari Samurah Ibn Jundub «& dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: 
“Sesungguhnya permintaan itu adalah goresan luka yang di, reskan oleh 
seorang diwajahnya kecuali apabila ia meminta kepada penguasa?” atau 
dalam hal hajat darurat.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan 
Shahih) 


Ng ATP CAN ag LKS SA, an -OYA 


CRENGG Sae Ba Adira 


pa - 


A8 MK ajaaa IA 
293 YAN (33 TERUS Ii 
' 
Gn ang — Io — KTErnen 9 
0 Pan Aa, 89 Sasa 
In aah NE 
. 059 Kd «3 
539. Dari Ibn Mas'ud #$, dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Barangsiapa 
tertimpa kemiskinan, kemudian ia mengadukannya kepada manusia, maka 
kemiskinannya tidak akan tertutupi. Tetapi barangsiapa mengadukannya 


kepada Allah maka Allah segera memberikan rizki kepadanya, cepat atau 
lambat.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata: “Hadits io 


255 AE CePA pan “.. 5 ga dh | A3 “5. 
aa c aa aU NA 1). 5 2 


. 
- 


- La 


JE3ir ANIS Its 
Gabayg seni Pra Kasau Bg 
Aan Pa, yag Ag » 


20 Meminta dari apa yang diwajibkan oleh Allah seperti zakat dan Khumus. 





-— Riyadhus Shalihin — 585 


Lv Ki Li Se, 
RE 0025 IE DERAS BE -01 


540. Dari Tsauban « , dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Barangsiapa 
menjaminkan dirinya kepadaku untuk tidak meminta sesuatupun kepada 
sesama manusia maka aku menjamin surga untuknya.” Saya berkata: 
“Saya.” Maka dia tidak pernah meminta sesuatu apapun pada orang lain. 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Aoa SAN Gi nan 
BENGBNI IP S5 LPS NE 
KL» n IEF “DA YA: sesi Ai 
TE 545 RN (NEO FLA YAN VAN 
kantgr Gan KENA AK IK 


KE AL AA Keenan 
& 2 3 


MAN NA LAKI 
SEAT AAA 
PAN AYO s3 SPAN AS 

586» Riyadus Shalihim « 


541. 





a52 Ar A3 Ya 


TE NAN MA AAP Yara LA 
UE LAN Aiiga Sao 3 
ALAN aga 

TG TA Er S3, 
KEB UAGE YER M 
(AGAN 23 MAN GL LT KAN 13 
Neaa De Kh En, 
Sa Ayana Sena ja Katana 23 
Hae man SEN 33 A3 


Dari Abu Bisyr Oabishah Ibn Al-Mukhanig «45 , dia berkata: “Saya 
menanggung beban hamalah maka saya mendatangi Rasulullah #& untuk 
meminta bantuannya, maka beliau bersabda: “Tunggulah hingga datang 
kepada kami harta zakat, maka kami akan memerintahkan pembagian 
zakat untukmu.” Kemudian beliau bersabda: “Wahai Oabishah, 
sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 
tiga orang, yaitu: seseorang yang menanggung hamalah, dia boleh 
meminta hingga mendapatkannya kemudian berhenti (tidak meminta), 
seseorang yang tertimpa “jaihah” (musibah) yang menghabiskan hartanya, 
maka ia boleh meminta hingga mendapatkannya penghidupan yang tegak 
atau yang cukup, dan seseorang yang tertimpa kekurangan hingga ada 
tiga orang yang bijak dari kaumnya mengatakan: “Sungguh Fulan telah 
tertimpa kekurangan.” Maka ia boleh meminta hingga mendapatkan 
penghidupan yang tegak atau yang cukup. Maka selain dari tiga permintaan 
tadi hai Oabishah, adalah usaha haram dan pengemisnya memakan secara 
haram pula.” (HR. Muslim) 


- Riyadhus Shalihin - 587 





Hamalah adalah biaya perdamaian yang ditanggung oleh mediator 
ketika Pe mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. 


- PN - 27 “1 LI “13 Ge 
IR Zn Yana MEA at 
Aan Ya KR Gg an ? Aa e S2 1 


«AS —. “ 


t Sesaat Sagar 
TATAOA s4 KTA KRS 2. Au &. GIS 


(dekan SIN SE 


eng « GAN 223 


“ 


542. Dari Abu Hurairah gw, bahwa Rasulullah #8 bersabda: “Bukanlah si miskin 
itu orang yang keliling meminta-minta kepada orang-orang kemudian 
kembali pulang membawa satu suap atau dua suap, sebutir kurma atau 
dua butir kurma, akan tetapi yang benar-benar miskin adalah orang yang 
tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya, dan tidak disadari 
(oleh orang lain) sehingga dia diberi sedekah serta dia tidak mau berdiri 
meminta-minta pada orang lain.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Asap KE IP yaaa ON 
ya is, 


BAB 58 


BOLEH MENERIMA TANPA MEMINTA DAN TANPA 
MENAMPAKKAN HAJATNYA 


| ) @ BA 
PALING NGUk SE KYANNE YA P9 LN 
Jaye 1 2J3 1 PP PP 
EA Le Ha Pa an GA AA 
Jaa, s5 14 alas 32 yarta Ka SAT Lp 


588 - Riyadhus Shalihin - 





543. 





Sab NIK EKA Ky NI 
6 SEUPAYO o SA Ong 
As ar YEL DESA atu 3 
Nino da AS Lo AI Tia 19 
A 


EYE TAAT AAN PNS AN (alta 
Aek KENGS 


La3N GG » 
pap ANK, € INA ul (La yeuto »” 


Dari Salim Ibn Abdullah Ibn Umar, dari bapaknya Abdullah Ibn Umar 
dari Umar .4,, dia berkata: “Rasulullah $& pernah memberi sesuatu bagian 
pemberian kepada saya, lalu saya katakan: “Berikanlah kepada orang yang 
lebih membutuhkan daripada saya.” Maka beliau bersabda: “Ambillah, 
apabila sesuatu dari harta ini datang kepadamu tatkala kamu tidak 
memperlihatkan hajatmu dan tidak meminta maka terimalah dan jadikanlah 
sebagai hartamu atau kalau mau makanlah, dan kalau kamu mau 
sedekahkaniah. Dan apa yang tidak (datang) maka janganlah kamu 
mengikutkannya pada dirimu.” Salim berkata: “Maka Abdullah tidak 
pernah meminta apapun dari siapapun, dan tidak pernah menolak sesuatu 
yang diberikan kepadanya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Do (Es FS VN EL SA 
an an 


BAB 59 


ANJURAN MAKAN DARI HASIL USAHA SENDIRI DAN 
MEMBERSIHKAN DIRI DARI MEMINTA-MINTA ATAU 
MENAMPAKKAN DARI AGAR DIBERI 


- Riyadhus Shalihin — 589 





Allah 4g berfirman: 
yg, Ng ME WA ITA OEAU aan ANE 
An . Jay Oo SATA PAI 


“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka 
bumi, dan carilah karunia Allah.” (Al-Jumu'ah: 10) 


ne 


"AA s1 £.. , 
PNG ANA. ot 
ear aa KJ Inka lt 

Aoa kn MA »:45 AS 1 PEN 38 
Lem Ke alas ye 2 “3 PU Ce EP (EA 4 
aa YAA ea BAN LG Ot 

3 2-n n 2 nan OI ng 2 
NE saga AE KANAN 
YAI nya 382 LA 7 
KALA 019) «agaxog 
544. Dari Abu Abdullah Az-Zubair Ibn Al-Awwam «4, dia berkata: “Rasulullah 
#8 bersabda: “Jikalau salah seorang kamu mengambil beberapa utas tali 
kemudian pergi ke gunung sehingga dia pulang dengan membawa seikat 
kayu bakar diatas punggungnya lalu ia menjualnya, yang dengan begitu 
Allah menjaga wajahnya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia 


meminta-minta kepada sesama manusia, apakah mereka memberinya atau 
menolaknya.” (HR. Bukhari) 


M IN? “Ng eU | an “PUG GG. 
AN 315 IG JASA (33 2 LA 33 -010 
Ag an anda NE 2153 "AIA 25: Ikan n 3 ja 
LI ye PT Padi 
! peraga, Hakan KAI pe 





590 - Riyadhus Shalihin 


545. 


546. 


547. 


548. 





Dari Abu Hurairah «g , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Jikalau 
salah seorang kamu mencari seikat kayu bakar (dan membawanya) diatas 
punggungnya tentu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta 
pada seseorang, apakah ia memberinya atau menolaknya.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


nh AG GC Ir , 7 “1, OA 
AE ISS J6 Uk 
KENCATAYGNN « 25 oa , st ES NSAI 


Dari Abu Hurairah «&: , dari Nabi £g , beliau bersabda: “Daud &xkj tidak 
pernah makan melainkan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Pa “1G "2 Lt Lt GI 
CS — »” 36 PAN YAA LOL NIY 
pet. BEAN 


Dari Abu Hurairah &s , bahwasanya Rasulullah £& bersabda: “Nabi Zakaria 
Ye) adalah seorang tukang kayu.” (HR. Muslim) 
Ha Na KE “ , ,. 
Pat , 
Oa (aa Ti RAN 9-D8N 


Lung Boh Asi tan IG Ag 
b aa panennya 9 en Ea 


sc 


“. 


Dari Al-Migdam Ibn Ma'di Karib «& , dari Nabi gg , beliau bersabda: 
“Tidak ada sama sekali orang yang memakan makanan lebih baik dari 
pada memakan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah 
Daud yk) adalah memakan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari) 


- Riyadhus Shalihin 501 





2 GA ka, 
Paha ag CONYYA 


BAB 60 
PEMURAH DAN DERMAWAN DALAM KEBAIKAN 


Allah 3g berfirman: 


Wu lw LGS 233 P3 9 RA WEE 


“Dan apa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” 
(Saba': 39) 


Allah 4g berfirman: 
MA AG Ka aa - 
TANGKAI Hy BEN NI 
nd 2 Adaa KI n ” NAD 
(Sola S1 Span akahn Ganda GAES 


NVY: pad : LAN AN 


Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu 
akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan 
dianiaya (dirugikan).” (Al-Bagarah: 272) 


Allah Ig berfirman: 


RN Ya Ega (a53 5G Cg: SEJIB3 
NVY 8 


“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Al- 
lah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Al-Bagarah: 273) 





592 — Riyadhus Shalihin - 


Ea SIS EN TANYA - LA 
DRS TANI d6 
KE PE ya SAYA 
MANA Ara GI NG , Loan aa 
Pte ALASAN ghe 


Mat 2 -A f ar 
. 
al 


549. Dari Ibn Mas'ud && dari Nabi $ beliau bersabda: “Tidak ada hasad kecuali 
terhadap dua nikmat, yaitu: seseorang yang diberi harta oleh Allah 
kemudian dia habiskan untuk berinfag dalam kebenaran, dan seseorang 
yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan (perkara) dengannya 
dan dia mengajarkannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 

Artinya: Seyogyanya tidak merasa iri terhadap seseorang kecuali 
karena salah satu dari kedua nikmat tadi. 


bang »17 LAN 1 PGA ERA Letra -00: 
tang. AO NE it aueaN LAN 


snea S3 FA ALN J8. INC TAS) 


ON 


TAI Vel35 . (ENG 


550. Dari Ibn Mas'ud ss dia berkata: “Rasulullah 8 bersabda: “Siapakah 
diantara kamu yang 2 lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya 
sendiri?” Mereka menjawab: “Wahai Rasulullah, tidak ada seorangpun 
diantara kita melainkan hartanya sendiri lebih ia cintai.” Beliau bersabda: 





- Riyadhus Shalihin - 593 


551. 


552. 


553. 


“Sesungguhnya hartanya adalah apa yang ia belanjakan””' sedangkan harta 
ahli warisnya adalah apa yang ia simpan (sisakan).” (HR. Bukhari — Mus- 


lim) 
Lita an) Pa aa te 
PAKA RAN S3 ASASI -001 


Te Ie6 AG w TO an 8 PR Te AN 
” (ex - - & . “ - 

AAA 3 Oris ENG 1 rig 
Dari Adi Ibn Hatim « bahwasanya Rasulullah gg bersabda: “Takutlah 


kepada api neraka, meskipun hanya dengan (bersedekah) separuh biji 
kurma.” (HR. Bukhari — Muslim) 


LA? “ KAA? A - Ka 
AAA AA TA Nana 


KI YG NG Kiran 
aa LM SE 


Dari Jabir #8 , dia berkata: “Tidak pernah Rasulullah &g dimintai sesuatu 
lalu menjawab: “Tidak.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Yg na SA ' PA PA «aa 
SOSIS EANGS AN E3-001 


7 ' pn 


“ 4 -,“ a -. nd be 
SKA NA nba HE 
« 917 1 AL AG 7. dng - ? "PN 
NG Cislasa bat Ci NBA ana 
| TI GC olh 1 TN 
KAA 2 SAN 


Dari Abu Hurairah «4, , dia berkata: “Rasulullah &g bersabda: “Tiada hari 
yang dimasuki oleh manusia melainkan dua malaikat turun. Maka yang 
satu berkata: “Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfag”, 
sedangkan yang lain berkata: “Ya Allah berikan kerusakan kepada orang 
yang memakan (hartanya).” (HR. Bukhari — Muslim) 


2! Maksudnya apa yang ia sedekahkan, atau yang ia makan dan yang ia pakai. Hadits ini 
mengandung anjuran agar membelanjakan hartanya dalam berbagai jalur kebaikan yang bisa 
ia rasakan manfaatnya di akhirat nanti. 


594 





- Riyadhus Shalihin 


BEAN SE ANA A5 5TAE5 001 


TA an Si Ig SAR GA 


554. Dari Abu Hurairah «& Pan Rasulullah # bersabda: “Allah #& 
berfirman: “Wahai Taat adam belanjakanlah (hartamu) niscaya kamu 
akan diberi gantinya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Pata Pe mop 596 
MATA PEKAN Ai ISS 


Ta (5 at WAT eraa P3 
pakeya AE bunga talan 
LA TEA OA) 


555. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-Ash Legic &! —, , bahwasanya ada 
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah 4g : “(Perbuatan) Islam yang 
mana yang paling baik?” Beliau menjawab: “Kamu memberi makan 
(kepada yang membutuhkan), dan memberi ucapan salam kepada orang 
yang kamu kenal, dan kepada yang belum kamu kenal.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


AGAN Naa Pp 


An Atean ee 
AS Yana wa KET Goyang SANG 
KING ea Man PURA 
HENNA Aa 
A3, TI 


————- - gyadhu Shatihin - 595 





556. 


557. 


Dari Abdullah Ibn Amr , dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: “Ada 
empat puluh macam Dean utama, yang paling tinggi adalah 
meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya, siapa saja yang 
mengamalkan salah satu perkara tersebut karena mengharap pahalanya 
dan membenarkan keutamaan yang dijanjikannya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam surga karenanya.” (HR. Muslim, dan hadits 
ini telah Tudasan pada bab: Banyaknya Jalan Kebaikan) 


ATA £A. ME So kakal 333. S8 
nahan LG AN 

enanna han Sa aa 2536. J6 
SG AN MEN NS 
pan TA EA ATA PUN Ma eta 


Dari Abu Umamah Shuday Ibn “Ajlan «&, dia berkata: “Rasulullah ae 
bersabda: “Wahai anak Adam, jikalau kamu membelanjakan apa yang 
lebih dari kebutuhanmu maka itu lebih baik bagimu. Dan jikalau kamu 
menahannya maka itu lebih buruk bagimu. Dan kamu tidak dicela karena 
menahan apa yang menjadi kebutuhanmu?? , mulailah dengan yang 
menjadi tanggunganmu. Tangan yang diatas itu lebih baik daripada tangan 
yang dibawah.” (HR. Muslim) 


pan yaaa TLELNS EG-ooh 

Aan Ong K3: PAS Ya Ng 
LA YEN KELAK 
abah se Gam ,, IR Ane UrA: 
KA Y IYG KE ANE TN DAN SN 


7? Demikian penafsiran dari Muhaggig. (-pent.) 


596 





- Riyadhus Shalihin - 


PG GEN Gea N LA MN GK 


558. Dari Anas #4 dia berkata: “Tidak pernah Rasulullah $gg dimintai sesuatu 
untuk kepentingan Islam melainkan beliau pasti memberinya. Pernah 
datang seseorang kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing yang 
tergembala diantara dua gunung. Maka dia pulang ke kaumnya dan berkata: 
“Wahai kaumku masuklah kedalam Islam! Karena sesungguhnya 
Muhammad telah memberi seperti pemberian orang yang tidak takut 
melarat.” Sesungguhnya dia itu orang yang masuk Islam hanya karena 
dunia, tidak lama kemudian Islam lebih ia cintai daripada dunia dan isinya.” 
ag aK 


Ban AAA dex LEAN AI AE 3 -n0 


ny £ 23 ox LIAT ena 
TA Gs GE YAA FUNNY IP AAA 


sana ERA Aoa par pen PA Aan SS 
KATANN ee an ( SA 


. 559. Dari Umar x& , dia berkata: “Rasulullah 4 telah membagi Basa suatu 
cara pembagian, maka saya katakan: “Wahai Rasulullah, orang-orang 
selain mereka itu lebih berhak daripada mereka?” Beliau menjawab: 
“Sungguh mereka telah memberikan pilihan kepadaku, mereka telah 
memintaku dengan paksa, atau mereka akan menganggap aku bakhi?'” , 
padahal aku san orang yang bakhil.” (HR. Muslim) 


(AN KEANGS geles SK AAN 
pon Ja HA IT 2 ng GEA 3700 
213, GG Nas an SAS 5 3 Enta 


23 Mereka akan menganggap bakhil, padahal aka bukan orang yang bakhil 





— Riyadhus Shatihin - 597 





4, 


UR Na SG AE LA Yan rya 
SET KA Ka aah 


MAPAN 5. Bas ON PU . IK 


2 4 33 7 “239 
“ 3 Pn SA Ing As 22 PAN Y 2 
Ig (a  ehadng 


560. Dari Jubair Ibn Muth'im «# dia berkata: “Ketika dia dalam perjalanan 
pulang dari Hunain bersama Nabi £g tiba-tiba orang-orang badui menarik 
beliau dan meminta kepada beliau, hingga mereka mendesak (memaksa) 
beliau kesebuah pohon samurah dan surban Nabi tersangkut pada pohon. 
Maka Nabi gg berhenti dan bersabda: “Berikan kepadaku surbanku. 
Seandainya saya memiliki ternak sebanyak bilangan duri-duri pohon ini 
tentu sudah aku bagikan kepadamu, kemudian kamu tidak mendapati aku 
sebagai orang yang bakhil, tidak (pula) pembohong, dan tidak (pula) 
pengecut.” (HR. Ban 


93 . 1, Aa) Gn Pe 
pra ana D0 in ap HA NU 

GrsanA ep ,3 “4 — Cs 
ai « AA An SES, 


561. Dari Abu Hurairah «$ bahwasanya Rasulullah $g bersabda: “Tidaklah 
sedekah itu mengurangi harta, dan Allah pasti akan menambah kemuliaan 
kepada seorang hamba yang suka memaafkan, dan tidak ada seorang yang 
berbuat tawadhu' karena Allah melainkan dia pasti diangkat (derajatnya) 
oleh Allah #5£.” (HR. Muslim) 


1 


1G 


pd 


) 2 7 2-2 23 KAA 
AN GS SN ya FS SNN 





598 - Riyadhus Shalihin - 


HEM Bapa na 9» 
Dg TK 
Aan Mete 
KB SENI SA ASPI, 
(Ai SEL RA 
Ganas ON kana BRA 
sA, Me Ra AG RASANYA 
KE NE AA SA AMAN 
FEAT Ia song 
KANG UAN NG DB KG arka 
V3 Kap EN Ne TAI Kigpr de 


41 na An 0 TN F 3- 
REA KUT Maha Ya Ng CET OAT 
eng 1 Pro AA ICW, LSG Eh 
- 


Bp Kere Ie DS IC IE 


Ka Ea ATT Para 


— Riyadhus Shalihin — 599 


« PA 





562. 


Dari Abu Kabasyah Amr Ibn Sa'ad Al-Anmari sg , dia mendengar Nabi 
#& bersabda: “Tiga hal aku bersumpah atasnya, dan aku akan menceritakan 
kepadamu satu hadits maka peliharalah. “Tidak berkurang harta seseorang 
itu karena sedekah, dan tidaklah seorang hamba itu dianiaya dengan sebuah 


. penganiayaan lalu ia bersabar menanggungnya melainkan Allah pasti 


menambahkan kemuliaan kepadanya, dan tidaklah seorang hamba itu 
membuka pintu minta-minta melainkan Allah membuka pintu kemelaratan 
baginya —atau kata yang serupa dengannya-.” Dan aku akan menceritakan 
satu hadits kepadamu maka peliharalah. Beliau bersabda: “Sesungguhnya 
dunia ini milik empat orang (yaitu): seseorang yang dikaruniai harta dan 
ilmu oleh Allah, lalu dengan karunia itu dia bertakwa kepada Tuhan-nya 
, menyambung tali keluarganya, dan mengetahui hak Allah didalamnya. 
Maka ini adalah kedudukan yang paling utama. (Kedua) seorang yang 
dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta tetapi dia memiliki 
niat yang jujur, dia berkata: “Seandainya saya memiliki harta tentu akan 
berbuat seperti perbuatan Fulan.” Maka dia dengan niatnya itu, pahala 
keduanya adalah sama. Dan (ketiga), seseorang yang diberi harta oleh 
Allah tetapi tidak dikaruniai ilmu, sehingga dia tidak punya arah (ngawur) 
dalam hartanya, tanpa (dipandu ilmu), dia tidak bertakwa kepada Tuhannya 
didalamnya, tidak menggunakannya untuk silaturahmi, dan tidak 
mengetahui hak Allah didalamnya. Ini adalah kedudukan yang paling 
buruk. Dan (keempat), seseorang yang tidak diberi harta maupun ilmu 
oleh Allah 4g . Lalu dia berkata: “Seandainya saya memiliki harta tentu 
saya akan menggunakannya seperti apa yang dilakukan oleh Fulan”, maka 
dia dengan niatnya itu, dosa keduanya adalah sama.” (HR. Tirmidzi, dia 
berkata: “Hadits Hasan Shahih”) 


TB SNASAN ENG on 


Ig aa ala HE RC Van HUELA 
Gs 


563. 


600 


e ALA ND EA EA 23», 36. GS 
. FAN Ra 363 


Dari “Aisyah Lagic 4! ay, bahwasanya mereka menyembelih satu ekor 
kambing maka Nabi £g4 bersabda: “Apa yang masih tersisa daripadanya?” 





- Riyadhus Shalihin — 


Dia menjawab: “Tidak ada yang tersisa kecuali sampil mukanya.” Beliau 
bersabda: “Masih ada semuanya kecuali sampil mukanya.” (HR. Tirmidzi, 
dia berkata: “Hadits Shahih”) 


Bes Ia BIG 33 KE Maag 
pang y fge NN 


Artinya: mereka bersedekah dengan seluruh bagian kambing itu kecuali 
sampil mukanya yang masih tersisa. Maka beliau bersabda: “Kambing itu 
tidak ada untuk kita diakhirat kecuali sampil mukanya karena tidak ikut 
disedekahkan.” 


CERIA KI RN 
MEA EYE: N Ap Mena 


” 


San 
SE BN AN as A33 
Kn SI FO SI NT ea 


- 


REA se P4 Ie 
om 4 1 
CAN 9 363 


564. Dari Asma' bint Abu Bakar As-Shiddig Lagic dil sa 3). dia berkata: 


“Rasulullah 8, bersabda kepada saya: “Janganlah kamu menimbun?” 
sehingga (rizki kamu) terputus atasmu.” 

Dalam satu riwayat: “Nafkahkanlah, belanjakanlah atau 
sedekahkanlah, dan janganlah kamu menyimpan?” maka Allah akan 
memutuskan atasmu. Dan janganlah kamu menahan (kelebihan hartamu) 
maka Allah akan menahan (karunia-Nya) atasmu.” 


28 Janganlah kamu menyimpan hartamu dan bersifat kikir. Maka Allah memutus jalur rizkimu. 
25 Janganlah kamu memakan harta dan menggenggam tangan. 


- Piyadhus Shalihin — 601 








Aga 2 


AN KE Angs ado 
SES GI Na za 
Eta ANN Ha MA botak 
Dee SA 2sngasn ae 
Mar sat 


(Gro Nat KEKE Atma 
SANA AS 


Pd 


TS -, LI (5 Za - 5 
PANTAI OeU1 : 5 ang 
“Ta. - 5 ES v- sea Ta 
PENA Aa ENG AN Laga 
ANA 5 7, 


565. Dari Abu Hurairah « bahwasanya dia mendengar Rasulullah &g bersabda: 
“Perumpamaan orang bakhil dan orang yang menafkahkan hartanya adalah 
bagaikan dua orang yang memakai baju besi, mulai dari susu (dada)nya 
hingga tulang yang ada dipangkal lehernya. Adapun orang yang infak 
maka setiap kali ia berinfak baju itu mengembang (melebar) menutupi 
kulitnya hingga menutupi jari jemarinya, dan menutupi jejak langkahnya. 
Sedangkan orang yang kikir, maka setiap kali ia tidak ingin membelanjakan 
hartanya, tiap-tiap lingkaran besi itu akan melekat pada tempatnya, dia 

- berusaha mengembangkannya tetapi baju itu tidak bisa berkembang.” (HR. 
Bukhari — Maa 


KAA Gan et PPA 36453-001 


602 - Riyadhus Shalihin - 





BENANG ab EN 


—. 


Eye ge Pagu Pan kr Sa Gu 
PEN Yana 


NS Pang sesi Basa 
Jaa Hama Deen ana 
HS 


566. Dari Abu Hurairah «4, , dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: “Barangsiapa 
bersedekah seharga (sepadan dengan) satu biji kurma dari hasil usahanya 
yang halal —dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang halal- maka 
Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia 
mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana seorang kamu 
merawat anak kudanya hingga sedekah itu menjadi sebesar gunung.” (HR. 
Bukhari — HA 


2 "3 KE FO AG . 
(aa ar TN Ae PAN 2Gp -01V 
Kan OP ae AA FP aa Pa , 
TAAT JAE Ipa DN GAN 
Pa Ta ad, Kata GAN 

Kn Ne EN ES 6 


(3) ' 1 rn n 2. 0 en, 
G Ap Le 5 YAAKO SEA 


386 Saya katakan: “Dan dishahihkan oleh Tirmidzi, selanjutnya dia berkata, “Hadits ini dan 
yang sejenisnya adalah termasuk hadits-hadits sifat. Seperti nuzul (turun)nya Allah kelangit yang 
paling rendah, wajib diimani, tidak boleh diragukan dan juga tidak boleh dipersoalkan 
“bagaimananya.” Demikianlah riwayat dari Imam malik, Sufyan Ibn Uyainah dan Abdullah Ibn 
Mubarrak. Dan ini adalah akidah para imam sedangkan kelompok sesat Jahmiyah mengingkarinya. 





- Riyadhus Shalihin - 603 


567. 


604 


“9 AA PUN, . at AT Fata Ca Pata 
Aertats DL 23 AS 38 alan 
SINI IE BANGKA AJE 

L 


2 GC IA LP Lan 2 5 Ketat # 
deodoran Wa Agak P3 AA CN BA 


M7 ON Kaka Ga NN 4, 1 
gama PN Kang yh 
Dari Abu Hurairah «g dari Nabi gg beliau bersabda: “Ketika ada seorang 
sedang berjalan di padang luas yang tidak berair, tiba-tiba dia mendengar 
suara dari dalam mendung: “Siramilah kebun Fulan.” Maka mendung itu 
menepi (menjauh) lalu menggugurkan airnya ditanah bebatuan hitam. 
Ternyata ada satu saluran air dari saluran-saluran itu yang telah penuh 
dengan air, maka dia menelusuri air itu, ternyata ada seorang laki-laki 
yang berada dikebunnya sedang mengarahkan air dengan cangkulnya. 
Maka dia bertanya: “Wahai hamba Allah siapakah nama anda?” Dia 
menjawab: “Fulan”, nama yang dia dengar dari mendung tadi, maka dia 
balik bertanya: “Wahai hamba Allah, mengapa anda menanyakan 
namaku?” Dia menjawab: “Saya mendengar suara dalam mendung yang 
ini adalah airnya, mengatakan: “Siramilah kebun Fulan”, yaitu nama anda. 
Maka apakah yang anda kerjakan dalam kebun ini?” Dia menjawab: 
“Karena anda telah mengatakan ini maka saya katakan bahwa saya 
memperhatikan apa yang dihasilkan oleh kebun ini, sepertiganya saya 
sedekahkan, sepertiga saya makan bersama keluarga dan sepertiganya 
lagi saya kembalikan ke kebun.” (HR. Muslim) 


» Riyadhus Shalihin — 





aa MAKA AA -N 


BAB 61 
LARANGAN BAKHIL DAN TAMAK 
Allah 4g berfirman: 


BA, Ep tua PR KEK Ef An SE 0IG 
( PESAN CAR . 2g. TA YAI 
» N-A 1 Jali) 


“Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup”, 
serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila 
ia telah binasa.” (Al-Lail: 8-11) 


Allah 3 lea 


PACAR As P3 Ye, 9»: SG J3 
Mora 


“Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran??8 dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” (Al-Hasyr: 9) 


9 202 Lap 9. TG 
AN ARA TE S3 NU, 


An hadits-haditsnya maka sebagian telah termuat pada bab yang 


38 BERI LGS PES 


9 Cukup dengan dunia tidak membutuhkan akhirat. 
38 Syukk adalah bakhil yang ditambah dengan sifat tamak 


- Riyadhus Shalihin - 605 


lalu. 








PAKAN REA Agu. PIA Ah 
Bela WES AA, FOIRI KANG 
PALANG “4 EYANG 


568. Dari Jabir 4s , bahwa Rasulullah £& bersabda: “Takutlah perbuatan zhalim 
itu karena kezhaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan 
takutlah dari sifat kikir dan tamak, karena kikir dan tamak telah 
menghancurkan orang-orang sebelum kamu, ia menyebabkan mereka 
saling membunuh dan saling menghalalkan apa yang diharamkan (oleh) 
Allah atas mereka.” (HR. Muslim) 


PNG AN 


BAB 62 
MEMBERI BANTUAN DAN MENGUTAMAKAN ORANG LAIN 


Allah 4g beriman: 
AISI RAN EK DE 
Adi. RA 


“Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirinY?” atas diri 
mereka sendiri, meskipun mereka memerlukan.” (Al-Hasyr: 9) 


Allah 4g berfirman: 
(na SG Ibra Ra 
NE Or Oa ea LAN AN Y2at 293 it 
C6, 13 
SA Ada 


78 Mereka mendahulukan kaum muhajirin dalam penggunaan harta mereka sendiri, meskipun 
mereka sendiri sangat membutuhkan. 





606 — Riyadhus Shalihin - 


“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 


miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan.” (Al-Dahr:8 / Al-Insan :8) 


Dp EA LEAN SE ANE 
SANA SAE ALI MN 
KIA se ain Is. 35 
ALE PA ta xg Mira IA SA 
BE ANS IN ae aga 
NA oi SIN Lan 
' TNI AN kan sen 
rebana SEN 
AB ae GBI. AG edi ja 
ISS nara EN Oa Ka ea 
Ta 4 okgnag 
Hg .0p4 Pn Bea 


HN 


-— Riyadhus Shalihin - 607 





569. 


Dari Abu Hurairah :& dia berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi 
#8, dia berkata: “Sesungguhnya saya sangat kesusahan” .” Maka beliau 
mengirimkannya kepada sebagian istri-istri beliau, maka istri beliau 
berkata: “Demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak 
memiliki (apa-apa) kecuali hanya air.” Kemudian beliau mengirimnya 
kepada istri yang lain, maka diapun menjawab seperti jawaban tadi, hingga 
seluruh istri beliau menjawab dengan jawaban yang sama: “Tidak demi 
Allah yang mengutus anda dengan benar saya tidak memiliki selain air.” 
Maka Nabi gg bersabda: “Siapa yang dapat menjamu tamu ini pada malam 
ini?” Maka seorang dari kaum Anshar berkata: “Saya, wahai Rasulullah.” 
Lalu dia berangkat membawanya kerumahnya. Dia berkata kepada istrinya: 
“Muliakanlah tamu Rasulullah ini.” Dalam satu riwayat, dia berkata kepada 
istrinya: “Apakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, 
kecuali makanan anak-anak kita.” Dia berkata: “Hiburlah mereka dengan 
sesuatu dan jika mereka hendak makan malam maka tidurkanlah mereka, 
dan apabila tamu kita masuk maka padamkanlah lampunya, dan 
perlihatkanlah seolah-olah kita ikut makan.” Kemudian mereka duduk 
dan tamu itu makan sementara sahabat dan istrinya semalaman dalam 
keadaan lapar. Maka ketika pagi tiba sahabat itu pergi menemui Nabi sg 
, beliau lalu bersabda: “Sungguh Allah telah kagum pada perbuatan kalian 
dalam menjamu tamu semalam.” 8! (HR. Bukhari - Muslim) 


SA Pa 


An AB KA UP 084523- OV. 


pan Bs PE 3s 
DS LA GTA BA SS 
na dag 


BETA Aa papan ya 


“0 Saya tertimpa kerusakan yaitu: kesulitan, kemelaratan, dan kelaparan. 
“1 Saya katakan: “Hadits ini termasuk hadits-hadtis yang membahas tentang sifat Allah. Lihatlah 
komentar hadits 17,25 dan 566.” 


608 





570. Dari Abu Hurairah :& , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda, “Makanan 


571. 





dua orang cukup untuk bertiga dan makanan bertiga cukup untuk empat 
orang.” (HR. Bukhari — Muslim) 
Dalam riwayat Muslim dari Jabir :& dari Nabi # beliau bersabda: 


“Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup 
Ka empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan or- 


” 
ea 


& JELEK, nba "63-01 
CATAT Peni anna 
dara NE nanas 


CA AA ea AAN 
SSI AA Jasa POT MTA 
LS NE SUS Les. 

Pe 


Dari Abu Said Al-Khugdri «& , dia berkata: “Ketika kita sedang dalam 
sebuah safar bersama Nabi $g , tiba-tiba datanglah seseorang yang 
mengendarai unta.. Ia kemudian menoleh ke kanan dan kekiri, maka 
Rasulullah $ bersabda: “Barangsiapa memiliki kelebihan kendaraan maka 
sedekahkanlah kepada orang yang tidak memiliki kendaraan, dan siapa 
yang memiliki kelebihan bekal maka sedekahkanlah kepada orang tidak 
memiliki bekal.” Lalu Rasul Allah menyebut macam-macam harta hingga 
kami berpendapat bahwa tidak seorangpun diantara kami berhak memiliki 
kelebihan (dari hajatnya).” (HR. Muslim) 


Welaedl 281) KE AAN G3 Ant LAI “NY 


& 
3 


3 


$ 


— Riyadhus Shalihin - 609 





572. 


610 


EN IA MEI 
GR MENU ESA 
Ga anares RIB BNP GS 
se saia Petang 
AA PENIS MINTA ARA 
BEN BS akan . 
CAN Kilang IS ine 
2g KEL keae. BN 


Dari Sahal Ibn Sa'ad « , bahwasanya ada seorang wanita datang kepada 
Rasulullah $g dengan membawa kain burdah tenunan, dia berkata: “Saya 
menenun kain ini dengan kedua tangan saya sendiri untuk saya berikan 
kepada anda.” Maka Nabi $$ menerimanya karena memang 
membutuhkannya. Maka beliau keluar menemui kami dan burdah tersebut 
beliau pakai sebagai sarung. Maka ada seseorang berkata: “Pakaikanlah 
itu kepada saya, alangkah bagusnya burdah itu! Maka beliau menjawab: 
“Ya” Nabi lalu duduk di majlis kemudian kembali (masuk) melipat burdah 
itu lalu beliau mengirimkannya kepada Fulan. Maka orang-orang berkata 
kepadanya: “Tidak baik kamu melakukan hal ini! Kain itu dipakai oleh 
Nabi gg karena sangat membutuhkannya lalu kamu memintanya sedangkan 
kamu tahu beliau tidak pernah menolak orang yang meminta, lalu dia 
menjawab: “Aku demi Allah, tidak memintanya untuk aku pakai tetapi 
aku memintanya agar nanti menjadi kain kafanku.” Sahal berkata: “Burdah 
itu benar-benar menjadi kain kafannya.” (HR. Bukhari) 


NO SEKEN Sapa 53-01 


- Riyadhus Shalihin - 





TOT AN aa ig NAN Bln Ag 


“32 Gn ag “2 
GAN AKA PART Lg sal 
AAN de Pakan F dag 


GI Ph — &..937 
« ebi SA 
2.1 na, y3 Ara ” PT an 
KO) SEE «Jaka 

573. Dari Abu Musa «,, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Sesungguhnya 
orang-orang Badui bani Asy'ari apabila bekal mereka dalam perang habis 
(atau hampir habis), atau sedikit makanan untuk keluarga mereka di 
Madinah, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu 
baju kemudian mereka membagi rata diantara mereka dalam satu wadah, 


mereka itu adalah dari golonganku dan aku adalah dari golongan mereka.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


KENG AS LN 
BAB 63 


BERLOMBA DALAM URUSAN AKHIRAT DAN MEMPERBANYAK 
HAL YANG MEMBAWA BERKAH 


Allah 3g berfirman: 


.« DNAN ASIN A33 yi? SA Lis 
NT otak 


- Riyadhus Shalihin — 611 








“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba” 
Mais 26) 


wa ksing Pay -vz 
Ki AKA CA APA Kasat Aa 
25 IE, 1 SAI & TE Pa aa Ker 


Pa 


SANIFA pan Kam S : sia Penen 


0 Just - 2733 p Ki an. - 
2G Angan agee TEA Ch ra Denga 
IEEE Yee, 


9 


NS Liga, SAE (EN 


574. Dari Sahal Ibn Sa'ad «&, , bahwasanya Rasulullah $g diberi minuman, 
maka beliaupun meminum sebagiannya. Disebelah kanan beliau ada 
seorang bocah sedang disebelah kiri beliau ada para orang tua, lalu beliau 
berkata kepada bocah tadi: “Apakah engkau mengizinkanku memberikan 
(minum) kepada mereka ini?” Maka bocah itu menjawab: “Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah saya tidak akan memberikan kepada siapapun 
bagian saya yang berasal dari anda!” Maka Rasulullah meletakkan 
minuman itu ditangannya. (HR. Bukhari — Muslim)'? 


Yang dimaksud dengan bocah tadi adalah Ibn “Abbas Lagic dl (wa). 


“? Saya katakan: “Dalam satu riwayat Bukhari dikatakan bahwa Nabi mengawali minum karena 
beliau yang meminta, jadi tidak menunjukkan bahwa sunnahnya adalah dimulai dari yang pemimpin 
sebagaimana yang terkenal dikalangan mutaakhkhirin. Penulis mengisyaratkan kepada masalah 
ini pada bab ITI, jadi yang benar adalah menghapus ucapan penulis, “Setelah orang yang memulai 
minum” dan memberikan judul bab itu bebas dari ketentuan ini agar sesuai dengan keumuman 
hadits Ibn “Abbas “Yang paling kanan kemudian yang kanan”, ... ... dan masih ada hal-hal lain 
yang mendukung umumnya hadits ini yang tidak mungkin disebut disini.” -N- 





612 — - Riyadhus Shalihin — 


Naas 1G Er 
Dae S3 ane Pan ra 
CIA NN EN PIA AP TT AAS 
LGA DN Ra Aehbiya 


DE ESEK AG 3 
CA GEA 


575. Dari Abu Hurairah «8, , dari Nabi $ , beliau bersabda: “Tatkala Nabi 
Ayyub Xxxe| mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuh dihadapannya 
belalang (yang tercipta) dari emas, maka Nabi Ayyub segera 
menyembunyikannya didalam bajunya. Maka Tuhannya (Allah) 36 
memanggilnya: “Hai Ayyub, bukankah Aku telah memberimu kekayaan 
melebihi dari apa yang kamu lihat ini?” Dia menjawab: “Benar, demi 
kemuliaan-Mu, tetapi tidak ada kepuasan bagiku dari keberkahan-Mu.” 
(HR. Bukhari)? 


Haa Fa Pra 


ng 2 
AA AAA 
BAB 64 
KEUTAMAAN ORANG KAYA YANG BERSYUKUR 


(Yaitu Orang Yang Memperoleh Harta Secara Halal Dan 
Membelanjakannya Dalam Berbagai Kebaikan Yang Diperintah) 


Allah 3g berfirman: 


AN ad An IAI 


“9 Al-Hafizh Ibn Hajar dalam Fath Al-Bari 6421 mengatakan: “Hadits ini mengandung 
pengertian bolehnya memperbanyak hal-hal yang halal bagi orang yang yakin bisa berbuat 
mensyukurinya, dan mengandung kebolehan penyebutan harta yang seperti ini dengan “berkah.” 
Hadits ini juga mengandung keutamaan orang kaya yang bersyukur.” 





- Riyadhus Shalihin — 613 


N 201 pi Le AN GEN 


“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami 
kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.” (Al-Lail: 5-7) 


Allah 1g KR 


CESEEN EN GEa5  ISIG3 
HE Sia KS SG 


“NG -V ai . Ta Yon AN 


“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka 
itu, yang menafkahkan hartanya (dijalan Allah) untuk membersihkannya, 
padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus 
dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan 
Tuhan-nya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.” 
(Al-Lail: 17-21) 


Allah 4g berfirman: 


LA BE SKA bb. SIG, 

ea uh Ah Pa - 3 az 459 AA 

SK Up SAN Gp pa 
Vi 3ykdi. Ka Ke 


“Jika kamu menampakkan sedekah( mu), maka itu adalah baik sekali. 
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang 
Jakir, maka menyembunyikan itu baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan 
dari kamu kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Al-Bagarah: 271) 


Allah 3g berfirman: 





1 


3 AA Plus Te AA 5 
CAN Ha £ KANAN JIE, 


614 — Riyadhus Shalihin — 





Ato MERK pa 


“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 
yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali “Imran: 
92) 


BKB 3 SN 3 NN 


Dan ayat-ayat lain tentang keutamaan infak Ga banyak. 


TE, SEK EEAS NYA RO senar 
35 HAJI EN ian 
KENA 2 ang Ha ta Pane aa : x 


5 


s 
.- 9 


576. Dari Abdullah Ibn Mas'ud «dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Tidak 
ada hasad kecuali terhadap dua nikmat, yaitu: Seseorang yang diberi harta 
oleh Allah kemudian dia habiskan untuk berinfag dalam kebenaran, dan 
seseorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan (perkara) 
Genap Un dan dia keenakan ” (HR. Bukhari — Muslim) 


JG TE GEN G3 REINSEI-OW 


TN 


(03 Ay Vu 


AI Ann na 
NN NA INA Pata, 
AE Ga BPAArKAN 


- Riyadhus Shalihin — 615 





- Pan 
2 Lae : CN ly» 
577. Dari Ibn Umar taeic & (za) dari Nabi gg beliau bersabda: “Tidak boleh 
hasad kecuali terhadap dua nikmat, orang yang diberi Al-Our'an oleh 
Allah maka dia menegakkannya disaat-saat malam dan di saat-saat siang 
dan seorang yang diberi harta kemudian dia menginfakkannya disaat-saat 
malam dan disaat-saat siang.” (HR. Bukhari — Muslim) 


La KAI Lg oa 
& UG ANG ANA 
sa Lena S Kar ANTA Pk » 2 AAN 


Sa CNSG 093 1 4 OA 
Anas KAI 53 En ap 4 KPA ANA AKI 


Ka SA 3 Na 
an Sg Dpama ran 3, het 
Ea LA NA 


27 G 25 veda AG 
Ban pad Yaa NT PUN tA yana 1 
AR CAK IE: Ia Tety 


SEX es d DI Ia 5 
ae Peru 3 PIA ANA 22 

Ie EN AS MISI Ga 
eta PAK KATANYA KY 26 





616 - Riyadhus Shalikin - 


de IAG, SS AG 


Pata US! PI CA An Ke, AM No Se 
HARI SANG 2 
578. Dari Abu Hurairah «& bahwasanya kaum fugara' dari golongan muhajirin 
mendatangi Rasulullah, mereka berkata: “Orang-orang kaya itu telah 
memperoleh kedudukan-kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi.” 
- Beliau bertanya: “Apa itu?” Mereka menjawab: “Mereka shalat 
sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka 
bersedekah tetapi kami tidak bersedekah, mereka memerdekakan budak 
tetapi kita tidak.” Maka Rasulullah $g bersabda: “Maukah kamu aku ajari 
sesuatu yang dengannya kamu bisa mengejar orang-orang yang mendahului 
kamu dan membalap orang-orang yang sesudah kamu, dan tidak 
seorangpun yang lebih baik dari kamu kecuali orang-orang yang 
melakukan seperti apa yang kamu lakukan?” Mereka menjawab: “Tentu 
saja ya Rasulullah.” Beliau bersabda: “Kalian membaca tasbih, takbir 
dan tahmid dibelakang tiap-tiap shalat sebanyak 33x.” Kemudian kaum 
fugara' muhajirin itu kembali lagi mendatangi Rasulullah gg mereka 
melaporkan: “Saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar tentang 
apa yang kami lakukan lalu mereka melakukan hal yang sama?” Maka 
Rasulullah gg bersabda: “Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada 
siapa saja yang Dia kehendaki.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah 
lafadz Muslim) 


r Ba, NA LG, | , 
SA SN GAS» 
BAB 65 
MENGINGAT MATI DAN MEMBATASI ANGAN-ANGAN 
Allah 3g berfirman: 


SA 3 


PL Aa 1 KN Atu 
CL 99 9 lela NAS yaa 1 SEE 
ENG LA NA CS 
2 Ne po An SA 
233 C SE TAMAN pr Ata 
AAN GES NAN So Sila, HS KA 

.NAo Oli ) 





- Riyadhus Shalihin — 617 


“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Sesungguhnya 
pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan 
dari neraka Jan dimasukkan kedalam surga maka sungguh ia telah beruntung. 
Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” 
(Ali “Imran: 185) 


Allah 4g berfirman: 
ag Ke LG CI GO  . IE 
an 4 5 2 O 
Ye Ma Ie Seda 3 


“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana dia akan mati. (Lugman: 34) 


Allah 4€ berfirman: 


gze 19 OA IA LN AA Na 
VE ES KMP.) ce 3 


»-N ISP AG snna 


“Jikalau Allah menghukum manusia kerena kezhalimannya, niscaya 
tidak akan ditinggalkan-Nya dimuka bumi dari makhluk yang melata, tetapi 
Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka 
apabila telah tiba waktu (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat 
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.” (An- 
Nahi: 61) 


Allah 3g berfirman: 


YSS tp SN AN Bin »NEIG3 
Hn DNS yarner SE ESAI 
Dasa: Bk Monsta KN ra Bea 
AAN LIPI KA yAter we YAAA 


618 - Riyadhus Shalihin - 





KN NEEIG MN 
NN: Oeroldi , SS K913- 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan 
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang - 
membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan 
belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 
datang kematian kepada salah seorang diantara kamu, lalu ia berkata: “Ya 
Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu 
yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk or- 
ang-orang yang shaleh.” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan 
(kematian) seseorangpun apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Munafiguun: 9-11) 

Allah 4g aa 


ea KAA Mak AAN. NENGS 
KOK LASI AFI dian 
gps Dennksnn We 
HO KIA AS ASASI aa 
AN erh SAN PIN Laga 2 
Sa £ NE AANG YAAA CUT 
3S SS SA GPS . 
KS aa & hana MAN 


n # # Na 2, Pan a? 
- Riyadhus Shalihin - 619 





IN Le Ca LEAN TAS Era 
ASASI SSL IG Ia JAS 
ID UEA KI 1g 

NP Len 


NO LAN Ogah Lu Ogan 


“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila 
datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: “Ya Tuhanku 
kembalikanlah aku (ke dunia), agar aku dapat berbuat amal yang shaleh 
terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah 
perkataan yang diucapkannya saja. Dan dihadapan mereka ada dinding sampai 
hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi 
pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka 
saling bertanya. Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka 
mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barangsiapa yang 
ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya 
sendiri, mereka kekal didalam neraka Jahannam. Muka mereka dibakar api 
neraka, dan mereka didalam itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayat- 
Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? 
Mendag ” (Al-Mukminun: 99-105) 


Sampai pada firman Allah 4g : 


Nanda Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?. Mereka 
menjawab: “Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka 
tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.” Allah berfirman: “Kamu 
tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya 
mengetahui.” Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan 
dikembalikan kepada Kami?” (Al-Mukminun: 112-115) 


Allah 3g berfirman: 


LENGAN ob IEIG 
PGN AI Gd ekGan Sl 


620 - Riyadhus Shalihin - 





IIA 0 


, PANTAT UAP RaR Oi 
ps aa AYI ANK INI 
AN sad AB SAS 


“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk 
tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun 
(kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya 
telah diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang 


atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan diantara mereka 
adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Hadid: 16) 


Bang 01 NUN ae UP 
« ad & - | 
Agan AP ANGIN 


Dan masih banyak ayat-ayat lain. 
“, / ' 


137 CL, Are Bl, Th 1 - 
285 JA 0 KAA OR, -0Y4 
CNG 


Le N Lan Io SL x $ AT 
AMAN 
a 2 - S3 ea Ie — 13 Aa 
EA AANG II 


29 s 4, 
Ar Le I LILIN AL AA LKTI 
6 ALAN ES KPA AA BEI 
|.“ . LL 
ANC A7 MAL LAGI AG oa 1d 
aa SA AE ia aU 
| LAN 
. CDLAI 
579. Dari Ibn Umar Lagic dl (-o , dia berkata: “Rasulullah # memegang kedua 
pundakku lalu bersabda: “Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing 


atau orang yang melintas jalan.” Dan adalah Ibn Umar «4s berkata: “Apabila 
kau di sore hari maka janganlah menunggu esok pagi, dan apabila kamu 





-— Riyadhus Shalihin - 621 





580. 


dipagi hari maka janganlah menunggu sore hari.” Pergunakanlah masa 
sehatmu untuk masa sakitmu dan masa kehidupan untuk (menjemput) 
kematianmu.” (HR. Bukhari)“ 


PGA IG HE N “: 3-01: 


map SN AS X5 Se A0 2 SEN Ae 
BAN En ATA SESI 


CAN 


“36 “II Perang @A Ane 


Yanto Ag CITATA Pa AYU Ta AKA RA Pep 
AB AN LAN AAA) Nuja naya bas as 


SANA IG 


Dari Ibn Umar Ligic si! wa, bahwasanya Rasulullah #8 bersabda: 
“Tidaklah ada hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang akan 
diwasiatkannya sedang ia bermalam hingga dua malam, melainkan 
wasiatnya itu sudah tertulis disisinya.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini 
lafadz Bukhari) 


Dalam satu riwayat Muslim: “Bermalam sampai tiga malam.” Ibn 
Umar berkata: “Semenjak saya mendengar Rasulullah bersabda begitu 
saya tidak pernah melewatkan satu malam melainkan wasiat saya sudah 
ada pada saya (dalam keadaan tertulis).” 


ON DN Ie TU ara 2 P3, 

Sasa ini 133 JIE -0N 

HA RA AG IN NE 
Ke 2139. LN ENI ONga 


“&“ Saya katakan: “Hadits ini telah disebut pada nomor 475.” -N- 


622 





- Riyadhus Shalihin — 


581. Dari Anas &, dia berkata: “Nabi gg pernah membuat satu garis lurus dan 
garis-garis Jain, lalu beliau bersabda: “Ini adalah manusia dan ini adalah 
ajalnya, ketika ia sedang begitu tiba-tiba datanglah garis yang terdekat 
ini.” (HR. Bukhari) 


KANE, J8 XS NASA 2 Ny ON 
KEY SN MS IE ES sa 
La LAN WAN ASN 


Lu) 


Y SIN ” ks IN SEN AE 


SEGI do BG IG — KASN 


7 Lo "ah AL Pa & 33 ANA Ni - 
TA AU GAN AI ) KI 23 9 -A 

3 CA DD “3 -r- 

daan. ANTAR «AD KAA tan JAN YEN 


1 


——, 


28 ee. 
A55 91003 
Ka Ii 
ai Al “Ta 
HUT 11414114 
CIA LAI 


582. Dari Ibn Mas'ud ss, dia berkata: “Pernah Nabi #8 membuat garis dalam 
bentuk persegi empat lalu membuat garis lurus ditengahnya sampai keluar 
dari kotak itu. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil mengaraii 
kepada garis yang ditengah dimulai dari garis tepi yang ada ditengah, lalu 
beliau bersabda: “Ini adalah manusia, dan ini adalah ajalnya, 
mengepungnya —atau telah mengepungnya- dan yang keluar ini adalah 


- - &iyadfus Shatihin - 623 


angan-angannya, dan garis kecil-kecil ini adalah rintangan-rintangan. Jika 
garis (rintangan) luput, tidak mengenainya maka garis ini yang akan 
menerkamnya, dan apabila ini juga luput maka yang ini pasti 
menerkamnya.” (HR. Sa . inilah gambarnya. 


1 LA CA APP Tee 
ASEAN An Ae AN OH BIOS 9-0 
Kar SI mp Aeeea P TENANG 


Rai 


ban GA 2, xi KAA HP 2 AN ses 
Sita Pe AG, 
AA AE DE: San SENI 


3-5 G3 eny 912 5 

TNI AKG Teten «) en 

583. Dari Abu Hurairah «&s bahwasanya Rasulullah 2g bersabda: “Bersegeralah 
kamu beramal sebelum datang tujuh perkara, kamu tidaklah menunggu 
melainkan kemiskinan yang membuat lupa, atau kekayaan yang membuat 
sombong (melampaui batas), atau sakit yang merusak, atau tua yang 
melemahkan, atau kematian yang cepat" , atau Dajjal yang mana ia adalah 
sejahat-jahat yang dinantikan, atau kiamat dan kiamat tentu lebih 
memilukan dan lebih il 1” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


Kian NG SG ESOK 


983 Ga 212195 SN as 


5 Ph &£ Ted 

584. Dari Abu Hurairah «dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Perbanyaklah 

mengingat pemutus segala kelezatan.” Maksudnya adalah kematian. (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


“05 Sebagian besar naskah manuskrip dan cetakan tidak memuat gambar, karena itu saya 
cantumkan tiga gambar yang saya dapatkan dalam sebagian naskah. Ini hanyalah gambar kira-kira 
yang ditulis oleh para penulis naskah yang mereka pahami dari para perawi.” 

“06 Sanad hadits ini dha'if sebagaimana saya terangkan dalam Ad-Dha 'ifah (1666). -N- 





624 -— Riyadhus Shalihin — 


AI 29-5 SI "NN 
. goes ALAN GS La Saya GE -0N0 


36 KAA pe ena Ea La 
TEA PPA) PAP PEN TEA CEMPAKA 


ANN AI As 97- 2 LAI AKAN Yan 
DANA SBN ye a ARA KANAN SA AT 


0. 
» .c ae, 


L “ AA ag & » "0 basa aa 
B5 LIS ena NAK 


anik Pe Am Nee 
PE LING AS 


585. Dari Ubay Ibn Ka'ab :& : “Rasulullah itu apabila sepertiga malam telah 
berlalu beliau bangun (dari tidurnya) lalu bersabda: “Hai manusia 
berdzikirlah kepada Allah, pasti datang Rajifah (tiupan sangkakala 
pertama) yang diikuti oleh Radifah (tiupan kedua), pasti datang kematian 
dengan segala konsekuensinya, pasti datang kematian dengan segala 
konsekuensinya.” Saya berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya saya banyak 
bershalawat untuk anda, lalu berapa bagiankah dari do'a saya yang harus 
saya jadikan untuk anda?” Beliau menjawab: “Terserah kamu.” Saya 
berkata: “Seperempat?” Beliau bersabda: “Terserah kamu, kalau kamu 
menambahnya itu lebih baik bagimu.” Saya berkata: “Setengah?” Beliau 
bersabda: “Terserah kamu, kalau kamu mau menambah itu lebih baik 
bagimu.” Saya berkata: “Dua pertiga?” Beliau bersabda: “Terserah kamu, 





- Riyadfus Shalihin 625 


jika kamu menambahnya itu lebih baik bagimu.” Saya berkata: “Saya 
jadikan seluruh do'a saya untuk anda?” Beliau bersabda: “Jika begitu 
maka tercukupilah kepentinganmu dan diampunilah dosa-dosamu.” (HR. 
Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasan.”) 


ajaa AN Ter UE Ta AN 
NAN ap 


BAB 66 


ANJURAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI" DAN DO'A-DO?A 
ZIARAH 


, 13 Ph CAP) 
ain 2032 sega an 5 po 2 


Ba sa -. 


an 


SAN AN Kn Ing 


. AI AKG 


586. Dari Buraidah #& , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Saya dulu 
melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah (sekarang).” (HR. 
Muslim) 


Dalam sartu riwayat: “Maka barangsiapa yang menginginkan ziarah 
kubur maka berziarahlah karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada 
Lu : 


Ag YA NE GE HA Ane - AV 


- “7 Saya Katakan: “Tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan ziarah kubur bagi laki- 
laki, hadits “Aisyah nomor 587 pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa beliau mengajarinya 
do'a tersebut apabila mau ziarah kubur, lihat Ahkam Al-Janaiz hal. 180” 





626 - Riyadhus Shalihin - 


“3 


PI ANA HE Ap 
San mak Yen ANGIN IYA 2 
SI AI AAS Oka 
3 yani NYA GK An 

AANG 


587. Dari “Aisyah Lagic 4! (wa), dia berkata: “Rasulullah itu —setiap malam 
gilirannya di rumah “Aisyah- beliau keluar di akhir malam menuju makam 
Bagi”, beliau mengucapkan: 


G 


c 
« 2 


“ 


2 1G Tx anu edi A Ud 4 Ia ae LOLA CS 
NE IEEE Ohh LP IS KITA 


SA YAA Gp I KAA 


“Semoga keselamatan senantiasa tercurah untukmu wahai para 
penghuni perkampungan kaum mukmin, pasti telah hadir kepadamu apa 
yang dijanjikan, pada hari esok. Kalian ditangguhkan, dan kami insya 
Allah akan menyusul kamu, ya Allah ampunilah untuk para penghuni 
Bagi Al-Ghargad”” (HR. Muslim) 


KIE LA SE. SEKS STAN REG - DAN 
Cai 


Deal ) PSA Pan aya NA PA 
MENGAN PAK hit naa yna Ne 
PIR KA VEGA NI Tas Ka 


“08 AJ-Ghargad adalah satu jenis pohon berduri, karena dikuburan Madinah ada banyak pohon 
Ghargad maka disebut Bagi” Al-Ghargad, sepertinya pohon ghargad adalah pohon yang di 
palestina disebut “Argad. 





» Riyadhus Shalihin — 627 





588. 


589. 


Dari Buraidhah «5 dia berkata: “Nabi $ mengajari mereka apabila keluar 


menuju kuburan agar juru bicaranya berkata: 


KA ENYA TEA GA NGAKAK 
KA VAGENN Sao I 


“Salam sejahtera semoga terlimpah untukmu wahai para penghuni 
perkampungan ini, kaum mukminin dan kaum muslimin. Kami insya Allah 
akan menyusul kalian. Saya memohon keselamatan kepada Allah untuk 
kami dan untuk kamu.” (HR. Muslim) 


) 


Aga SORE LET 


aa, . 
” EN Gas 2 ” Le 
Deni suho 


. 


Ah, TG ROA Pa sada yan 


kesan. PI Hat 


Dari Ibn “Abbas Legic di ,a,, dia berkata: “Pernah Rasulullah gg 
melewati pekuburan di Madinah maka beliau menghadap mereka (ahli 
kubur dengan wajahnya lalu ep San Sa 


TKP 31143 2 KAT 2 MK IL 
PS Ngeri onta Aa S0 Shy PAANA 0 AE, » 
”Salam sejahtera semoga tercurah untukmu wahai para penghuni ana 
ini, semoga Allah mengampuni untuk kami dan untuk kamu. Kamu adalah 


pendahulu kami dan kami datang sesudahmu.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: 
“Hadits Hasan.”y9 


“2 Justru sanadnya dha 'if, keterangannya ada dalam kitab Ahkam Al-Janaiz hal. 197 


628 





- Riyadhus Shalihin — 


“2 Ka : WLA .. “1g 
Ke Ha KS AY 
DUA GAS 


BAB 67 


LARANGAN MENGHARAPKAN MATI KARENA TERTIMPA 
PENDERITAAN KECUALI KARENA TAKUT TERGANGGU 
AGAMANYA 


data dak KN eng at 
Ae BII KEANA SIRAE-0 


” 


IKAT Ora KIT SAK £ 
SAS BNI 1. IG 


- 


ad TA KS KI ana Giaa 2 « 
AA AN AA ANA AA ALI AAA 
LINI KAN “3 2 nk Aa 
SAN 2D SIR SANA 

3 2 G- aa 2 LAI IK c » ra LN 0 gr 
FAN 5 SAS »1 3 Sganlgan 


(3 


DI aa AI GIA ana 
ALA ATA REA a36 AR ah 


Pd 


EGA ng 


590. Dari Abu Hurairah 4 , bahwasanya Rasulullah £ bersabda: “Janganlah 
salah seorang kamu mengharapkan mati, jika ia adalah yang berbuat baik, 
barangkali kebaikannya bisa bertambah. Dan apabila ia berbuat jahat maka 
mungkin saja kembali dari kejahatannya.”'9 (HR. Bukhari — Muslim) 


- 


Dalam satu riwayat Muslim dari Abu Hurairah 48 dari Rasulullah gg 
beliau bersabda: “Janganlah seseorang diantara kamu mengharapkan 


“0 Kembali dari kesalahannya dan memohon keridhaan-Nya, seperti yang ada dalam kitab 
Nihayah. 





- Riyadhus Shatihin — 629 


kematian dan janganlah berdo'a memintanya sebelum ia mendatanginya 
karena apabila ia mati maka terputuslah amalnya. Dan Sesungguhnya umur 
2: mukmin itu tidak menambahinya melainkan kebaikan.” 

1 


He PENTET TANPA PA ALAN 
Fs osn Kai ah ay 2 DA ” 

Getas saia SA as 

EA 


591. Dari Anas gs dia berkata: “Rasulullah aa bersabda: “Janganlah salah 
seorang kamu itu menginginkan kematian karena penderitaan yang 
menimpanya, jika memang harus mengharap maka ucapkanlah: “Ya Al- 
lah hidupkanlah aku jika hidup itu baik untukku dan matikanlah aku jika 
kematian itu baik buatku.” (HR. Bukhari — Muslim) 


JEANS, TE EN S .6y 
Si KIR er anya. ENG 
ea NAN IL AN NASA IG 
S3 NA KE Ae UYA UK 
€ NE TERI WA SE BESIUY 
ana BAE AG EN KUA 


. SA AAA 2x 


c sa Ga AN Pa 
SA SY EA 
DEA Ai 


630 - Riyadhus Shalihin - 





592. Dari Oais Ibn Hazim dia berkata: “Kamu masuk kerumah Khabbab Ibn 
Al-Arratt ss, untuk menjenguknya, dia telah berobat dengan cara Kay 
(mengecos yang sakit dengan api / besi panas) sebanyak tujuh kali. Dia 
berkata: “Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah mati, mereka 
telah meninggalkan dunia, (derajat mereka) tidak dikurangi oleh dunia, 
sedangkan kami, kami telah mendapatkan apa yang tidak memiliki tempat 
penyimpan selain tanah". Seandainya Nabi #8 tidak melarang kami 
berdo'a meminta mati tentu aku telah berdo'a memintanya.” Kemudian 
kami mendatanginya pada waktu yang lain, ketika itu dia sedang 
membangun pagar tembok maka dia berkata: “Sesungguhnya muslim itu 
diberi pahala dalam setiap apa yang ia infakkan kecuali sesuatu yang ia 
infakkan di tanah ini.” (HR. Bukhari — Muslim dan ini adalah lafadz 


riwayat Bukhari) 
Es PAK Ma NA 
Hall AAA -N 
BAB 68 


SIKAP WARA' DAN MENGHINDARI SYUBHAT 


Allah #£ b 


nd 


MABA Sp, TSB SE MERE 
“16 yen 


“Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal disisi 
Allah adalah besar.” (An-Nur: 15) 


Allah 4g berfirman: 
$ AN Na PO 
“Ye Tes .« Me BAG» IG: 


“Sesungguhnya Rabb (Tuhan)mu benar-benar mengawasi.” (Al- 


berfirman: 





Fajr: 14) 


41 Harta yang disimpan dalam tanah karena takut pencurian. Dalam satu riwayat Tirmidzi: 
“Saya bersama Rasulullah tidak memiliki apa-apa meskipun satu dirham tetapi sekarang disamping 
rumahku (dalam tanah) ada 40.000 dirham.” 





- Riyadhus Shalihin - 631 





Ter IBAN GA PER IG -0Ay 
2 na pg. ag AN an, eng 
Opa U,, 2 IAI ii 
PNG AI GEA GIS “UG 
Ian Ki yen MN Aya 


” 


Lx Tape ka EL ANN AN - 


Pd 


Sh sanad AS asean A3 
ara ganguan SN ANE Yi 


dika ss pai 
Sita) 2936533 Sa ati 2 IT 


ar NG 
. 
Pap 


593. Dari An-Nu'man Ibn Basyir «$ dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
$$ bersabda: “Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas, dan 
diantara keduanya itu ada hal-hal yang samar (mutasyabihat) tidak 
diketahui oleh banyak orang, maka barangsiapa menjauhi yang syubhat 
berarti ia telah membersihkan agama dan nama baiknya. Dan barangsiapa 
terjatuh dalam.syubhat maka ia jatuh dalam yang haram. Ingatlah 
sesungguhnya pagar Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya, ingatlah 
sesungguhnya didalam jasad itu ada segumpal daging, apabila ia baik 
maka menjadi baiklah seluruh jasadnya dan apabila ia rusak maka rusaklah 
seluruh jasadnya. Ingatlah ia adalah jantung”?.” (HR. Bukhari — Muslim) 


422 Lihat pendahuluan bagian ketiga nomer satu. 





632 » Riyadhus Shalihin - 


Dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari — Muslim dari banyak jalur 
dengan lafadz-lafadz Gaia ap 


ya Kedga ” | es A.A nd 
dng ES ur SANGE YEN 3-11 


Pa Kana Sa In JI ng 


-. 


594. Dari Anas « bahwasanya Nabi $g pernah menemukan satu butir kurma 
di jalan, maka beliau bersabda: “Seandainya aku tidak khawatir bahwa 
kurma ini adalah berasal dari sedekah tentu sudah aku makan.” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


CAN FAN BPN 210 
Na 2 SEN LL. IG dea 
AGS . « Ma AN Ten 


ata Tara pa ad) 
A33 MIG GKAN JA, Pa 


595. Dari An-Nawwas Ibn Sam'an si dari Nabi gg beliau bersabda: “Kebajikan 
itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu adalah apa yang meragukan 
didalam dirimu dan kamu tidak ingin diketahui oleh orang lain.” (HR. 
PN 


CA. CN AS KAS AAN on 
La Matt mn? Is Ae a15 
APN setan ads sa 
NG IEKANY. AAU 13 


- Riyadhus Shalihin - 633 





22 


Sembada 22 MA Sian 


596. Dari Wabishah Ibn Ma bad «dia pesan. “Saya mendatangi Rasulullah 
#5, maka beliau bertanya: “Kamu datang menanyakan tentang kebajikan?” 
Saya berkata: “Ya.” Beliau lantas bersabda: “Mintalah fatwa kepada 
hatimu, kebajikan itu adalah apa yang dirimu merasa tenang terhadapnya 
dan hatimu juga mantap terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang 
membuat gejolak didalam dirimu dan ragu-ragu didalam dada, meskipun 
manusia menfatwakan kepada kamu dan meskipun mereka memberikan 
fatwa kepadamu.” Hadits Hasan"? diriwayatkan oleh Ahmad dan Darimi 
dalam kedua musnad beliau. 


ANN, Ae 155, Aa 
. nga PA 2 KA nana 


-“ 


BIG S3 AG Tt ant NT 
RE Bek Ta WIE G3SB 
pare MAN CA 3 SNI 3 SAS 
NA TA Ou AN Anal 
zee Aa EKA «BN 
br 


“3 Syeikh Nashir diam saja, dalam sanad Imam Ahmad (4/224) dan Darimi (2/245) terdapat 
nama Ayyub Ibn Abdullah Ibn Makriz. Al-Hafizh dalam At-Tagrib menilainya sebagai orang yang 
tidak diketahui cacatnya dari tingkatan ketiga. Tetapi ia disaksikan oleh hadits Muslim dan Tirmidzi. 
Lihat Shahih Al-Jami' As-Shaghir yang saya tartibkan no 2882. 





634 » Riyadhus Shalihin - 


TA ag Cp3 »9 SANA IND b 
B3 


597. Dari Abu Sirwa'ah “Ugbah Ibn Al-Harits «8 , dia menikahi putri Ihab Ibn 
Aziz, lalu datanglah seorang wanita tiba-tiba dia mengatakan: 
“Sesungguhnya saya telah menyusui “Ugbah dan gadis yang ia nikahi 
itu.” Maka “Ugbah berkata kepadanya: “Saya tidak mengetahui kalau 
engkau menyusui aku dan engkau juga tidak memberitahukan kepadaku.” 
Dia (“Ugbah) lalu naik kendaraan (dari Makkah) menuju Rasulullah sx 
di Madinah untuk menanyakannya kepada Rasulullah &4 . Maka beliau 
bersabda: “Bagaimana lagi, ia sudah dikatakan?!” Maka “Ugbah 
menceraikannya dan menikah dengan wanita lain.” (HR. Bukhari) 


) 


. SAN Pu LA 
AAA NO 5 AD DIA 
G7 .. Ke 
“ PI TN TOP PE 3 MP 
AN“ EA 
oa Lean IGsk sae 
2 Sah (Ia 2, PTN) 29 n 
K3 NEIG Kalangan . KONG Kai TA Yaa 
598. Dari Al-Hasan Ibn Ali Legic Wi! ,-) dia berkata: “Saya hafal dari 
Rasulullah #8 : “Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu dan ambillah 


apa yang tidak membuatmu ragu.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits 
Hasan shahih”) 


” 4 AA. 1 KL Ig 3 $ a 4 LL 
mona GIS oa 


- 


CI “g TAI 2 0 LK w 
MG KA NA CAN NA WA) 
27 aa a ae 2 33 
Sea sapa LA" 
Th SALA Ja :1 Wala SIA JS 
- Riyadhus Shalihin - 635 


33 








599. 


636 


es KA Sah TN ESL 5 


K1 LAM CA ANE SIS Tatar ai 
Maha nya — Hai 
SN AGS Aa 


| —- 


»us 2 NC “GG Hii Sar Pp 
PT LAI ag ip 
PAN WAP Pa an ada ap) 
KE AS BG 11 


Dari “Aisyah Lxcic Sl wo), dia berkata: “Abu Bakar As-Shiddig 
memiliki seorang pelayan (budak) yang bekerja yang menghasilkan Kharaj 
dan Abu Bakar itu memakan dari Kharaj itu. Suatu hari dia datang dengan 
membawa sesuatu, lalu Abu Bakar memakan sebagiannya. Maka pelayan 
itu berkata kepadanya: “Apakah anda mengetahui apakah ini?” Abu Bakar 
bertanya: “Apa itu?” Dia berkata: “Dulu pada masa Jahiliyah saya 
melakukan praktek perdukunan untuk seseorang padahal saya tidak pandai 
ilmu perdukunan, saya hanya menipunya. Kemudian dia bertemu saya 
dan memberi saya karena praktek itu dan yang anda makan ini adalah 
bagian dari hadiah itu.” Maka Abu Bakar memasukkan tangannya kedalam 
mulut dan memuntahkan semua yang ada didalam perutnya.” (HR. 
Bukhari) 


Kharaj adalah sesuatu yang ditetapkan oleh sayyid (tuan) untuk 
dibayarkan oleh budaknya kepada sayyidnya setiap hari, sedangkan sisanya 
adalah milik budak itu. 


RL EN ing KASI MEA 
Drag NS PN Yee Y NI AS 
ES NG Ha AS TUGAS SN 

- Riyadhus Shalihin - 





PW AT TGATA TAAT NG Ka 
Tajadtans 


600. Dari Nafi' bahwasanya Umar Ibn Al-Khaththab «, memberi bagian untuk 
kaum muhajirin yang terdepan sebanyak empat ribu dirham dan untuk 
putranya sebayak tiga ribu lima ratus maka dikatakan kepadanya: “Dia 
termasuk Muhajirin, mengapa anda kurangi?” Maka dia menjawab: 
“Karena dia berhijrah dibawa oleh bapaknya.” Dia berkata: “Tentu dia 
tidak seperti orang sa berhijrah dengan sendirinya.” (HR. Bukhari) 


LANGGANAN 
Sp KAT Th TEA AN »3 Aipa Pete J8 


“9 G7 


Ta : 2S IS. AD Ae Ae 2 ) 
Are bana Set aga 


601. Dari “Athiyah Ibn Urwah As-Sa 'idi «gs, , dia berkata: “Rasulullah $g 
bersabda: “Seorang hamba itu tidak bisa mencapai derajat muttagin hingga 
ja mau meninggalkan apa yang tidak berdosa karena khawatir (terjerumus) 
pada sesuatu yang berdosa.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits Hasany'" 


(ea n KJ an 20 , 
as KEENAM SANG 
PN an AA 
Kap Haag ana HA 


“14 Saya katakan: “Sanadnya dha'if sebagaimana yang sayajelaskan dalam Takhrij Al-Halal 
wa Al-Haram hal 178. -N- 





» Riyadhus Shalihin - 637 


BAB 69 


ANJURAN MENYENDIRI (UZLAH) PADA SAAT MASYARAKAT 
DAN ZAMAN TELAH RUSAK 


(Atau Karena takut gangguan terhadap agamanya, dan takut 
terperangkap dalam keharaman dan syubhat) 


Allah 4 berfirman: 
2 2. 9 AT Hah “1 ”, . « w 
-« $ Kes Ghana eo NAK s6 
Ka 


NA ERA 
“Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya 
aku utusan Allah untuk memberi peringatan yang nyata.” (Ad-Dzariyat: 50) 


Laga SEKS SANG SE BIP AT 
Maesa IL vid art Sar MG 
Aa , As 


602. Dari Sa'ad Ibn Abi Waggash «$ , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#$ bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya, 
lagi tersembunyi.” 


2 US NS « al 3 SaSig 
Pee 


Yang dimaksud dengan kaya adalah kaya hati sebagaimana hadits 
shahih yang telah lewat." 


1 das IN AN & SA NE AT 


, 


4S Hadits nomor 527 


638 — Riyadhus Shalihin - 





603. 


604. 


“. hd ya 
AGAN gne 1 yg. MO TAPD Aa 2 
: ASN MEN Gada 3 y 3 ja, 


ade PN aa K2 Ina ab UAS 4 
ata CERAH NG IGGAN IL 0 1331933 


Dari Abu Said Al-Khudri 5 dia berkata: “Seseorang telah bertanya: 
“Manusia yang bagaimanakah yang paling utama itu wahai Rasulullah?” 
Beliau menjawab: “Orang mukmin yang berjuang dengan jiwa dan 
hartanya di jalan Allah.” Dia bertanya: “Kemudian siapa?” Beliau 
menjawab: “Kemudian seseorang yang beruzlah di sebuah lereng gunung 
dari lereng-lereng gunung yang ada"!8 untuk menyembah Rabb 
(Tuhan)nya.” 


Dan dalam satu riwayat: “Yang sedang bertakwa kepada Allah, dan 
meninggalkan masyarakat karena kejahatannya.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


2 AI Le We G2” 
v KO E : PeNayang TEE Org 
er “ Lag “ ne KAN ru Aa 
19209 SEN GEA Aan JS 
LAMA Cu Per PAN WA 
KANAN GARA PA LP OR ULP YAAA 
SAS Na AAN adelia MAAN 
Sa CN Dan 
Na Mn arang 
Dari Abu Sa'id gs dia berkata: “Rasulullah 4g bersabda: “Hampir saja 
(tiba waktunya), sebaik-baik harta orang muslim adalah kawanan kambing 
yang ia gembalakan di puncak gunung, ditempat-tempat yang kena curahan 


hujan, (karena) dia lari membawa agamanya dari berbagai fitnah.” (HR. 
Bukhari) 


“8 Syi'ib adalah jalan setapak yang ada di lereng-lereng gunung atau celah antara dua gunung 
dan celah yang menjadi aliran air. 





» Riyadhus Shalihin — 639 


gi 2 73 SB 
BEN EKA 
—e en - y 
ENG MAS AS NCT, 
- Hn Raba, 9 Gp €-0 GK S5 II P3 z 
SEA TEKAN ata x ( Tada Je 


605. Dari Abu Hurairah «& dari Nabi &g beliau bersabda: “Allah tidak pernah 
mengutus seorang Nabi melainkan ia pernah -menggembala kambing.” 
Para sahabat beliau bertanya: “Engkau juga?” Beliau menjawab: “Ya, saya 


menggembalanya dengan upah beberapa keping uang (dinar atau 
dirham)" milik penduduk Makkah.” (HR. Bukhari) 


Hey IE IE IN SANG AA 
AN YES AA EL TS ya HAK 
SESAE AI Kan AE AS 
PA Ana Ke EN NGSN Yah 
KE Na Nee aa aya 
HENNA AI AAN 


HAN «KE Naya 


Ju 1 Kan PLN aa 332 —.. 2 
14 ug Ing pg "A1 rasi dalan 3 
Pi “. 


1. A : 24 mn 2 bad 
IN 09 LB AKAN 1G ENYA 


“" Ini pendapat jumhur, pendapat lain menyatakan bahwa Oaraith adalah nama tempat gembala 
di Makkah, tetapi ini sangat lemah sebab nama tempat itu tidak pernah dikenal. (-pent.) 


1S 


640 - Riyadhus Shalihin - 


TA PITA IKA AAA AAN 
1 Nat eir $ 1 Ta da PER & Ing FS 2 
KO 


606. Dari Abu Hurairah 4 dari Nabi gg beliau bersabda: “Diantara kehidupan 
manusia yang terbaik adalah seseorang yang memegang kendali kudanya 
di jalan Allah yang selalu terbang diatas punggungnya, setiap kali ia 
mendengar suara peperangan atau sejenisnya ia langsung melompat keatas 
kudanya untuk mencari kesyahidan atau kematian pada tempat yang 
disangkanya. Atau seseorang yang menggembala sedikit kambing diatas 
satu puncak dari puncak-puncak gunung ini, atau dalam sebuah lembah 
dari lembah-lembah ini, ia menegakkan shalat, membayar zakat, dan 
menyembah Rabb-nya hingga ajal menjemputnya. Tidak ada hubungan 
dengan manusia sedikitpun kecuali dalam kebaikan.” (HR. Muslim) 


PPPA AN Hk V. 
NI ea ANN PA 
Ma Ar ta 3 Pa Pap 


Aan ea NE AN NY 9 apr 
33 KA Sa Log h PAN EGA 


SNN aah 


— Riyadhus Shalihin - 641 


BAB 70 


KEUTAMAAN BERGAUL DENGAN MANUSIA, MENGHADIRI 
JUM'AH, JAMA' AH, MUSIM KEBAJIKAN, MAJELIS ILMU, 
MENJENGUK YANG SAKIT, MELAYAT JANAZAH, MENYANTUNI 
YANG BERHAJAT, MEMBIMBING YANG BODOH DAN 
MELAKUKAN KEBAIKAN-KEBAIKAN LAINNYA BAGI YANG 
MAMPU MELAKUKAN AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR, 
DAN MENAHAN DIRI DARI MENYAKITI PIHAK LAIN SERTA 
TABAH MENGHADAPI GANGGUAN. 


EN E LI ISA 
AN AP Ana MERE A TA 
BEAN PNG HS 
2 PSA Ag KANG Ge AG 
DA SILANG CAN AG MAUT 
CAN 


ng 


Ketahuilah, bahwa bergaul dengan manusia dengan cara-cara yang 
tersebut diatas adalah jalan terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah $g , oleh 
seluruh Nabi xgxgj , para khulafa' Rasyidin, para sahabat, para tabi'in dan para 
ulama pilihan setelah mereka. Inilah mazdhab mayoritas Tabi''in dan orang-or- 
ang sesudah mereka. Inilah madzhab Imam Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama 
#&- Allah berfirman: 


V1 3asU SA aa K 15953 si AGawdE 





642 - Riyadhus Shalihin - 


“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa.” (Al-Maidah: 2) 


ANA Ng Sa SANG 


Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini sangat banyak dan 


terkenal. 
Na Yaa Al 3 
LA aa CAYAN Ya TA -VN 
BAB 71 
TAWADHU' MERENDAHKAN DIRI KEPADA ORANG-ORANG 
MUKMIN 
Allah 3g berfirman: 


BANGKALAN, Naa aa Aman Gn ISA 1S 


A8 ANTA IYA 


“Dan rendahkanlah sayapmu"$ terhadap orang-orang yang 
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.” (Asy-Syura: 215) 


Allah Pa berfirman: 


ng, ICA PA Ig Pa. yi 25363 
“u TA “1 Ju Lca | 
Anyer sasis sanga 

2 


Log uh. Dak KN ES KPA 


“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum 
yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap 


“18 Kinayah tentang lemah lembut dan merendah diri 





— Riyadhus Shalihin — 643 





lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap 
orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada 
celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, yang diberikan-Nya 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) 
lagi Maha Mengetahui.” (Al-maidah: 54) 


Pa pe aan, 
PK Ann SAN NEIE3 


EA KAN ATA YA ALA 
NN AA ASAM 


“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
diantara kamu.” (Al-Hujurat: 12) 


Allah 4g berfirman: 
Fa - 3G (G 3, pe KL, 
. AA KANG 8 3 BJ: 
Nu 


“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dia-lah yang pal- 
ing mengetahui tentang orang yang bertakwa.” (An-Najm: 32) 


Allah 4g berfirman: 
ap4A 0 


FAN AN GG». NEIE3 


GNI SE KE ENNYEA Can 
KAKAK AK 
. &A- Mana. L « BSE KEL 


644 — Riyadhus Shalihin - 





“Dan orang-orang yang diatas A'raaf memanggil beberapa orang 
(pemuka-pemuka orang kafir) yang mereka mengenalnya dengan tanda- 
tandanya dengan mengatakan: “Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang 
selalu kamu sombongkan itu, tidaklah memberi manfaat kepadamu.” (Orang- 
orang diatas A'raff bertanya kepada penghuni neraka): “Itukah orang-orang 
yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Al- 
lah?” (Kepada orang mukmin itu dikatakan): “Masuklah kedalam surga, tidak 
ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih hati.” (Al- 
A'raff: 48-49) 


N3z ah) Pn DX YAI 
Ng SELERA Eun £ TT NV 
'”. PI KA Pa P3 9g 
AAN SES Sl AP Anas 


.“. 


Hg SA 3 KIS JR SEAT 


607. Dari Iyadh Ibn Himar «& , Pa berkata: “Rasulullah #8 bersabda: 
“Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku: “Saling bersikap 
tawadhdhu'lah kamu, hingga tidak ada orang yang bersikap sombong 
kepada yang lain dan tidak ada orang yang menganiaya orang lain.” (HR. 
Muslim) 


AN LIA LA AG Dear) Go 
Pa AN dgwyaI KAN Nae S9 
1 KEL. Ser: GE LAI Ye LG 50: 


ba AN 4 


ag KAN A9 KENA aa Ga hyAK, 


608. Dari Abu Hurairah «8, bahwasanya Rasulullah $ bersabda: “Sedekah itu 
tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah pada seorang 
hamba karena ia memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidak ada orang 
yang merendah diri karena Allah kecuali dia diangkat (derajatnya) oleh 
Allah.” (HR. Muslim) 


1 Ko KEKE Ap 
AN Aa ANA APA 


» Riyadhus Shalihin - 645 





Ag Ata BI AI Na TA 
pnya . Anas A3 LAYEIG3 
609. Dari Anas «5 : dia pernah (berjalan) melewati anak-anak kecil lalu dia 


mengucapkan salam kepada mereka dan dia mengatakan: “Nabi £g dulu 
melakukannya.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Ken APU SKIN KI, JBS SIN 


pa ATC 3 n pede & “ 
« Wa. - & — 2, 0. ae TA - 
"25 1019) AG AU t z SIG 


610. Dari Anas gs dia berkata: “Sungguh seorang budak wanita"? dari budak- 
budak Wanita di Madinah menarik tangan Rasulullah gg , ia membawa 
beliau kemana ia suka.” (HR. Bukhari) 


GEN Ly IN 3 AN 
SEN gara La BELAKA GS Gsku 


3 “31 “ 


KANAK 0. 
PENA AA Ka 3 5 
BEA KANAL NAN 


611. Dari Al-Aswad, Ibn Yazid dia berkata: “Aisyah Lagic Ml wa, ditanya 
tentang apa yang dilakukan oleh Allah Nabi gg dirumahnya. “Aisyah 
menjawab: “Beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya -maksudnya: 
melayani istrinya- dan apabila telah masuk waktu shalat beliau segera 
keluar menuju shalat.” (HR. Bukhari) 


3 hp w 4 Li »? KG 4 L) 
JEKAANGSNS. KAB 
1 IL Jagt— Lp 03— AN 

Ae Aa EA NUTATN KIA 


“19 Hadits ini dalam shahih Bukhari disebut secara mu'allag 





646 - Riyadhus Shalihin - 


612. 





N 


& 


hg 0 
LI anna Hei La A5 AM Oa 
ena Sila An gaga Kaya 


S5 ANE spa Ba baped 
AH EL LAN AYI KK 
DA Ia 


Dari Abu Rifa'ah Tamim Ibn Usaid «4 , dia berkata: “Sampailah saya 
dihadapan Rasulullah gg , ketika itu beliau sedang berkhutbah. Maka 
saya katakan: “Wahai Rasulullah, seorang asing telah datang menanyakan 
tentang agamanya, dia tidak tahu apakah agamanya itu?” Maka Rasulullah 
$$ menghadap saya, dan meninggalkan khutbahnya hingga beliau sampai 
kepada saya, beliau lalu diberi kursi, beliau kemudian duduk dan mulailah 
beliau mengajari saya dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. 
Kemudian beliau mendatangi lagi khutbahnya hingga beliau 
menyelesaikannya.” (HR. Muslim) 


Se MEN AAS EA 
Sing: AA AK Hn 
BAE San MB eka 
KAN ASI AS KI: 
Aang siksa AT! & ». IE 


“ 


Y 


- Riyadhus Shalihin - 647 


613. Dari Anas ss , bahwasanya Rasulullah gg , apabila beliau makan satu 
makanan beliau menjilati jari-jari beliau yang tiga itu“? . Dia berkata: “Dan 
beliau bersabda: “Apabila terjatuh satu suapan salah seorang kamu maka 
buanglah bagian yang kotor dan makanlah ia, janganlah dibiarkan untuk 
setan.” Dan beliau juga memerintahkan agar (sisa-sisa yang ada di) talam”'! 
juga dibersihkan (dengan tangan lalu dijilati dimakan), beliau bersabda: 
“Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui dibagian mana dari 
makananmu itu yang mengandung keberkahan.” (HR. Muslim) 


Sa SILANG SPIN EN 
AN MEA IG EN ESA Kan 

Sa Pras PETA 
KAT Yo135 


614. Dari Abu Hurairah « dari Nabi £& beliau bersabda: “Allah tidak pernah 
mengutus seorang Nabi melainkan ia pernah menggembala kambing.” 
Para sahabat beliau bertanya: “Engkau juga?” Beliau menjawab: “Ya, saya 
menggembalanya dengan upah beberapa keping uang (dinar atau dirham) 
milik penduduk Makkah.” (HR. Bukhari)? 


IS Ses3 3.36 ME RGG A9 


“2 Yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Al-Khathfhabi: sekelompok orang yang hatinya 
telah rusak oleh kemewahan mencela perbuatan menjilati sisa-sisa makanan, mereka beranggapan 
bahwa hal itu adalah menjijikkan, seolah-olah mereka lupa bahwa makanan yang lengket dan 
menempel pada jari-jari adalah bagian dari apa yang mereka makan. Jika ia tidak merasa jijik 
dengan keseluruhannya maka jangan merasa jijik dengan sebagiannya. Sebenarnya menjilati jari 
itu tidak lebih dari menghisapnya dengan bibir bagian dalam. Tentu orang yang berakal tidak akan 
meragukan bahwa hal itu wajar-wajar saja! Bahkan terkadang ada seseorang yang memasukkan 
jarinya kedalam mulutnya dan menekan-nekannya, namun tidak seorangpun yang menganggapnya 
jijik.” (lihat Dalil Al-Falihin 3/58, karena beda redaksi sedikit, -pent.) 

“1 Oash'ah adalah piring besar yang cukup untuk makan sepuluh orang (-pent.) 

“2 Lihat hadits no. 605. 





648 — Riyadhus Shalihin - 


615. 


616. 





KOTA RI ansartc 


— —.. 


X3 LA Den 


(rap 


Dari Abu Hurairah «& dari Nabi gg beliau bersabda: “Seandainya aku 
diundang untuk makan kikil atau lengan (kaki) tentu aku akan hadir, dan 
seandainya dihadiahkan kepadaku lengan (kaki) atau kikil niscaya aku 
terima.” (HR. Bukhari) 


dg SAS BE KEAN agan 
Ae Insta HKN Ii ats Can NS KE 
MAAN van A3 BA 
BN Jang an NS 5 AE SIAGA IS 
KN PAjarg Ad KE AN eta Is 


Dari Anas « dia berkata: “Unta Rasulullah ggg yang bernama Adhba' 
tidak pernah atau hampir tidak terbalap, maka datanglah seorang badui 
dengan menaiki unta yang masih muda, ternyata ia bisa membalapnya. 
Maka hal itu cukup memberatkan (hati) kaum muslimin, hingga beliau 
mengetahui akan hal itu maka beliau bersabda: “Wajib atas Allah agar 
tidak ada didunia ini sesuatu yang terus meninggi melainkan Dia akan 
merendahkannya.” (HR. Bukhari) 


2? s- ( 9 1G y ya 
KIA 
BAB 72 
HARAMNYA TAKABBUR 


AN 


— Riyadhus Shalihin — 649 


Allah 4g berfirman: 


INKA SN San NA AE 
NDENAD PENATAAN ERA AN GE 
. Ay PA 


“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak 
ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan 
kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al- 
Oashash: 83) 


Allah ye berfirman: 


AVI, RAY IP KG » TAN 


“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi ini dengan sombong, 
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali- 
kali kamu tidak sampai setinggi gunung.” (Al-Isra': 37) 


Allah ji berfirman: 


G9 


SAS ANIES Is» SIG, 
kara” EN AAN NY NAN 


IL NL 0G 
CET 


Pa 


« PN ANA S UP TAN Lasgg 


Pad 


5 2 hi gakng, ES 1S, Aa 


“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.” (Lugman: 18) 





650 - Riyadhus Shalihin 


Allah 3 berfirman: 


PMA 2 an. 9 “NSG PI ar ana Ted 
CASN AK RSS SEE, 
FLA ENAK 

2 Aga Angen ? 
NN he Gor CAN EC KIES 


“Sesungguhnya Oarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku 
aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya 
perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh 
sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: 
“Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang terlalu membanggakan diri.” (Al-Oashash: 76) 


Sampai pada firman Allah 4g : 


AN? » -. 3 Li ag 
ST EN ba da aa SEA 


“Maka Kami benamkan Oarun beserta rumahnya kedalam bumi.” 
(Al-Oashash: 81) 


BILLING Yaa Tn YANG AN 
LEE LEAN AI Sya 
LN Ih IG KENA Mes 
Pel AA PS. IR 
STAN UN LAI Maag 
KR tu ai 





- Riyadh Shalihin - 651 





617. Dari Ibn Mas'ud gs, dari Nabi #8 beliau bersabda: “Tidak akan masuk 
surga orang yang didalam hatinya ada rasa sombong seberat biji sawi.” 
Ada seorang laki-laki berkata: “Sesungguhnya setiap orang itu menyukai 
manakala bajunya bagus dan sandalnya bagus!” Maka beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah itu indah menyukai keindahan2. Sombong itu 
adalah menolak kebenaran dan menghina. orang. ” (HR. Muslim) 


Ne ke ANN 3 PAMA 
Br 1 3 Ae EA TA 
Peta Taka SABENI IG KAI. IG 

MELANG AO NG IG 


618. Dari Salamah Ibn Al-Akwa' «« bahwasanya seorang makan dihadapan 
Rasulullah $g dengan tangan kirinya, maka beliau #5 bersabda: “Makanlah 
dengan tangan kananmu.” Dia menjawab: “Saya tidak bisa.” Beliau 
bersabda: “Semoga, kamu tidak bisa!” Dia tidak mau hanya karena 
sombong. Dia berkata: “(Akhirnya) dia benar-benar tidak bisa mengangkat 
tangan kanannya ke mulutnya.” & (HR. Muslim) 


Pa 16 AT w 8 7 Lan ea 
Gaga 2 Ios OA AA INA TN A NA 


3 » Le 5 
(A4 Ega GA AM INA ag: SA Ian 15 
PE ANU Pr net SS 

DARMA "aur - Pa 


619. Dari Haritsah Ibn Wahb 4 . Dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 4 


bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka? (Yaitu) 
setiap yang berlaku kejam, rakus dan sombong.” (HR. Bukhari - Mus- 


“2 Jadi hal tersebut tidak termasuk sombong. Lihat mugaddimah pada pelajaran ketiga nomor (1) 
“4 Sebagai hukuman atas kesombongannya menolak sunnah. Lihat hadits nomor 163. (-pent.) 





652 - Riyadhus Shalihin - 


620. 


lim, telah berlalu syarahnya dalam bab keutamaan kaum muslim yang 
lemah 5) 


Os 3 3 KAA pn SER En 
aa PUPNYAETA San Al 
an ena sh CASN Sia AN egg R83 
KE USS AE AAS 
pena EK 3 33 £ Kisah 


Dari Abu Said «4 dari nabi gg beliau bersabda: “Surga dan neraka berdebat. 
Neraka berkata: “Dalam diriku adalah orang-orang besar yang berkuasa 
dan orang-orang sombong.” Surga berkata: “Dalam diriku adalah orang- 
orang yang lemah dan orang-orang yang miskin.” Maka Allah memutuskan 
antara keduanya: “Sesungguhnya engkau hai surga adalah Rahmat-Ku, 
denganmu Aku merahmati siapapun yang Aku kehendaki. Dan engkau 
Wahai neraka adalah azab-Ku, denganmu Aku menyiksa siapa yang Aku 
kehendaki. Dan untuk masing-masing kalian pasti Aku penuhkan.” (HR. 
Muslim)“ 


Agan NI ISA SATA AK 
INA AN GAS ». S6 
ANE 


“25 Hadits nomor 257 
“8 Lihat Hadits No. 259 (-pent.) 





-— Riyadhus Shalihin - 653 


621. 


Dari Abu Hurairah sg bahwasanya Rasulullah £ bersabda: “Allah tidak 
akan melihat pada bari kiamat nanti kepada orang yang menyeret kain 
(sarung)nya karena sombong.” (HR. Bukhari — Muslim) 


YA An Mpu YATA EN IE, Aw 


NN Ie BA AI 


Paha Khanna ea 


DP WTAYG, 


P 2 “& 
SAN : dash 


622. Dari Abu Hurairah «45 dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Tiga 


623. 


654 


golongan yang Allah tidak akan sudi berbicara dengan mereka pada hari 
kiamat, tidak menyucikan mereka dan tidak pula memandang mereka dan 
bagi mereka adalah siksa yang pedih (yaitu): orang tua yang berzina, raja 
yang pendusta dan orang miskin yang sombong.” 


Pee 


5 TAN DP « AI yna SA 
Mita c. Keanga NN 


Dari Abu Hurairah 4s dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: Allah ag 
berfirman: Hkeonsan adalah kain sarung-Ku sedangkan kebesaran adalah 
selendang-Ku maka barangsiapa menyaingi-Ku dalam salah satu dari 
keduanya tentu Aku akan menyiksanya.” (HR. Muslim) 


S1 Me SG an: LEAN, 








» Riyadhus Shalihin — 


624. 


625. 


Ppap 3 ana 

DIN ANE MAN KN 
| | Panama 

HL A A33 Ea « AL A5 5 » 


.u 


“ an T-n 3 33 55 

HI Gonna 
Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah 2g bersabda: “Ketika seorang 
laki-laki berjalan dengan pakaian hullah”” yang sangat ia banggakan, 
dengan rambut tersisir, sambil bersikap congkak dalam jalannya, tiba- 
tiba Allah menenggelamkannya (ke perut bumi), maka ia terus tenggelam 


dan turun kedalam bumi sampai pada hari kiamat.” (HR. Bukhari — Mus- 
lim) 


956 SEKS SANA 3g A3 Aye 
ES Dea La AN Kia 
. Be genntas na AAN, 
SAN ALA As A3 
3 —— £, Sa, 363 

35 SEA una Are 


Dari Salamah Ibn Al-Akwa' gs dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 
“Tidak henti-hentinya ang itu berbuat sombong hingga ia ditulis 
dalam kelompok orang-orang yang sombong maka ia akan tertimpa oleh 
apa saja yang menimpa mereka.” (HR. Tirmidzi, dia berkata: “Hadits 
hasan”) 


“1 Hullah adalah pakaian yang rangkap ada lapisan luar dan lapisan dalam. 





- Riyadhus Shalihin - 655 





21 ” »3 t. 3 ( 
Celta 3 DA VY 
BAB 73 
BERAKHLAO MULIA 


Allah Ie berfirman: 


Sena PETA SENI 


“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” 
(Al-galam: 4) 


Allah 4 berfirman: 


B1 


PIN KN NE, 
. A7. We ul. TEA 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Ali 
“Imran: 134) 


2g DIA ESEK G5 AI Tu 


(AA 
an Nat ( - 


626. Dari Anas st, dia berkata: “Rasulullah $g adalah manusia yang paling 
baik akhiagnya: ” (HR. Bukhari — Muslim) 


an ayapa na (Ae maa SEKS AN 


Cc K1 » KK se ? 
Btn SEN BRA K3 








656 - Riyadhus Shalihin — 


627. 


628. 


Kare KAA UP 1 sebaga AN PANTI) 
SA SIG Tinis Bean hn 
| SMAN ? AA LAPAN 

PAT 


Dari Anas : dia berkata: “Saya belum pernah menyentuh sutera tebal 
maupun sutera tipis yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah 
$&, dan saya belum pernah sama sekali mencium bau yang lebih wangi 
daripada aroma Rasulullah gs dan saya telah melayani Rasulullah $ 
selama sepuluh tahun. Beliau tidak pernah berkomentar terhadap sesuatu 
yang saya kerjakan: Mengapa kamu kerjakan?” Juga tidak terhadap sesuatu 
yang tidak saya kerjakan: “Mengapa kamu tidak melakukan begini?” (HR. 
Bukhari — Muslim) 


3 DN ena ME AN 3AYA 
BE Cann BEAN Liat 


- 


xx Gp ATU AG AN Ou: 
SY AS Ai SE aer 


AS 11 


. pre . « Sa 
Dari As-Sha'b Ibn Jatstsamah «4, dia berkata: “Saya pernah memberi 
hadiah Rasulullah #&g (berupa) seekor himar liar lalu beliau 
mengembalikannya kepada saya. Maka ketika beliau melihat perubahan 
di wajah saya beliau bersabda: “Sesungguhnya kami tidak menolak 
pemberianmu hanya saja kami sedang ihram.” (HR. Bukhari — Muslim) 


"NG AAN 1 SN EN, AYA 


- 





- Riyadhus Shalihin 657 





3 IS Ag HE ana APA 


TE hn BE As pen 


ta AT “ wp 
Kis KATA AN 


629. Dari An-Nawwas Ibn Sam'an «4, dia berkata: “Saya bertanya kepada 
Rasulullah gg tentang kebajikan dan dosa maka beliau bersabda: 
“Kebajikan itu adalah akhlag yang baik sedangkan dosa itu apa yang 
meragukan di dada dan engkau tidak suka diketahui oleh manusia.” (HR. 
Muslim) 


TEREN SE YNA ES Ay. 
NN Gea IE Ipa Ana 
Ie SE Kena as NS anita: Isis 


630. Dari Abdullah Ibn Amar Ibn Al-'Ash Lagi 4 (-a dia berkata: “Rasulullah 
#8 bukan orang yang keji dan bukan orang yang sengaja berbuat keji.” 
Beliau bersabda: “Sesungguhnya diantara orang terbaik kalian adalah or- 
ang yang terbaik akhlaknya diantara kalian.” (HR. Bukhari — Muslim) 


“S6 era X5 5155 Ns AM 
GEA NAN Ka YAI 2 Saka 
8 Pu | Gmn Yan 215 ANN NA 
taat KIE 
NAN sal KKN PARAH 


658 - Riyadhus Shalihin - 


631. Dari Abu Darda' « , bahwasanya Nabi £&g bersabda: “Tidak ada sesuatu 
yang lebih berat nilainya pada timbangan hamba yang mukmin pada hari 
kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah itu membenci 
orang yang keji lagi kotor.” (HR. Tirmidzi“? dia berkata: “Hadits hasan 
shahih 9 


PA an Fa IG Ka SIN ANDA TKA 
Aan SET ALA AS sus la 
Pem Sp CARA AT Pa juara 3 


AA TP L93 “3 KI Tee 

Lang : NG 2 SN 5 Na LAN, PEN AAA 
G3 —— 
. CA HA 
632. Dari Abu Hurairah ss, dia berkata: “Rasulullah gg pernah ditanya tentang 
amalan yang banyak memasukkan manusia kedalam surga. Beliau 
bersabda: “Tagwa kepada Allah dan akhlak yang baik.” Dan beliau ditanya 
tentang hal-hal yang sering memasukkan orang kedalam neraka, maka 


beliau menjawab: “Mulut dan kemaluan.” (HR. Tirmidzi dia berkata: 
Pak Hasan.”) 


Disagd An EA N Era A9 NY 
Ia ANA Ha Ge 
anang 2 IG Sha 


633. Dari Abu Hurairah «&, dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: “Orang 
mukmin yang baling sempurna imannya adalah orang mukmin yang pal- 
ing baik kepada istrinya.” (HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan 
shahih”). 


“28 Syeikh Nashiruddin Al-Albani menilainya shahih lihat Shahih Sungn, Al-Tir . dengan 
sanad yang diringkas 2/193 nomer 1628, dan dia punya lafadz lain: ( KAA Ga 





- Piyadhus Shalihin 659 





Prau - » L) KA | PK KN Cet en gat 
PARA A DESA KANG Art 
3 P 9 PA 3) 
aan yak, MAKE 213323 225 2 3 PAI 
S5 S5 setang lag. Naa 


634. Dari Aisyah Leic &! (-», dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 45, 
bersabda: “Sesungguhnya orang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik 
ia bisa mengejar derajat orang yang ahli puasa dan giyam al-lail.” (HR. 
Abu Yes 


NE LSI SAN IG aro 
Sasa ah Haa 
Bapa Ia ag ketukan 


Oa Bgn Er HO SAN 


er 


Ar 


P3 Luk» DA en Yee 5 
. LAS LAN 


635. Dari Umamah Al-Bahili x dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Aku 
menjamin dengan istana diluar surga“? bagi orang yang meninggalkan 
perdebatan meskipun ia yang benar, dan dengan istana ditengah surga 
bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda, dan 
dengan istana diatas surga bagi orang yang baik akhlaknya.” (Hadits shahih 
diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad shahih) 


“8 Rabadh Al-Jannah: apa yang ada disekeliling surga diluar surga, ini diserupakan dengan 
gedung-gedung yang dibangun di sekeliling kota dibawah benteng. 





660 - Riyadhus Shalihin - 


APU HAK Aa 
SNI KAI CN KE 
NE NA KA 
K3 G3 ENG BAN GAES AA 
BEAN AAN NG £ iga 


Ag te v3 Peta POR 2» 0 
IG PSA SAN GAS AE Aya 
3 


SITU "9 C SISA : CE n 
LA Ken Ia AS MAN GENIE 
B3 NGK AANG KKU 
B9 EN da3 ME SINI ISA 
MEREKA NG AG an 
953 3 


Ida AA Nag LA NP 
SANA DANA SAN LT 


2 PAP TA 5 c : Oa , n»- 
LT KENA VE IL ikan Psi 


SIS HAN 


- Riyadfws Shalihin - 661 


636. Dari Jabir « , bahwasanya Rasulullah && bersabda: “Sesungguhnya 
diantara kamu yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat 
duduknya dariku pada hari kiamat adalah diantara kamu yang paling baik 
akhlaknya. Dan sesungguhnya diantara kamu yang paling aku benci dan 
yang paling jauh dariku di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak 
bicara karena memaksakan diri, orang-orang yang menyombongkan diri 
dalam ucapannya dan orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan 
ucapan yang tinggi.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah kami telah 
mengetahui siapa fsartsarum dan mutasyaddigun itu lalu siapa 
mutafaihiguun itu Beliau menjawab: “Yaitu orang-orang yang takabbur.” 
(HR. Tirmidzi dia berkata: “Hadits Hasan” 


Tirmizdi meriwayatkan dari Abdullah Al-Mubarak &i (tentang 
tafsir akhlak yang baik beliau mengatakan: “Yaitu bermuka manis, 
mengerahkan yang ma'ruf dan menahan diri dari menggangu (orang)? 


(ate KN Yaa, e 
GANGA del 0G, 


BAB 74 
SANTUN, SABAR DAN LEMAH LEMBUT 


Allah igg nan 


LAIN NG. IEANIE 
NE LIAT LANG ya 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang Peran Peng an ? (Ali 
Imran: 134) 


clan ge berhiman: 
KAA . ata Tera 
SAP SIAN Aan NEIG3 
MA AYI. AA 


“0 Syeikh Nashir berkata: “Shahih, lihat Shahih Sunan At-Tirmidzi nomor 1642. 





662 - Riyadhus Shalihin - 


“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma 'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Al-A'raff: 199) 


Ang setan 
23 ( KAI Komel Eye, Tan ENG 
PANGAN AED AA 
IA array peng HN ang pena 5 

YO Na Lelad u KUS SES 


“Dan tidaklah sama kebaikan dan Bean Tolaklah (kejahatan' 
itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 
antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. 
Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang 
yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang 
mempunyai keberuntungan yang besar.” (Fushshilat: 34-35) 


Allah 3g berfirman: 


SET IKA AT ea 
, SANAM STP) 


“Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Asy-Syura: 43) 


AAA ANGAN He PE ET AK 
Haa Aha: SEKEN Ak Aa 


3 AN Pp) an 
1 SAYA (Ro Iga Ko 


- Riyadhus Shalihin - 663 


JA 





637. 


638. 


639. 


640. 


664 


Dari Ibn Abbas Lasic 4! 2 »,dia berkata: “Rasulullah £g bersabda kepada 
Asyajj Abdulgais: “Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua hal yang 
dicintai oleh Allah 4g : (yaitu) sabar dan tenang (tidak tergesa-gesa).” 
(HR. Muslim) 


, 2 DE ESA KEIEG AKN 
pn AN t AN 
| KA EA 


Dari “Aisyah Laeic dl, dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: 


“Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut, mencintai kelemah-lembutan 
dalam segala hal.” (HR. Bukhari — Muslim) 


bass “sak AN: J6 F3 SIK pen 


YK KEP NA IK La" 
Ride “4D Pa Aana | 


Dari “Aisyah Layic dil,» bahwasanya Nabi # bersabda: “Sesungguhnya 
Allah itu Maha Lembut mencintai kelemah lembutan, Dia memberi karena 
kelemah lembutan apa yang tidak Dia berikan karena kekerasan dan apa 
yang tidak Dia berikan karena selainnya.” (HR. Muslim) 


3 ng Peraga Ai « 155 
Ine S3 AI Haa 
& va 3G. -. 


Dari “Aisyah Lie 4! (,a bahwasanya Nabi #9 bersabda: “Sesungguhnya 
kelemah lembutan itu tidak pernah ada pada sesuatu melainkan ia akan 





- Riyadhus Shalihin - 


641. 


642. 





menghiasinya dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali ia 
memperburukkannya.” (HR. Muslim) 
4 


BEA IG. SEKSI NAN AL 
ANN Cry Ana Sa (ES ai 


ad ” » / —- 
PMK NINA. IA 


IN 


"II -17 aa ALAN NA 4 
(3 


(iyaa giaa h 9 yo yanto AN PAN PN 


AG 


& LN earg CN & PAT 
SEMINAR 


Dari Abu Hurairah «4 dia berkata: “Seorang badui telah kencing didalam 
masjid, maka orang-orang mendatanginya untuk memukulinya. Lalu Nabi 
$& bersabda: “Biarkanlah dia dan tuangkanlah pada kencingnya itu satu 
ember air atau satu timba air. Sesungguhnya kalian ditugaskan untuk 
berbuat mempermudah dan tidak ditugaskan untuk mempersulit.” (HR. 
Bukhari) 


TPB Agan las 25 sae 
Pa NA TAYA pan sp 2 KAP 2» 


Dari Anas gg dari nabi $$ beliau bersabda: “Mudahkanlah dan jangan 
mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakut-nakuti.” (HR. Bukhari 
— Muslim) 


I2L ASIA, 3 Ya.» 91 pr 
Sa ERA SEMUANYA PI LN 


» Riyadhus Shalihin - 665 


KA AN Aya “GR GIA 


SAI PA 
NG Ld 
643. Dari Jabir Ibn Abdullah «4 dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah £g 
bersabda: “Barangsiapa terhalang untuk mendapatkan sifat lemah lembut 
maka ia terhalang dari semua kebaikan.” (HR. Muslim) 


A6 NI KG Sea NE ALA 
WA 3 Y JG! ae Kenken ANA 
: bug 1 AAN 36 NY EKO 


644. Dari Abu Hurairah «4 bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada 


Nabi $g: “Wasiatilah a aku.” Beliau bersabda: “Janganlah engkau marah.” 


Beliau mengulanginya berkali-kali mengucapkan: “Janganlah kamu 
marah.” (HR. Bukhari) 


na (NN 1 G2 
SELANG SAN ts da NT Ato 
bata cl F dit , 19 -— 
SS ASN) IE re aan 


- 


Hang 1SX5 Kd Igoraola CAN u 


-. 


. 
Ne 


ox 3 “7 ri 9 - 
MEA BAGI & Ata SIA Sea KE 


645. Dari Abu Ya'la Syaddad Ibn Aus «4 , dari Rasulullah £g beliau bersabda: 
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala 
sesuatu, maka apabila kamu membunuh baguskanlah cara membunuhnya 
dan apabila kamu menyembelih baguskanlah cara menyembelihnya, 
hendaklah seorang dari kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan 





666 - Riyadhus Shalihin — 


sembelihannya.'”“? (HR. Muslim) 


NI Ud TA SK 
YA ANA KAK 
CATAT AA KUAT NU MUKA TA AA 
NN VA JGAK UE KA dpan 
2 ea Sau KERANA 


Tp ANA aa, ' ' 
La MSN 3 KP RYOA LAN 


“0 ati 
mara GG AL 
TAAT, Sapa 


646. Dari “Aisyah Lsgic 4, dia berkata: “Tidak pernah Rasulullah £g diberi 
pilihan diantara dua perkara melainkan beliau mengambil yang paling 
mudah dari keduanya. Selama itu bukan dosa, jika itu dosa maka beliau 
adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Dan Rasulullah 8 tidak pernah 
membalas dendam untuk dirinya dalam urusan apapun kecuali jika 
kehormatan Allah dilecehkan maka beliau menuntut balas untuk Allah 
ip .” (HR. Bukhari — PENA 


EU s5 MAGNA 


PE BUAH 


HI 3375 

ENY OA IE BAY 

Ar Pa Ag sg 
9 — £: NATA 

| Urea Lor Is S3 sarah 2195 
647. Dari Ibn Mas'ud :, dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Maukah kamu 
aku beritahu nang orang yang haram tersentuh neraka —atau orang yang 
haram bagi neraka menyentuhnya-? Neraka itu haram mengenai setiap 
orang yang dekat (dengan manusia), lunak, lembut dan mudah (dalam 

bermuamalah).” (HR. Tirmidzi dia berkata: Hadits Hasan) 


“2 Hadits ada dalam Mukhtashar Muslim Nomor 1249 dan dalam Shahih Muslim 4/2003, 
dalam Shahih Sunan Abu Daud, dengan sanad ringkas nomor 2441. 





a big Yan Pe Pa PL Pu, 6 
ANE ESA AN da Go 


( . LL - Si 
BAB 75 
MEMAAFKAN DAN BERPALING DARI ORANG-ORANG BODOH 


Allah 4g berfirman: 
2 1& BN Pal UD LC - 
AM II Gala 


“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 


ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Al-X'raf: 199) 
Allah 4g berfirman: 


NPL PA Aan SIG, 


“Maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.” (Al-Hijr: 85) 
Allah 4g berfirman: 
“ 
2 TS 
“ -“ 


PAGE IKI WARS 
B GEN ) ” AA dada 
AB 


“Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah 
kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?!” (An-Nur: 22) 


Allah 4g berfirman: 
2 AAA Ri AN tea Kata Tea 
Goku ABANG AA aa Tr GS Jis 9 





668 s Riyadhus Shalihin - 


“Dan mereka memaafkan (kesalahan) orang dan Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Ali Imran: 134) 


Allah 4g berfirman: 


NAS KA 1G ni NA Tr 
ut AN 


“Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Asy-Syura: 
43) 


PAP NAS 33 


Dan ayat-ayat lain dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. 


AN IBAN GEA Ga KENA ALA 


Ia 


sa an KSEI 1 
apada s3 CERITA 
TE REA sg 
Ne ane ana PN : 

Gi 23 HAN Di 3 
Se BU AN naa 


Ip KATA apa a34 KAYU 


— Riyadhus Shalihin — 669 


SENIN S3 KE GRAB 
SAS IL NG 
IG ASIP YAA Ps AapaN 
Ko AYAPA NY TA NO U Pena, SS NAK Fla 
Ibas aa KASI KANE SANA Ahniy Sit £ 
PENA Koe ps AP Tiga ESA 
: Aga 3, PA LI PAN LA EA Anri 


“ 
ana c # 
LEG SAN KE KAS IP 
.. 


MAA TO hg Mah 

Buah a Lay” 

648. Dari “Aisyah Lagic dil wo dia berkata kepada Nabi £& : “Apakah engkau 
pada suatu hari (pernah) mengalami penderitaan lebih serius dari pada 
waktu perang Uhud?” Beliau menjawab: “Aku benar-benar telah mendapat 
penderitaan karena ulah kaummu, dan penderitaan yang paling berat yang 
aku terima dari mereka adalah pada hari Agabah. Ketika itu aku 
menawarkan dakwahku kepada putera Abduyalil Ibn Abdukulaal, ternyata 
dia tidak menyambut apa yang aku inginkan, maka aku pergi dengan 
perasaan sedih sekali (yang menyelimuti) sepanjang perjalananku. Aku 
tidak tersadarkan diri kecuali (ketika sampai) di Oarn Ats-Tsa'alib'3 , 
maka aku angkat kepalaku ternyata ada mendung yang menaungiku. Aku 
memperhatikannya ternyata disana ada Jibril xx , dia memanggilku 
dan mengatakan: “Sesungguhnya Allah Ta? ala telah mendengar ucapan 


434 Tempat Ihram (migat) bagi penduduk Najed, juga disebut Oarn Al-Manazil yang berjarak 
sehari semalam dari Makkah 





670 - Riyadhus Shalihin - 


649. 





kaummu terhadapmu, dan bantahan-bantahan mereka terhadapmu. Dia 
mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu 
memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki 
terhadap mereka.” Maka malaikat penjaga gunung memanggilku dan 
mengucapkan salam kemudian berkata: “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu, aku 
adalah malaikat penjaga gunung, aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu 
agar kamu memerintahkan aku sehubungan dengan perkaramu ini, terserah 
engkau, kalau kamu mau aku akan menjatuhkan dua gunung ini kepada 
mereka.” Maka Nabi 8 bersabda: “Justru aku berharap semoga Allah 
melahirkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Al- 
lah semata, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun.” (HR. Bukhari — 
Muslim) 


Stan bekeah NI TA US, NA 


Y 


AN asa 3 IG CI NEO AG GA Go 


aa dnibad sangan 


Dari Aisyah Lugic &! (wa, dia berkata: “Rasulullah &g& tidak Na 
memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah memukul istri ataupun 
pembantu, kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah. Dan beliau tidak 
pernah diganggu sedikitpun kemudian menuntut balas pada pelakunya 
kecuali jika ada sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah dilanggar maka 
beliau menuntut balas untuk Allah.” (HR. Muslim) 


ES Jaga desa 
XS38 aah BIEyA Gaes bela 
RENA TAN RAKET CA KA Ai 


» Riyadhus Shalihin - 671 





650. Dari Anas ss dia berkata: “Saya pernah berjalan bersama Rasulullah - 
beliau mengenakan selimut buatan Najran yang tebal pinggirnya, tiba- 
tiba beliau didatangi oleh seorang badui lalu dia menarik selendang beliau 
dengan keras sekali. Maka saya lihat leher Nabi gg (bagian samping) telah 
lecet oleh pinggiran selimut yang ditarik dengan keras itu, kemudian dia 
berkata: “Hai Muhammad berikanlah kepadaku dari harta Allah yang ada 
padamu.” Maka beliau menoleh kepadanya sambil tersenyum kemudian 


beliau memerintahkan (orang yang bersama beliau) untuk memberinya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Ara yak KEP 1x5 -. Ga NGGAK 
ara ANA NU AAN PI sa 


Pelat” Vega KATA .I A.A gan 2 
#7) agan laga Lap Aro aa 


IE P| IL 0. ai “ 
. GE BA Basaas | Ini 39a3 53 


651. Dari Ibn Mas'ud -& dia 2 “Sepertinya saya melihat Rasulullah gg 
sedang menceritakan seorang Nabi dari para Nabi -semoga shalawat dan 
salam Allah atas mereka-, Nabi itu dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, 
dia menyeka darah dari mukanya seraya berdo'a: “Ya Allah ampunilah 


kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” (HR. Bukhari 
— Hama 


28 276 n PP 23, & 
Pat 2 SI KENA 153 01 





672 '- Riyadhus Shalihin — 


3 TEA AKG? . ? 2 7 Ai 
NE ENAM ASEAN ENG IG 
la 2. ee NAS 


652. Dari Abu Hurairah g& bahwasanya Rasulullah #8 bersabda: “Bukanlah 
orang kuat itu orang yang selalu menang gulat, akan tetapi orang yang 
kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya disaat marah.” (HR. 
Bukhari — Muslim) : 


K 4 4, 210) 'v- 
SNI 3. YT 
BAB 76 
MENANGGUNG DERITA 


Allah 4g berfirman: 


AAA LN IT JAN 
“Ni de. ( KAN SAAT) 


“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 
(Ali Imran: 134) 


Allah 4g berfirman: 
? 2 YG Ke, AA 
LES WN AAA ISI 
Ni 3. JAN 


“Dan siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya ' 
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Asy- 
Syura: 43) 

2 9 7» 
Pra Pa TAKUT OI Var ny Pa UE INP 
RSA AAN Le PN 39 


Ka 
-“ 
- 
“ pa 





- Riyadfus Shalihin - 673 


Dalam bab ini hadits-haditsnya telah disebut pada bab sebelumnya. 
3655 LES ERNSRA ANA 
Ga SA AS JB Ipar 

Wesaaaj Setidae 
SI yss SEE IS 


API HA z 2 RANA 39 PP 
AN NE Pena 
653. Dari Abu Hurairah «5 , bahwasanya ada seorang laki-laki berkata: “Wahai 
Rasulullah saya mempunyai kerabat yang selalu saya menghubungi mereka 
tetapi mereka memutuskan saya, saya selalu berbuat kebaikan kepada 
mereka tetapi mereka berbuat jelek kepada saya, saya selalu sabar (santun) 
terhadap mereka tetapi mereka selalu berbuat bodoh terhadap saya. Maka 
beliau bersabda: “Jika kamu benar seperti yang telah kamu katakan maka 
seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas, dan penolong 
dari Allah atas mereka selalu menyertaimu selama kamu seperti itu.” (HR. 
Muslim) 


5, . 3 Pak KAK 


“« PE EA » 9 dn pa Ira 


Dan syarahnya telah dikemukakan pada bab silaturahim“. 


PNG WA 
ng AAN r 2 


MARAH KARENA KEHORMATAN SYARI'AT ISLAM 
DILECEHKAN, UNTUK MEMBELA AGAMA ALLAH 


43 Hadits Nomor 323 





674 - Piyadhus Shalihin — 


abs Bb 
Abe 37 as 4A Ia aga, NEANE 
“N. Ya MHS 


“Dan siapa saja mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah, 
maka itu adalah lebih baik baginya disisi Rabb-(Tuhan)nya.” (Al-Hajj: 30) 


Mo ababs 
Ta Lan, P3 Keba -9 -g 
Eater Ya. PAPAN AIA J6: 9 
NIA 


“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu 
dan menegakkan kedudukanmu.” (Muhammad: 7) 


1 Na KG GA AI Pa HE 
HAN aan JS 


Masuk dalam bab ini hadits Aisyah Lagic ai! (yi , yang tersebut dalam 
bab Tr Ha 


ANES BAN FK yan Pa AI Moi 


urat 


AS Ary Pa an TA LA SB AS 


Le Ne IN PA Sts 
Lemas 5 BISA Isa k05 Lu 2 NI -. t Pai 


pat Man 5 1G € Aa At Pa Pa 
Dept LoL Gd 5» Mrt bang 


“35 Hadits nomor 648 





— Riyadhus Shatihin — 675 


EGA AI ap Sa ga apa 
& SEE “4 JAN, 


pangan 
654. Abu Mas'ud Ugbah Ibn Amr Al-Badri «4 dia berkata: “Seseorang datang 
kepada Nabi $g lalu berkata: “Sesungguhnya saya sengaja tidak ikut shalat 
(jama'ah) subuh, karena Fulan memanjangkan shalatnya ketika 
“ mengimami kita.” Maka saya tidak pernah melihat nabi $$ murka dalam 
memberikan mau'izhah yang lebih keras daripada murka beliau pada 
hari itu, beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, ada diantara kalian 
yang membuat orang lain lari (dari agama ini), oleh karena itu siapa 
diantara kalian yang mengimami shalat. berjam'ah maka hendaklah 
meringankan”8 karena dibelakangnya ada orang tua, anak kecil dan or- 

ang yang memiliki hajat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Pi AAA AN AN KAN A60 


AP 


A2 Bani S5, Uji SGAN 
KN IA Ns RUPATAY Na NE 
JAN NS ya AAA Aa PERNAKAI - 
Aan Aang LARAYU 
23 Kata 
KN Aug Bihan NN a13 
PI sai 


“& Tbalam Shahih Bukhari ( KE ) artinya maka pendekkanlah sesuai dengan yang ada 
dalam sunnah, tidak melebihinya dengan menyempurnakan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. 





676 - Riyadhus Shalihin - 


655. Dari Aisyah ligic & o, dia berkata: “Rasulullah $ datang dari satu 


656. 


perjalanan jauh, ketika itu saya telah memasang tabir tipis yang ada 
gambar-gambarnya pada sebuah pintu (dari ruangan kecil yang ada dalam 
rumah). Maka ketika Rasulullah #& melihatnya beliau langsung 
merusaknya dan wajahnya berubah warna, beliau bersabda: “Hai “Aisyah 
sesungguhnya manusia yang paling dahsyat siksanya disisi Allah pada 
hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyaingi makhluk-makhluk 
Allah sa menggambar dan melukis).” (HR. Bukhari — Muslim) 


Sus AAA CA an 

, 2 pi as ? » 
ap NI MA Tara 
385 se LAMA KEKE pa NN 
Ma AN wengi. 
Pata RASTA 2. 

PariYa tren “Brp -2 NN Kai 5 
LE SaN tandan 
pai KAT au 


Dari Aisyah le &! ma, bahwasanya bangsa Ouraisy merasa prihatin 
terhadap kasus wanita Bani Makhzum yang mencuri itu maka mereka 
berkata (bertanya-tanya): “Siapakah yang akan membicarakan masalah 
ini dengan Rasulullah £g?” Mereka berkata: “Tidak ada orang yang berani 
melobi Rasulullah gg kecuali Usamah Ibn Zaid kesayangan Rasulullah 
#&.” Lalu Usamah membicarakannya kepada Nabi £g . Maka Rasulullah 





— Riyadhus Shalihin - 677 


#8 bersabda: “Apakah kamu akan menolong (orang yang tersangkut) dalam 
salah satu hukum Allah Ta'ala?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, 
kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya yang telah menghancurkan 
orang-orang yang sebelum kamu adalah (sikap mereka) apabila yang 
mencuri itu adalah orang yang terpandang ditengah-tengah mereka, mereka 
membiarkannya, dan apabila yang mencuri itu adalah orang yang lemah 
mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah 
Putri Muhammad ini mencuri tentu aku potong tangannya.” (HR. Bukhari 


— Muslim) 
st NA “ LE KA aa AA 
5 MESRA Na SE 9 -YV 
9 'w Ae MN GAL ana NK CALNA 

PINED ANE WES HAN AE 

. Aa ea PE KIP 
KIS 6 ma Asah "Jlas SA P 
CA GL utan KG « PASS 
am naa sana 


TEKu Shane, iga SS 


NA ama MANA 


yan ea Gak popa na sa 
Nara , Ae » 363 L 


657. Dari Anas si bahwasanya Nabi # pernah melihat ada dahak diarah kiblat, 
maka hal itu memberatkan beliau hingga terlihat hal itu pada wajah beliau, 
beliau lalu berdiri dan mengeriknya dengan tangannya lalu bersabda: 
“Sesungguhnya salah seorang kamu apabila berdiri dalam shalatnya, dia 
itu sesungguhnya sedang bermunajat kepada Rabb-nya, sesungguhnya 
Tuhan-nya berada diantara dia dan kiblat, maka jangan sekali-kali salah 
seorang kamu meludah diarah kiblat, tetapi diarah kirinya atau dibawah 
telapak kakinya.” Kemudian beliau menarik ujung selendangnya dan 
meludah di dalamnya kemudian mengikatnya, lalu bersabda: “Atau berbuat 
demikian.” (HR. Bukhari — Muslim) 





678 - Riyadhus Shalihin - 


Aa EK 


. o 3 7 .£ 9 
SL Aga EP AAA 
ox .& PI APA KAT AK PAN 
APN aon ya egg 
Perintah meludah dari arah kiri atau dibawah telapak kakinya ini 


apabila berada diluar masjid, adapun didalam masjid maka tidak boleh 
meludah melainkan pada bajunya (atau sapu tangan). 


PN EU OYA IL PAKA TA 
EN P3 
PEN AAAIBL EAG 


e) 1 yag - 
API 
BAB 78 


PERINTAH KEPADA PARA PEMIMPIN AGAR SAYANG DAN 
LUNAK KEPADA RAKYAT DAN LARANGAN MENIPU RAKYAT 
ATAU MENGABAIKAN KEPENTINGAN MEREKA 


Allah 4g berfirman: 
NA AA AN 2. AN NGGS 
KAN PDT LIS Gas h SANG 
.Vlosel & | 


“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, 
yaitu orang-orang yang beriman.” (Asy-Syura: 215) 


Allah 4g berfirman: 


SEE EN NE, 


- 





- Riyadhus Shalihin — 679 





KE NA AI 
An 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.” (An-Nahl: 90) 


, 9 - Ki Pk (An ra 293 
AAS 15 KAN Keduas SAS TA 
Na 1 2 Li “ - 
« “ IS » pi, pn aga HS Pa 


DN 


aa NA PI Pr 
Kai an An Pre 
Gan ag — sate, Bet 1) An Na “a ca09 
Are Po Aa Mah 54 5 Apeee Kg 
AL G0 (na 
ARE. «dag TAAT, Katie 


658. Dari Ibn Umar Laxic il (ay, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#& bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung 
jawab tentang rakyatnya. Sang imam adalah pemimpin dan bertanggung 
jawab tentang rakyatnya, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya 
dan dia bertanggung jawab tentang rakyatnya, istri adalah pemimpin 
dirumah suaminya dan bertanggung jawab tentang rakyatnya sedangkan 
pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta majikannya dan 
bertanggung jawab tentang rakyatnya. Jadi setiap kamu adalah pemimpin 
dan akan ditanya tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari — Muslim)” 


“3 Lihat hadits no. 289, 305 (-pent.) 





680 - Riyadhus Shalihin - 


DES Ka kau 2 aa TE 


Pa KE nila Pa ni 9. 


1 


CX, IPP 8134 G- 


Na Ao BA ba 
TA anna ng 

“3 HE MAH PE do A5 

Ac AANG KAU Ica tone 39 

RAYA PA anorg Tea AMAN 


659. Dari Abu Ya'la Ma” gil Ibn Yasar kg dia berkata: “Saya mendengar 
Rasulullah gg bersabda: “Setiap hamba yang diberi amanah memimpin 
rakyat oleh Allah, (lalu) dia mati pada hari meninggalnya itu dia berbuat 
curang terhadap rakyatnya maka pasti Allah mengharamkannya masuk 
surga.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Dalam satu riwayat: “Lalu dia tidak melindungi rakyatnya dengan 
sikap tulusnya maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga.” 


Di 


Dalam satu riwayat milik Muslim: “Setiap penguasa yang bertanggung 
jawab terhadap urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersusah payah 
untuk mereka dan tidak tulus untuk kepentingan mereka maka niscaya ia 
tidak akan masuk surga bersama mereka.” 


An Kan SA La GEA AAN 
(KS aa JAKET Isi Ka KAP 2 
CE Pend Batasan ce 


- Riyadhus Shalihin - 681 


Pa 





2 2. 212 LA AL, 
AG NN NN TU 


660. Dari Aisyah Lagi dil (aa) dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah £g 
bersabda dirumahku ini: “Ya Allah, siapa yang memiliki wewenang 
tertentu terhadap urusan umatku, lalu ia bersikap keras kepada mereka 
maka bersikap keraslah kepadanya, dan siapa yang memiliki wewenang 
tertentu terhadap urusan umatku lalu ia bersikap lunak kepada mereka 
maka sayanglah kepadanya.” (HR. Muslim) 

6," 
Vs 22 


A0 2032506,964245h5153 Huh - 
sada Nkesayanayana Ba 
EN Pare ea AS EN, Inemrean 


-. 


AIA NYA YAI Lana 
pt aa. Sia Aa pain 


“1 


Para Pb ape 2 ee 2 AA 
A2 He PAC ) EA ATI Kata 
661. Dari Abu Hurairah ss dia berkata: “Rasulullah $& bersabda: “Dahulu 
Bani Israil itu dalan oleh para Nabi, setiap kali meninggal seorang 
Nabi maka ia digantikan oleh Nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak 
akan ada Nabi sesudahku, yang akan ada sesudahku adalah para khalifah, 
dan mereka akan banyak.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, Jalu apa 
yang anda perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab: “Tepatilah baiat 
yang pertama kemudian yang berikutnya, kemudian berikanlah hak mereka 
dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu, karena Allah akan 
menanyai mereka tentang amanah kepemimpinan yang diberikan kepada 

mereka.” (HR.. Bukhari — Pun 


Per ai 9 n. 2 en 
CA KE GI KE NKEGAN 


PA 





682 - Riyadhus Shalihin — 


662. 


663. 


n3. P0 - TA 2 ” 
a25 L AS KANE IK 


“ui 


Ai AaeP Laga PA Ara Sa Aga 


Dari “Aidz Ibn Amr st , sesungguhnya dia menghadap Ubaidillah Ibn 
Ziyad, maka ia berkata kepadanya: “Hai putraku sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah #& bersabda: “Sesungguhnya sejelek-jelek 
pemimpin adalah yang keras dan kejam (lalim).” Maka jangan sampai 
kamu termasuk dalam golongan mereka.” Kei Bukhari — Muslim) 


SANTA NAN TTN 


Pilar SS NE PIPA Naa MANA 
MEN SMA es 
Katana GEN spy el 
S5 MEA Haa Kadi eno, kog 

Ga sarang. SA 


Dari Abu Maryam Al-Azdi «5 , dia berkata kepada Muawwiyah «4 : 
“Saya mendengar Rasulullah &g bersabda: “Barangsiapa diberi kekuasaan 
oleh Allah dalam satu bagian dari urusan kaum muslimin, lalu ia 
menghalang-halangi hajat mereka, kebutuhan mereka dan keperluan 
mereka maka Allah menghalang-halanginya dari hajatnya, kebutuhannya 
dan keperluannya pada hari kiamat.” Maka Muawwiyah mengangkat 


“8 Hadits ini telah Setu dalam nomor 197 dan hanya disandarkan kepada Imam Muslim, 
barangkali ucapan Pa 4 disini adalah kekhilafan dari penulis atau penyalin naskah. Syeikh 
Syu'eb berkata: “Hadits ini tidak ada dalam Bukhari.” 





- Riyadhus Shalihin - 683 





petugas khusus untuk urusan keperluan rakyatnya.” (HR. Abu Daud dan 


Tirmidzi)?” 
“1 “0 
(4 AN 
Nat Iighi aan NA 
pe x 
BAB 79 
PEMIMPIN YANG ADIL 
Allah 4g berfirman: 


NG AYANG SES 
. zAN . & $ AN 


“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan.” (An-Nahl: 90) 


Allah 3g berfirman: 


Ai Dani 


“Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang 
yang berlaku adil.” (Al-Hujurat: 9) 


KS af 2.3! 2 “ta 
TER NE KENGS AAN EA 
— Y0 € NK en IL LA SI sn 
AG, MEN EN PeBAN Ab 
na - — Pa mac da - 
R5 « VE an el LG, 19 Ass 


“9 Salah satu sanad hadits ini adalah shahih sebagaimana saya jelaskan dalam As-Shahihah 
(269) -N- 





684 - Ripadhus Shalihin - 


Ke 


SALA ES AI 


Fa $ Ana 
€ akang Sang ane 3 80 9 


BAU Ag Pe | Ya CL dat 
WR GK LAI Pe 
Ta 93 Legi , SANA Kp 
B3 SP “Aang aa NSASY 3S 
KAI Tea : TAI KIAT 


”-. 

664. Dari Abu Hurairah «& dari Nabi $g , beliau bersabda: “Tujuh golongan 
yang akan dinaungi oleh Allah 4& dalam naungan-Nya pada hari dimana 
— tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah 4g , (mereka itu): (1) 
pemimpin yang adil, (2) pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Al- 
lah 3g , (3) seorang laki-laki yang hatinya digantungkan pada masjid“, 
(4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul 
dan berpisah atas dasar cinta Allah, (5) seorang laki-laki yang diajak 
(mesum) oleh seorang wanita cantik dan menawan lalu dia berkata: 
“Sesungguhnya saya takut kepada Allah”, (6) seseorang yang bersedekah 
dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang diinfagkan oleh tangan kanannya dan (7) seorang 
laki-laki yang mengingat Allah dalam sendirian maka kedua matanya 

Ar air mata.” (HR. Bukhari — jaan Is 


HAnga NS on FK 
Har Na Da AI Je 
API KAK. AKSES 38 $ ya SAW 
Sh Karan ioT 


“€ Ungkapan halus tentang kecintaan dan kerinduannya kepada masjid apabila ia berada diluar 
masjid 
“1 Hadits ini telah disebut dalam nomor 381 dan 454 (-pent.) 


» Riyadhus Shalihin - 685 


N 





665. Dari Abdullah Ibn Amr Ibn AP Ash Lasis ai! (2 dia berkata: “Rasulullah 


666. 


686 


gg bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil disisi Allah 
akan berada diatas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yaitu: or- 
ang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarga-keluarga 
mereka dan apa-apa yang menjadi kekuasaan mereka.” (HR. Muslim) 


She SEKEN: Ny SG ARA 
mp3 Hn BA ea Tas 
Kinsumas ga NAH Cs 

1) GPR kat) Messi -. MAP at Ba 
SEA KAA 


DAR c AI MEA AA PU 


9 - KT NS. IN SA KL LA SIN 
eta. MAN FenYaan | CIA Ka 
DA Ta AN Kera AG 
BAN AN 14 MA am #: d3 
Dari Auf Ibn Malik « dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& 
bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kamu adalah orang-orang yang kamu 
cintai dan mereka mencintaimu, kamu mendo'akan mereka dan mereka 
mendo'akan kamu, sedang sejelek-jelek pemimpinmu adalah orang-or- 
ang yang kamu membenci mereka dan mereka membencimu, kamu 
melaknat mereka dan mereka melaknatmu.” Dia berkata: “Kami bertanya: 
“Ya Rasulullah apakah kita tidak membangkang saja kepada mereka?” 
Beliau menjawab: “Tidak selagi mereka menegakkan shalat ditengah- 


tengah kamu, tidak, selagi mereka menegakkan shalat ditengah-tengah 
kamu.” (HR. Muslim) 


Laba : AE KAN G5 Handa NY 


JGA PN YEL WA ” Ini dgn nite aa 


- Riyadhus Shalihin - 





Ga 


SRI ASI 335 merang Dag Lanka 


P3 Aa Casa 22 Tb Tania en Sasis 9 «deg 


667. Dari Iyadh Ibn Himar «s , dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #g 
bersabda: “Penghuni surga itu tiga golongan, pemimpin yang adil dan 
mendapatkan taufig, orang yang penyayang hatinya, lembut terhadap setiap 
kerabat dekat dan orang Islam, dan orang yang hidup dengan bersih, 
berusaha untuk tetap bersih (dengan kerja keras) sedang ia memiliki 
tanggungan keluarga yang banyak.” (HR. Muslim) 


en TANI, Rela 2G A 
s Lgi GNAL 1 25 3, 
BAB 80 


WAJIB MENTAATI PEMERINTAH DALAM HAL KEBAJIKAN DAN 
HARAM MENTAATI MEREKA DALAM HAL MAKSIAT 


Allah 5! berfirman: 


PN ASN Gn SER 
“09 A SYA jing KS Te DEATAPAT 


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rasul-Nya, dan 
ulil amri diantara kamu.” (An-Nisa: 59) 


Ag KE RS NG RENES NA 
TI SENAPAN GE 


Si " ad 


c 





- Riyadhus Shalihin - 687 


668. 


669. 


La ang Dk aka Ta MAYAU Peer 
AA 


Dari Ibn Umar Lage &i (yo) dari Nabi gg beliau bersabda: “Wajib bagi 
pribadi muslim untuk mendengar dan mentaati dalam hal yang ia sukai 
atau yang ia benci, kecuali jika ia diperintah dengan sebuah maksiat, 
oleh karena itu apabila ia diperintah dengan satu kemaksiatan maka tidak 
ada kewajiban mendengar dan taat.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SAY NG CLS, IS 
PA TE AMAN 


Dari Ibn Umar tagic il 2) dia berkata: “Kami, apabila kami berbaiat 
kapada Rasulullah gg untuk mendengat dan taat beliau bersabda kami: 
“Dalam batas yang kami mampu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


yani Aya sel MePNNgns 


Sa MEA: sa st 


PATI str Fa ba katakan ank PP PENA KAP - 


LAS On In Tea 2 YA 2 . 
dp As KA Segan 21939 
reg kap ank aga 


me. 


670. Dari Ibn Umar age di Pe dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah gg 


bersabda: “Barangsiapa mencabut tangannya dari ketaatan“? maka ia akan 
bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan ia tidak memiliki hujjah 


“42 Yaitu membangkang imam dalam hal yang tidak maksiat dan menentangnya. - 


688 





(alasan), dan barangisapa mati sedang diatas lehernya tidak ada baiat maka 
ia mati secara jahiliyah. “8 (HR. Muslim) 


Dalam satu riwayat miliknya: “Barangsiapa mati dalam keadaan keluar 
dari ng maka dia mati secara jahiliyah.” 


Ina Ls "7 - J8 TAN 2 SA 
BEM sdh, bas KN GNI 
Se — ar Tea 9 TEA “isi PAN | 
Kn aka Oa uk Senolo19 gac 

an $ LA . ng 3 

, pre og) . « Awan has AI 
671. Dari Anas « dia berkata: “Rasulullah ggg bersabda: “Dengarkanlah dan 
taatlah, meskipun yang memimpin kamu adalah budak yang berkulit hitam 


(dari Ethiophia), yang seolah-olah kepalanya adalah biji anggur (karena 
sa dan hitamnya). ” (HR. Bukhari) 


1 IG. EK PA ENG AW 
Pe HAYATI Peak N sg APN & 2 


PE SAE Eks Kain 


672. Dari Abu Hurairah «4 dia berkata: “Rasulullah $g bersabda: “Kamu wajib 
mendengar dan taat kepada pemerintah, dalam masa sulitmu maupun 
dalam masa kemudahanmu, dalam masa giatmu maupun masa engganmu 
dan meskipun kamu tidak dipedulikan'“ .” (HR. Muslim) 


NG « . - AA 

PS SKS Aang SE YANG AN 
” RI ran ah 4 Lt 

PA AN IIA Ann pan 


“3 Mati dalam keadaan sesat seperti matinya orang-orang jahiliyah sebab mereka mati tidak 
memiliki iman dan ini adalah aib. 

“& Kamu wajib taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu memonopoli harta dan tidak 
memberikan hakmu. 





- Riyadhus Shalihin - 689 





SE 0 PAS Th yaaa mori eugepes 
BEN ea FA PALA PAGE AN AYAMNYA 
KANAN Brabone Agra TAP 25 
F3 15 Ka AP 1x MENARA 2 AE 
TAG Nae ga sn se 
Ktgs AGE APN Aeb5 
SAINS Kena 353 c- Mena TP 
& SIS Pen ap: Pee Aka £. Sue 
CNG uu MAA sets RU 
IG 2x 


Da PN AN ga Kinase 


“ 


Nannarar user API LA LESN! yah 


ARAB an, peararg Ktu kaka 
An PNG Ampe 

Hu SPA AAU 

B3 Dek Ga pang 


690 - Riyadhus Shalihin - 


673. 





S Ata MTA an 2g Kap Hua 
gas 0233 PE LEAN 
Bag KnenngiiAB asag 
5 2 TE AOA 13 TIA ATAP 


(n 23 V3 | Gery Garut PE KAN 
(& PA AN 


Dari Abdullah Ibn Umar Lasic &! (,»a dia berkata: “Kami bersama dengan 
Rasulullah gg dalam sebuah perjalanan, lalu kami singgah disuatu tempat, 
diantara kami ada yang memperbaiki tendanya ada yang berlomba 
memanah, dan ada pula yang menunggui hewannya tergembala, tiba-tiba 
pesuruh Rasulullah mengumumkan: “Shalat berjama'ah!.” Maka kami 
berkumpul menuju Rasulullah #5 , beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya 
tidak ada seorang Nabi sebelumku melainkan ia wajib menunjukkan 
kepada umatnya hal terbaik yang ia ketahui dan memperingatkan mereka 
dari hal terburuk yang ia ketahui. Sesungguhnya umatmu ini 
keselamatannya dijadikan pada awalnya, sedangkan akhir umat ini akan 
tertimpa cobaan dan berbagai hal yang kalian mengingkarinya. Akan 
datang fitnah-fitnah yang sebagiannya meringankan sebagian yang lain. 
akan datang satu fitnah, dimana orang mukmin akan berkata: “Inilah 
kebinasaanku.” Kemudian fitnah itu lenyap, lalu datang fitnah lagi, orang 
mukmin akan berkata: “Inilah inilah.” Maka barangsiapa ingin dijauhkan 
dari neraka dan dimasukkan ke surga hendaklah ajal menjemputnya sedang 
ia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah 
ia memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia senang diperlakukan 
seperti itu dan barangsiapa membaiat seorang imam lalu memberikan 
kepadanya tapak tangannya dan buah hatinya maka hendaklah ia 
mentaatinya bila mampu, dan apabila datang imam yang lain merebutnya, 
maka penggallah leher imam yang terakhir ini.” (HR. Muslim) 


(aa An 2373 2352 5) artinya adalah sebagian fitnah itu menjadikan 


sebagian yang lain terasa ringan, Karena fitnah yang datang berikutnya 
lebih dahsyat, jadi fitnah yang kedua dapat mengesankan bahwa fitnah 


- Riyadhus Shalihin - 691 





674. 


Jeena SEL ANE 


pertama ringan. Ada pula yang mengatakan bahwa sebagian fitnah itu 
menyeret kepada yang lain. ada pendapat lain yang mengatakan, sebagian 
fitnah itu menyerupai Kanan yang lain | 


Wing Pen 3 Kah 31323 Av 
AB X 5 “1 daa AA Kerak 


medan KESAN 
Ka apnnn. HA CE KISS 
YAA KE FAT Haa 

MERA PLRGKAE 


Dari Abu Hunaidah Wail Ibn Hujr «& dia berkata: “Salamah Ibn Yazid 
Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah #5 2, dia berkata: “Wahai Nabi Allah 
beritahukanlah kepada kami apabila telah muncul para penguasa yang 
menuntut hak mereka kepada kami (tetapi) mereka merintangi hak kami, 
apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau berpaling daripadanya, 
kemudian ia bertanya lagi, maka Rasulullah gg menjawab: “Dengarkanlah 
dan taatilah, karena mereka bertanggung jawab atas semua yang dipikulkan 
kepada mereka dan kamu bertanggung jawab atas yang dibebankan kepada 
kamu.” (HR. Bari 


de. SEKS 22:51 Aa pnya YO 


LA Gas 2. 1 3U CA Gin SI SL ANU, 
3g Iraeie , LI 32055 NG 


- 


C 


”“ 


5 Y ihat Dalil Al-Falihin 31135 (-pent.) 


692 





» Riyadhus Shalihin - 


675. 


676. 


677. 





- 4 
AE P/ IA tua 
SAE GI YAN 
Dari Abdullah Ibn Mas'ud #& dia berkata: “Rasulullah #8 bersabda: 
“Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap atsarah (mau menang sendiri, 


oleh para penguasa) dan hal-hal lain yang kalian akan mengingkarinya!” 
Mereka berkata: “Ya Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan or- 


— ang diantara kita yang menjumpai hal itu?” Beliau bersabda: “Tunaikan 


hak (mereka) yang ada di pundakmu dan kamu memohon kepada Allah 
apa yang menjadi hakmu.” (HR. Bukhari — Muslim) 


SIG BLANGS A SeSg Aa 
aa AN But Wan di 


WLIA BAL NAK 1 Peda 


PN 
YA YAN ' NK CAN bab yo 9 « AN) Sas 
PAR Ke “« NA, PI 


- Bar 
Dari Abu Hurairah « dia berkata: “Rasulullah &g Net “Barangsiapa 
mentaati aku berarti ia telah mentaati Allah, dan siapa yang mendurhakaiku 
berarti ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang mentaati amir berarti 
ia telah mentaatiku dan yang mendurhakai amir berarti ia telah 
mendurhakaiku.” (HR. Bukhari — Muslim) 


Zh 4.0 (? PUASA PN 

Pa aan Pa NASA MEA 
ah - AE KA Tan 36 | 
Page AA AN Kata IG Gn aga 


?- 
Dari Ibn “Abbas Les 4 sa, bahwasanya Rasulullah 4g bersabda: 
“Barangsiapa tidak menyukai sesuatu pada diri amirnya, maka hendaklah 
bersabar, karena orang yang keluar sejengkal dari ketaatan kepada sulthan 
maka ia mati dengan cara mati jahiliyah.” (HR. Bukhari — Muslim) 


— Riyadhus Shalihin - 693 





KPAI aa LELANG AN GIA 


BG WAN MAN sat, Aas Ia 
8 foree La SEA 


ae 1 aah G0, 
Or 299 ) as LAKA 139 
n: NA pap 
SN an 
678. Dari Abu Bakhrah ss dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah #& 


bersabda: eRarangsiapa menghinakan sulthan"8 maka Allah 
menghinakannya.” (HR. Tirmidzi. Dia berkata: “Hadits shahih”) 


Dalam bab ini ada banyak hadits didalam Shahih Bukhari Muslim, 
dan sebagiannya telah tersebut dalam bab-bab sebelumnya. 


5 kera Ng NU 37 kpnira 
ten API - 95 


BAB 81 


LARANGAN MEMINTA JABATAN, KECUALI DITUNJUK ATAU 
DALAM KEADAAN DARURAT 


Allah $£ berfirman: 
BANGET AN Ab JA 
aa NA BNG NI EN Gis 


“6 Yang ada di dalam kitab Tirmidzi “Sulthan Allah di bumi”, takhrijnya adalah dalam As- 
Shahihah 2696 -N- 


694 - Piyadhus Shalihin — 





“Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin 
menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan 
(yang 2 itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Oashash: 83) 


DG YUI Kanan PEKAN 
Lan 5 2855436, JG XS 
Pe “G KATA" Tae CS ur 
5 3 Dgn ANA? Sista 


Ni Sa IA hp 


ohh pray 2 sp. JASA Ara 
KE BEI ENG 


Pria gd 


679. Dari Abu Said Abdurrahman Ibn Samurah gs , dia berkata: “Rasulullah 
bersabda kepada saya: “Hai Abdurrahman Ibn Samurah, janganlah engkau 
meminta jabatan karena apabila kamu diberi jabatan tanpa meminta maka 
kamu akan ditolong dalam melaksanakannya, dan apabila kamu diberinya 
karena meminta maka jabatan itu sepenuhnya diserahkan kepadamu. 
Apabila kamu bersumpah atas suatu sumpah lalu kamu melihat ada yang 
lebih baik selain dari sumpah itu maka kerjakanlah yang lebih baik itu 
dan “ne kafarah sumpahmu.” - Bukhari — Muslim) 


Angan! NYaPAA PENA TEN S6 KANG AN 
GAS a vate LS Ke UDA: » 
TEA SIA SKS 


680. Dari Abu Dzar :& dia berkata: “Rasulullah £g bersabda: “Hai Abu Dzar 
sesungguhnya aku melihatmu orang yang lemah dan aku mencintai 
untukmu apa yang kucintai untuk diriku sendiri. Janganlah engkau 
memimpin dua orang dan jangan mengurusi harta anak yaitm.” (HR. 
Muslim) 





— Riyadhus Shalihin - 695 








681. 


PIN NU ea Lage AL 
TAG ENG ANA 
Dari Abu Dzar ss dia berkata: “Saya berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau tidak memberi jabatan kepada saya?” Beliau langsung menepukkan 
tangannya keatas pundak saya, kemudian beliau bersabda: “Wahai Abu 
Dzar sesungguhnya engkau ini lemah dan jabatan itu adalah amanah, pada 
hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang 
yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan hak jabatan yang 
menjadi kewajibannya.” (HR. Muslim) 5 


Iintaa vit  GEN2 Y AA P3 Gg 

ASEAN SANG SA SN SES AN 
AI NGK NN ANTn ny 10 AG G 
SES NN Ope R OK JG 


KENA AAA 


“ «0 


682. Dari Abu Hurairah « sesungguhnya Rasulullah $& bersabda: 


696 


“Sesungguhnya kalian akan berambisi merebut jabatan dan nanti pada 
hari kiamat jabatan itu akan menjadi penyesalan.” (HR. Bukhari) 


| “” | 21 (wu 
MAA AAN ELLY 
IIA NAN 
a72 Pa k) La,» IA 
At BEN RAS 





- Riyadhus Shalihin - 


BAB 82 


ANJURAN KEPADA RAJA DAN YANG SEJENISNYA AGAR 
MENGANGKAT MENTERI YANG SHALEH DAN 
MEMPERINGATKAN MEREKA DARI KAWAN YANG BURUK 


Allah 3g berfirman: 
WE PAKE SEE 


. & “2 . 7 
, ' 9.5 | 
| | s VW: “) 2 ya SAI Aa 
“Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi 
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.” (Az-Zukhruf: 67) 


GERAKAN 


Sa IA ” 


Ea FA Khan IA Naa 
SPAN GA GA, JAKAS Same 
pena AANG Sg sa 
BBG MAN AR YAN, 


683. Dari Abu Said dan Abu Hurairah kec &! -a, bahwasanya Rasulullah 
3 bersabda: “Allah tidak mengutus seorang Nabi dan tidak mengangkat 
seorang khalifah kecuali dia memiliki dua kelompok orang-orang dekat”, 
satu kelompok memerintahkannya untuk berbuat baik dan 
menganjurkannya, dan kelompok lain memerintahkan untuk berbuat jahat 
dan memprovokasinya. Sedangkan orang-orang yang ma setuat adalah 
orang yang dilindungi oleh Allah.” (HR. Bukhari) 


“1 Bithanah adalah orang dekat, khusus dan pilihan 





- Riyadhus Shalihin — 697 





5 S1 DG GEA A5 AE AN 


“n 


AO 2901 n KR Ui “ 
Apa TAK RU » Las Pa 


— “- 


BEN MISS PSS 
2 KAN Ie | 20 ank 
Ko Benang 


684. Dari “Aisyah Lagic dil" (au dia berkata: “Rasulullah #g bersabda: “Apabila 

Allah menghendaki kebaikan bagi seorang amix maka Allah menyiapkan 

.untaknyg.menteri yang jujur, jika dia lupa ia mengirigatkannya, jika dia 

ingat ia menolongnya. Dan apabila menginginkan keburukan" untuknya 

“Dia menyiapkan baginya mgenteri yang buruk:.Jika dia lupa ia tidak 

2 riengingatkannya dan jika ingatta tidak menolongnya. ” (HR. Abu Daud 
Be isnad Jayyid berdasarkan kriteria Muslim) . 


PE Ep IPA CAH ANA 
SAI Bh LAI GAlto An, 


BAB 83 


LARANGAN MENGANGKAT SEORANG PEJABAT KARENA 
MEMINTA ATAU AMBISI 


LES BLESS KE ESA 


“ Tidak disebut nama keburukan secara langsung untuk memberi motivasi lebih agar 
menjauhinya, karena kalau namanya saja dijauhi apalagi yang punya nama (barangnya). 





698 - Ripadhus Shalihin — 


685. 


NN NN UE» Me ig 
IE BSE BIA ENG AAS 
TAN TA IE IA 

MIE EGA TAK NAN 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari && dia berkata: “Saya masuk menemui Nabi 
#&, saya dan dua orang saudara sepupuku, salah satunya berkata: “Wahai 
Rasulullah berilah kami jabatan pada sebagian apa yang Allah 4 kuasakan 
kepadamu.” Yang lain juga meminta hal serupa. Maka beliau bersabda: 
“Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan pekerjaan ini 
pada orang yang memintanya, atau seseorang yang ambisi terhadapnya.” 
(HR. Bukhari — Muslim) 


Tx Riyadhus Shatihin — 699 





Catatan : 


